aj 
L— 
Pa 
— 


LINUX 


www.infolinux.web.id TINNTEN INTI Rp23.800 1cD 


Jualan Buah 
Bersama Linux 


EFnet #indolinux, 


Channel Chatting 
Seputar Linux 


Tutorial 


m Red Hat ala Debian 

m Hidup Lebih Teratur 
dengan Evolution 

m Memecahkan Masalah 
dengan Solusi yang Tepat Jt 

m Membangun File 
Manager berbasis Web 


Devet b dengan PHP 
m CMS: MamboServer, 
H Lebih Mudah dan Cepat 
Susun Strategi “ m PanduanSingkat 
Bere 28 Membuat Webmaildan 
Anda n POPmail Server ( 
5 LN L | m Algoritma Matematika 
Es — m PythondanwxPython 
4 m Menambah Koleksi 
9951521301063 | Cc OpenOffice 


8 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Memilih Distro - 
Memilih Partai? 


alah satu 'kelemahan' Linux 

menurut beberapa pengamat dan 

calon “pengguna baru' atau 
newbies, adalah banyaknya pilihan distro. 
Calon pengguna Linux umumnya 
merupakan pengguna Windows atau 
Macintosh. Padahal, di dunia Windows 
dan Macintosh tidak ada istilah distro. 
Sebelum mencoba Linux, biasanya orang 
bertanya, “Distro apa yang cocok untuk 
saya?" Namun, setelah mengenal lebih 
jauh, pengguna Linux akan merasakan 
bahwa banyaknya pilihan distro itu 
menjadi nilai lebih dari dunia Linux. 

Meskipun tidak seratus persen benar, 

memilih distro dapat dianalogikan sebagai 
memilih partai politik di Pemilu. Analogi 
lebih sederhana, memilih distro seperti 
Anda memilih ayam, mau ayam goreng, 
ayam bakar, atau ayam opor? Analogi lain 
yang menurut kami lebih tepat, memilih 
distro seperti memilih mazhab dalam 
beribadah. Semua bertujuan baik. Ada 
persamaan dan perbedaan, ada kelebihan 


dan kekurangan, tapi bertujuan sama, 
menjadikan Linux dan paket-paketnya 
sebagai sarana Anda untuk berkarya. 

Jika Anda masih bingung memilih 
distro, misalnya mana yang cocok untuk 
desktop, rubrik “Utama” edisi ini dapat 
menjadi bahan pertimbangan Anda dalam 
mengambil keputusan. Untuk melengkapi 
informasi Anda tentang Linux desktop, 
“Ulasan CD” mengupas distro paling anyar 
dari Linux Mandrake, MandrakeMove, 
yang CD-nya kami sertakan dalam majalah 
edisi 'besar'. MandrakeMove, Knoppix, 
dan beberapa distro lain yang dapat 
dijalankan langsung dari CD, terbukti 
sangat bermanfaat bagi pengguna Linux 
untuk bekerja dan belajar di komputer 
mana saja, tanpa harus instalasi ke 
harddisk. MandrakeMove dan Knoppix 
membuktikan bahwa bekerja dengan Linux 
lebih praktis daripada sistem operasi lain. 

Bagi pengguna yang sangat awam soal 
komputer, seperti sekretaris yang 
menerima komputer sudah dalam keadaan 
terinstalasi Linux, semua distro Linux bisa 
dikatakan sama. Misalnya, semua 
komputer yang menjalankan Linux dengan 
desktop KDE dan aplikasi OpenOffice 
memiliki tampilan dan cara pemakaian 
yang sama, meskipun distro yang 
digunakan berbeda-beda. Perbedaan 
antardistro ini hanya tampak jelas dari sisi 
teknis pengelolaan atau administrasi 
sistem. Jadi, Anda perlu mempelajari 
beberapa distro, sebelum memilih mana 
yang paling cocok untuk Anda.A 
Rusmanto (rus @infolinux.co.id) 


DARI REDAKSI 


Seuntai Kata Dari Kami 


IPINPOINT 


PUBLICATIONS 


INDONESIA 
TATLER 


-#LINUX 
9 


Majalah Wanita Mingguan 


mobilmotor 


BACAAN PENGGEMAR OTOMOTIF 


NOOK 
PC Media 
PERKAWINAN 


SALON 


Majalah Rambut & Kecantikan 


ti 
Pemimpin Umum: Mario Alisjahbana. Pemimpin Usaha: Millie Stephanie. Pemimpin Redaksi: Rusmanto. 
Redaktur Senior: Anton R. Pardede, Effendy Kho. Redaktur Eksekutif: Budi Rahardjo, | Made Wiryana, 
Michael S. Sunggiardi. Redaksi: Arif Yuliardi. Staf Bahasa: Renny Fitriastuti. Sekretariat Redaksi: 
Evawani Utami Putri. Kontributor: Ariya Hidayat, Noprianto. Tata Letak & Ilustrasi: Totok Waluyatmoko 
(Manager), Lely Yulaena, Ria Canceria. Iklan, Promosi & Kerjasama: Lely Ch. Musar (Manager), 
Imam Ariyanto, Indran B. Sapto, Meladi Krisbiono. Sirkulasi: Purwaluyo. Keuangan: Deetje Monoartfa. 
Alamat Redaksi: Jl. Kramat IV No. 11, Jakarta 10430, Telepon: (021)315-3731, 230-5318, 316- 
2108, Faksimili: (021)315-3732. Alamat Sirkulasi: Jl. Pulo Buaran III, F5-6 BPSP - Kawasan Industri 
Pulogadung, Jakarta 13930, Telepon: (021)4682-6816, 461-6779, Faksimili: (021)4682-6817. 
Penerbit: PT Info Linux Media Utama. Pencetak: PT Dian Rakyat, Jakarta. Isi di luar tanggung jawab 
percetakan. 


WARTAEKONOMI 


Alamat Sirkulasi: 

Jl. Pulo Buaran III, F5-6 BPSP 
Kawasan Industri Pulogadung, 
Jakarta 13930 

Tel. (021)4682-6816, 461-6779 
Faks. (021)4682-6817 


www.infolinux.web.id InroLINUX FEBRUARI 2004 3 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


-LINU2 


—istro-distro 
, Linux-untuk 


Desktop 


Berbagai analis sibuk memprediksikan kapan Linux 
akan siap untuk memasuki Ban aah 
dari analisis- Isis terseb £kita/sendiri ber 

untuk memutuskan apakah linux icocok digu 


sebagai desktop. Kami membahas beberapa 
desktop yang layak digunakan. 


ECS K7 AF1 Deluxe | dotProject 1.0 Devet 

Produsen hardware yang satu ini, Perencanaan tentunya merupakan Dari sisi alur cerita, grafis dan 
ECS, memang luar biasa produktif. hal yang penting bagi suatu kualitas suara, barangkali devet 
Kali ini, yang masuk ke dapur perusahaan. Perusahaan yang adalah game yang kurang 
pengujian kami adalah seri K7 AFI memiliki rencana kerja yang baik menyenangkan. Apalagi bagi 
Deluxe. Motherboard yang datang tentu akan menghasilkan lebih... pendatang dari dunia Windows... 


dengan socket 462 untuk AMD K7 
Athlon XP, Athlon atau Duron... 


s5... 5 5 
Gomagegagi bp 0 pe Naam ul 


4 IwroLINUX FEBRUARI 2004 www.infolinux.web.id 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


DARI REDAKSI 3 Plextor DX 708-UF 24 

Gigabyte GO-W0404A 25 
ULASAN CD ECS N2U400-A 25 - 
MandrakeMove, antara 6  dotProject 1.0 27 Chat | ng 
Knoppix 3.3 dan Mandrake 9.2 FreeMind 0.6.7 28 yu 

si Barcode 0.98 29 da n M | | IS 

SURAT PEMBACA 10 Devet 30 

Juggle Master Deluxe 31 Me m buat 
BERITA " 
Ximian Desktop untuk SuSE 9 12 BISNIS Saya Pi ntar 
KDE untuk Mac OS/Darwin 12  Fress-e, Jualan Buah 44 
Analisis Kehadiran MS-Linux 12 Bersama Linux bear mein 
Upgrade Kernel untuk 13 G 8 
Berbagai Distro KOMUNITAS 47 tahu tentang sistem 
Asia Semakin Percaya Linux 13 operasi yang andal, salah 
Get The Facts dari Microsoft 13 FEATURE satu pemegang Microsoft 
orini Ada ale Na Manna Certified Professional ini, 

atting Seputar Linux . 3 

| Made Wiryana: 14 Fajar Priyanto, MCP, 
Miskin Kok Boros! TUTORIAL akhirnya menjadi 
Budi Rahardjo: 15 Red Hat ala Debian 50 profesional di bidang 
Belajar Melebar dan Dangkal, Hidup Lebih Teratur 53 Linux 
atau Mendalam dan Sempit? dengan Evolution i 
Michael S. Sunggiardi: 16 Memecahkan Masalah 56 
Jual Beli Perusahaan TI dengan Solusi yang Tepat 

Membangun File Manager 60 
KLINIK 18 berbasis Web dengan PHP 

CMS: MamboServer, Lebih 66 
ULASAN Mudah dan Cepat 
Pengantar: Membangun 22 Panduan Singkat Membuat 69 
Komunitas, Membangun Webmail dan POPmail Server 
Bangsa Algoritma Matematika 11 
ECS K7 AF1 Deluxe 23 Python dan wxPython 76 
HP Photosmart 7960 23 Menambah Koleksi Pilihan 80 


Brother Laser Printer HL 7050N 24 


Font dalam OpenOffice 


Linux Ready 26 


Mungkin Anda berniat membeli komputer atau periphera/ lain yang 
mendukung Linux. Sebelum niat Anda terwujud, ada baiknya Anda 
melihat Ulasan Linux Ready. Kali ini kami mengulas 3 produk berpredikat 


Linux Ready, yaitu: 


CE 


| 


| 


AOpen Combo drive 
48x/24x/48x/16x 


Sonic Gear P321 Lexmark E323 


InroLINUX FEBRUARI 2004 5 


www.infolinux.web.id 


Ulasan Isi CD Edisi Ini 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


MandrakeMove, antara Knoppix 3.3 
dan Mandrake 9.2 


Mandrake Linux membuat kejutan menjelang tahun baru 2004, yaitu 
dengan merilis MandrakeMove, distro Linux Live-on CD. MandrakeMove 
mirip Knoppix, dengan kemampuan seperti Mandrake 9.2. 


nda yang sangat menyukai 
desktop KDE dari Mandrake, 
sepantasnya bergembira, karena 


sekarang bisa menjalankan Linux Mandrake 
di komputer mana saja. Dengan CD Linux 
MandrakeMove yang disertakan /nfoLINUX 
edisi Februari ini, Anda dapat menjalankan 
Linux Mandrake tanpa harus menginstalasi 
ke harddisk. Anda dapat meminjam 
komputer teman yang sedang tidak 
digunakan, untuk bekerja dengan desktop 
Mandrake. Anda tetap bisa mengakses 
komputer lain atau server melalui jaringan 
atau harddisk lokal untuk menyimpan data. 

MandrakeMove ini dibuat berbasis Linux 
Mandrake 9.2 yang telah dirilis September 
2003. CD instalasi Mandrake 9.2 memiliki 
masalah dengan drive CD-ROM LG, tapi CD 
MandrakeMove tidak. CD Linux Mandrake 
9.2 versi download plus CD untuk update 
firmware drive CD-ROM LG, telah 
diedarkan di Indonesia bersama Buku Mini 
InfoLINUX Mandrake 9.2. 


Kelebihan dan kekurangan 
MandrakeMove 

CD MandrakeMove bisa memutar CD 
musik atau film dengan cukup satu drive 
CD-ROM. Prinsip kerjanya, pada saat akan 
menjalankan program multimedia, untuk 
sementara MandrakeMove akan bekerja 
dengan memory (RAM), lalu Anda dapat 
mengganti CD MandrakeMove dengan CD 
lagu, misalnya. Ini mirip dengan CD 
InulLinux atau Emovix, namun Mandrake- 
Move tidak sekadar untuk multimedia. 
Berbeda dengan CD Linux Knoppix, yang 
tidak dapat dikeluarkan pada saat bekerja, 
sehingga Anda harus memiliki dua drive CD 
jika ingin memutar CD lagu. 

Sedikit kekurangannya, tidak seperti 
Knoppix yang memiliki banyak pilihan 
dekstop dan dapat bekerja sebagai server 
maupun workstation atau terminal, 


6 InroLINUX FEBRUARI 2004 


MandrakeMove hanya dirancang untuk 
desktop KDE, tanpa aplikasi server, dan 
Anda tidak dapat bekerja tanpa X Window, 
misalnya dengan Ctrl-Alt-F1 seperti di Linux 
Knoppix dan distro biasa. 

MandrakeMove juga tidak menyediakan 
program untuk meng-copy ke harddisk dan 
membuat remaster seperti yang disediakan 
oleh Knoppix. Sesuai namanya, Mandrake- 
Move memang tepat untuk bekerja dengan 
desktop Mandrake di komputer mana saja, 
meskipun hanya sebagai desktop KDE. Jika 
Anda tertarik bekerja dengan Linux Man- 
drake yang lebih lengkap dari Mandrake- 
Move, tidak dari CD tapi dari harddisk, 
Anda dapat menggunakan tiga CD 
Mandrake 9.2 yang ada di Buku Mini 
InfoLINUX. 

MandrakeMove yang disertakan majalah 
edisi ini adalah versi download yang masih 
terbatas kemampuannya. Misalnya, CD ini 
tidak men-support USB key, dan tidak 
menyertakan aplikasi populer yang tidak 


Tabel 1. 


& focusmdkmove. 


open source seperti Acrobat Reader, Real 
Player, Flash, dan Java. Jika Anda tertarik 
dengan versi yang lebih lengkap, Anda 
dapat memesan melalui 
www.mandrakestore.com. 

Spesifikasi hardware, khususnya RAM 
yang dibutuhkan untuk menjalankan 
MandrakeMove juga lebih besar dari 
Knoppix dan Mandrake 9.2 biasa. Ini antara 
lain disebabkan MandrakeMove menggu- 
nakan KDE dan tidak memanfaatkan Swap 
(virtual memory) yang ada di harddisk. 

Perbandingan sederhana antara 
MandrakeMove dengan Knoppix 3.3 dan 
Mandrake 9.2 dapat dilihat pada Tabel 1. 


Cara menjalankan 
MandrakeMove 

Anda yang sudah biasa menggunakan 
Knoppix atau pernah menginstalasi Linux, 


No Deskripsi MandrakeMove Knoppix 3.3 Mandrake 9.2 
1 | Fungsi utama Desktop Server dan Server dan 
Desktop Desktop 
2 | Kernel 2.4.22 2.4.22 2.4.22 
XFree Server 4.3 43 43 
4 |Window/Desktop KDE KDE, Gnome, KDE, Gnome, 
Manager IceWM, dil. IceWM, dil. 
5 | Office Application OpenOffice, sebagian | OpenOffice, OpenOffice, 
Gnome Office KOffice, Koffice, 
Gnome Office | Gnome Office 
6 | Multimedia Totem Media Player Xine, XMMS Mplayer, Xine, 
(Xine), XMMS (CD Knoppix Totem Media 
(CD MandrakeMove tidak dapat Player, XMMS 
dapat dikeluarkan) dikeluarkan) 
Hardware minimal | Pentium II, 128 MB 1486, 96 MB Pentium I, 96 MB 
8 | Kerja di terminal Tidak Bisa Bisa 
tanpa X 
9 | Instalasi ke Hard disk | Tidak Bisa Harus 
10 | Remaster CD Tidak Bisa Tidak 


www.infolinux.web.id 


| Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


tidak akan menemui kesulitan untuk 
menjalankan MandrakeMove. Syarat utama 
komputer Anda harus memiliki drive CD- 
ROM, dengan processor minimal Pentium 
II, dan RAM 128 MB. Kami juga berhasil 
menjalankan MandrakeMove dengan 
komputer Pentium I, 233 MHz, RAM 128 
MB, meskipun terasa agak lambat. 

Berikut ini langkah-langkah dan pilihan- 
pilihan booting dengan CD Linux 
MandrakeMove: “9 


Multimedia 
Player 
for CDs/ 

DVDs 


Welcome 


1. Setup Bios 

@ Pastikan komputer Anda sudah diset 
BIOS-nya agar dapat boot dari drive 
CD-ROM. 

@ Jika belum bisa boot melalui CD- 
ROM, saat komputer pertama 
menyala, tekan DEL atau F2 
tergantung jenis BIOS. Cari bagian 
yang mengatur urutan booting. 

@ Pilih CD-ROM sebagai alternatif 
pertama. 

@ Simpan hasil perubahan. 


"VP 1 - : HT 

p 73 » AN (3 Y la 
Desktop MandrakeMove. 

3. Pilihan Boot 


@ Anda bisa mencoba langsung 
menjalankan dengan menekan ENTER. 


2. Boot dengan CD 

@ Masukkan CD MandrakeMove ke 
dalam drive. 

@ Reboot komputer. 

@ Tunggu hingga layar menampilkan 


Percobaan ini untuk mengetahui 

apakah tidak ada masalah dengan 
hardware. Jika tidak ada masalah, 
Anda akan masuk ke menu perse- 
tujuan lisensi. Bisa timbul masalah 


hardware karena MandrakeMove salah 
mendeteksi secara otomatis, sehingga 


grafis dengan dua pilihan, XF1 5 
atau XEnter». 


Welcometo Mandrakelintix M 


Welcome to Mandrake Linux! 


MandrakeSott provides a complete range of services to help make the mcct of your Mandrake Linux system. Below 
isa summary of MandrakeSoft's extensive range of support and services. 


MandrakeStore MandrakeExpert 


T 


Get all the latest official MandrakeSot 
products, goodies and third-party 
solutions. This is your "onestop 
location" for adding new features to your 
Linux box. 


““ 
MandrakeClub 


Multimedia Player 
for CDs/DVDs 


Welcome 


In need of assistance? MandrakeExpert is 
the central area for all MandrakeSott 
support services. Receive assistance 
directly from MandrakeSoft's support 
teams or from the community of users. 


Documentation 
MandrakeSoft provides a complete set of 


documentation, from the "Ouick Guide" 
toa comprehensive Reference Manual. 
Learn more about your system and 
discover all the power of Linux! 


Home 


No need to stay anonymous! Become 3 
MandrakeClub member today! From 
special offers to exclusive benefits, 
MandrakeClub is where Mandrake Users 
meet and download hundreds of 
applications. 


This Computer 


P5 Tune your system, configure services, 
and install new software. 


X Open thiswindow on startup 


“1 & @ A4 Wa ai Ad: XX Welcome to Mandrake Linux 


Layar pertama MandrakeMove. 


www.infolinux.web.id 


Ulasan Isi CD Edisi Ini 


(OtMandrakeMove 


tidak dapat meneruskan program. 
Jika ada masalah, misalnya hang atau 
reboot sendiri, ulangi dengan mere- 
boot komputer, lalu tekan F1 untuk 
melihat daftar option untuk booting. 
F1 akan menampilkan “Welcome to 
Mandrake Move help”. Jika ingin 
kembali ke menu utama, tekan F2. 
Pilihan pertama adalah noauto, yaitu 
dengan mengetikkan pada prompt 
boot: 

boot: linux noauto 


Pilihan “linux noauto” artinya 
MandrakeMove tidak menjalankan 
program pendeteksian hardware 
secara otomatis, misalnya video 
card, secara otomatis, lalu 
menggunakan hardware standar, 
misalnya “vesa" untuk beberapa jenis 
VGA card terbaru, atau “generic” 
atau “nv" untuk video card nVIDIA 
GForce. 

Pilihan kedua “updatemodules” 
artinya menggunakan module atau 
driver yang tersimpan di floppy/disket. 
Pilihan ketiga “patch” artinya meng- 
gunakan program patch.pl dari floppy. 
Pilihan keempat “cleankey” untuk 
menghapus file konfigurasi sistem 
yang ada di USB key. 

Pilihan kelima “virtual key -/dev/ 


InroLINUX FEBRUARI 2004 7 


Ulasan Isi CD Edisi Ini 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


hda1,/key” akan menggunakan file / 
key pada partisi /dev/hda1 sebagai 
virtual key. 

@ Pilihan lain adalah memberi option 
untuk kernel. Misalnya, RAM yang 
ada 128 MB, tapi MandrakeMove 
tidak mengenali jumlah RAM secara 
benar, maka Anda dapat memberi 
perintah “linux mem —128”. Dengan 
cara ini, Anda tidak dapat memberi 
option untuk SCSI dan ethernet card, 
sehingga Anda harus boot dengan 
modus expert, yang mirip dengan 
“updatemodules” yaitu memasukkan 
module atau driver SCSI atau 
ethernet card dari floppy/disket. 
boot: linux expert 


4. Bahasa 
@ Ada enam pilihan bahasa, yaitu 
Deutsch, English (American), Espanol, 
Francais, Italiano, dan Nederlands. 
@ Setelah memilih bahasa, klik Next, 
sehingga menampilkan penjelasan 
soal Licensi. 


5. Lisensi 
@ Pilih Accept, lalu klik Next. Jika Anda 
memilih Refuse, tombol “Next” tidak 
dapat diklik, artinya Anda harus Ouit. 


6. Keyboard 
@ Pilihan jenis keyboard hanya muncul 
jika Anda melakukan booting dengan 
option, misalnya “linux expert”. 
Biasanya cukup klik Next, jika Anda 
menggunakan keyboard standar 
internasional atau US keyboard. 


7. Username 

@ Anda harus memasukkan paling tidak 
username (baris kedua). Nama 
lengkap (baris pertama) dan 
Password (baris ketiga dan keempat) 
tidak harus diisi. Anda juga diberi 
kesempatan memilih jenis Shell, 
umumnya /bin/bash, Lalu Next. 


8. Welcome to Mandrake 
@ Jika Anda telah sampai ke desktop 
KDE dengan window bertuliskan 
“Welcome to Mandrake Linux!” berarti 
MandrakeMove siap digunakan. 
@ Untuk mengatur konfigurasi sistem 


8 InroLINUX FEBRUARI 2004 


6 


CD-ROM 


File Options Help 


I Mandrake Contror Center OZ Tove nrornux web idr 


E £ Hardware 

(3 Mount Points 
Network & 
Internet 


@ Administer your system 

B9 Enjoy music & video 

@ Play games 

(Read documentation 

(& Use office tools 

IS) Use the Internet 

@ View, modify, or create graphics 
J Find files 

@ Manage your files 

1 -5 All Applications , 
4 Recent Documents , 
BD Lock Screen 
O Logout "rus"... 


? — Change your password 

” & Configure sound settings 

HS Configure your computer | 
” HB Configure your desktop 

” & Format a floppy 

» & Use a terminal emulator 


Welcome to the Mandrake Control 
Center 


Mandrake Control Center is Mandrake Linux's main configuration tool. 
It enables the system administrator to configure the hardware and 
services used for all users. 


The tools accessed through the Mandrake Control Center greatly 
simplify the use of the system, notably by avoiding the use of the 
evil command line. 


Ot-Mandrakemove 


& Menu Start KDE. 


komputer Anda, klik This Computer 
(gambar monitor), yang akan men- 
jalankan Mandrake Control Center. 

@ Untuk mempelajari cara 
menggunakan Linux Mandrake, klik 
Documentation (yambar buku 
dengan cover bintang lima). 


Aplikasi MandrakeMove 
Sebagai Linux desktop, MandrakeMove 
memiliki kemampuan yang setara dengan 
desktop Linux umumnya, sehingga sangat 
cocok untuk belajar Linux tanpa meng- 
ganggu harddisk. Selain untuk bekerja 
sebagai desktop seperti aplikasi perkantoran 
(OpenOffice, GIMP), Internet (web, mail, ftp, 
chatting, VoIP, dan lain-lain) dan multimedia 
(musik dan video), MandrakeMove juga 
dapat Anda gunakan sebagai rescue disk 
untuk memperbaiki Linux yang bermasalah. 
Berikut ini beberapa contoh aplikasi 
MandrakeMove jika saat ini Anda belum 


punya komputer yang telah diiinstalasi Linux. 


1. Membuat, menghapus, atau mengubah 
ukuran partisi harddisk, seperti Partition 
Magic. 

2. Memformat floppy/disket dengan sistem 
DOS atau Linux. 

3. Membakar atau menulis ke CDR/CD- 
RW, seperti Nero. 

4. Membaca file PDF dengan KghostView 
atau Acrobat Reader. 


www.infolinux.web.id 


@ Mandrake Contro! 


: |. & The GIMP 
1 's.rus@move.infolinu, 


SI 


5. Dan masih banyak lagi aplikasi komputer 
untuk kantor, pendidikan, multimedia, 
game, dan lain-lain. 


Bekerja dengan 
MandrakeMove 

Untuk apa Anda menjalankan Linux 
MandrakeMove? Sekadar untuk belajar 
atau untuk bekerja? Jika Anda hanya ingin 
sekadar mencoba atau mempelajari 
penggunaan Linux, MandrakeMove sangat 
tepat untuk Anda. Setelah Anda merasa 
cocok dengan Linux Mandrake, dan Anda 
ingin terus menggunakan Linux, sebaiknya 
segera menginstalasi Mandrake 9.2 versi 
lengkap ke harddisk, misalnya dari buku 
mini /nfoLINUX Mandrake 9.2. 

Sesuai namanya, MandrakeMove lebih 
ditujukan untuk bekerja dengan Linux 
Mandrake di komputer mana saja, meski- 
pun komputer tersebut belum terinstalasi 
Linux. Problemnya, di mana Anda akan 
menyimpan hasil kerja, misalnya Anda ingin 
membuat laporan? Meskipun Mandrake- 
Move ini belum mendukung USB key, Anda 
dapat menyimpan di komputer lain dalam 
jaringan, mengirim ke e-mail di Internet, ke 
harddisk atau ke disket lokal. 

MandrakeMove tidak mengizinkan Anda 
bekerja di luar X Window, misalnya dengan 
menekan tiga key Ctrl-#-Alt--F1 hingga F6. 
Padahal, salah satu keistimewaan Linux 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


: Mandrake Control Center 9 


File Options Help 


Z (Move.INnTolinux.weD.Id 


| FE |, Hardware 
(3 Mount Points 
Network & 

Internet 


DrakConnect helps you set up 
P3 your network and Internet 


annertinn 


Profile: | 2 


raKkconnect 


- MangrakKe Control Center 9.Z | 
File Options Help 1 & 
| Network & Internet Configurs#on 


E Hardware 


2, Security 


( Mount Points 
Network & 
Internet 

— Security 


Hostname: 


Internet access 


lhaces to The Network Configuration Wizard. 


In are about to configure your internet/network connection. 
li you don't want to use the auto detection, deselect the checkbox. 


IX Use auto detection 


| Expert Mode 


(be) System 


Lappiy | 


“&- Previous | 


| Launch the wizard | 


| Cancel | 


OMandrakeMove 


HIM 2D Oa 


4.rus@move.infolinu | Ecd-02-04.doc - Op: | 


| less. 


@ Mandrake Contro! « The GIMP «2» 


& Konfigurasi jaringan. 


adalah bisa diperintah dari terminal atau 
konsol. Anda tetap dapat bekerja dengan 
konsol yang disediakan KDE, yaitu melalui 
menu Start K|Administer your system |use 
a terminal emulator. 

Jika Anda ingin bekerja sebagai root, 
MandrakeMove tidak memerlukan password 
untuk root, sehingga cukup mengetik 
perintah untuk pindah user ke root “su” atau 
“su —“ Anda sudah bekerja sebagai admin. 
rus@move rus$ su 
root@move rus# su - 

-bash-2.05b# 


Berikut ini tip-tip bagaimana mengon- 
figurasi MandrakeMove agar berfungsi 
sesuai dengan kebutuhan Anda. 


1. Konfigurasi Hardware 
Dengan menu di KDE, Anda dapat 
mengonfigurasi hardware secara mudah. 
Misalnya, jika resolusi monitor yang 
digunakan MandrakeMove 800x600, 
sedangkan monitor dan video card mampu 
mendukung hingga 1024x768, Anda dapat 
mengubahnya melalui Mandrake Control 
Center. Caranya? Klik menu Start K| 
Administer your system| Configure your 
computer. Lihat gambar “Menu Start KDE." 
Untuk mengubah resolusi, dari window 
Mandrake Control Center, klik Hardware, 
lalu Change your screen resolution. Ada 


dua istilah, yaitu resolusi monitor, misalnya 
1024x768, dan kedalaman warna, 
misalnya 16 million colors (24 bits). Lihat 
gambar “Resolusi Monitor." 


2. Konfigurasi Jaringan 

Masih melalui Mandrake Control Center, klik 
Network & Internet, pilih DrakConnect, lalu 
klik Launch the wizard. Selanjutnya Anda 
tinggal mengisi form dengan data yang 
sesuai konfigurasi jaringan Anda. Misalnya, 
komputer Anda terhubung ke jaringan lokal 
secara static (tidak menggunakan bootp/ 
dhcp/zeroconf) dengan IP address 192.168. 
0.4 dan netmask 255.255.255.0. Komputer 
Anda dapat berhubungan dengan Internet via 
komputer Gateway 192.168.0.211 dan 
DNS server 202.134.0.155. Maka melalui 
wizard Anda dengan mudah memasukkan 
data itu ke formyang sesuai. Lihat gambar 
“Konfigurasi Jaringan." 


3. Menyimpan data ke komputer jaringan 
MandrakeMove menyediakan beragam 
program untuk menyimpan data ke 
komputer lain atau server dalam jaringan. 
Jika dalam jaringan Anda ada server FTP, 
misalnya komputer Linux, Anda dapat 
menggunakan Kbear (K|Use the Internet | 
Transfer files using FTP). Cara lainnya, 
kirim data atau file pekerjaan Anda ke 
alamat e-mail dengan Kmail. 


www.infolinux.web.id 


Ulasan Isi CD Edisi Ini 


4. Menyimpan data ke disket. 

Disket ditampilkan pada desktop dengan 
gambar bernama Floppy. Masukkan disket 
ke drive floppy, klik ganda gambar floppy. 
Simpan file dengan Save as, lalu cari direktori 
/mnt/floppy. Anda juga dapat menggunakan 
perintah copy dan paste atau drag dan drop 
menggunakan mouse. Sebelum mengeluar- 
kan disket, pastikan disket sudah tidak 
digunakan atau tidak dalam keadaan mount. 
Jika perintah umount berikut ini ada error, 
misalnya tidak dapat di-umount karena 
sedang digunakan, tutup semua program 
atau window yang mengakses disket, lalu 
ulang perintah umount. Perintah “df” akan 
menampilkan daftar partisi dan floppy yang 
sedang di-mount. 

rus@move rus$ su 

root@move rus# df 

root@move rus#f umount /mnt/floppy 


5. Menyimpan data ke harddisk lokal. 
Untuk mengakses (mount) harddisk 
Windows yang ada di komputer lokal, 
jalankan perintah berikut ini dengan asumsi 
pasrtisi Windows ada di nomor satu. 
rus@move rus$ su 

root@move rus# mount /mnt/windows 


Direktori partisi Windows Anda sekarang 
dapat diakses dengan nama direktori /mnt/ 
windows bukan C. Selanjutnya, dapat meng- 
gunakan Kongueror, file manager, ftp, dan 
web browser di KDE, untuk memindahkan 
file dari satu direktori ke direktori lain, atau ke 


komputer lain yang men-sharing folder-nya 
dengan Samba atau netbios Windows, atau 
FTP. Untuk melepaskan .umount) harddisk 
Windows, jalankan perintah berikut ini. 
root@move rus#f umount /mnt/windows 2 
Rusmanto (rus @infolinux.co.id) 


etwor 
(Opera 
& Security 
(el System 
| k024x700 : 
| a6milloncolors (2ebits) «| MN ON Sen 
RA ea 
| — ri 


& Resolusi monitor. 


InroLINUX FEBRUARI 2004 9 


SURAT PEMBACA 


Pesan, Kesan, dan Ide Anda 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Kami dengan senang hati menerima pendapat serta saran Anda. Semua surat/e-mail yang masuk menjadi milik 
InfoLinux dan redaksi berhak menyuntingnya tanpa mengubah maksud serta tujuan. Kami tidak dapat membalas 
surat/e-mail Anda secara individu. Kirimkan surat/e-mail Anda ke: redaksi@infolinux.co.id. 


Review kegiatan 
InfoLINUX 

Saya ingin bertanya, kira-kira bisakah 
saya mendapatkan semacam review 
tentang kegiatan /InfoLINUX selama 
2003, tentang perkembangan Linux baik 
di Indonesia maupun di dunia selama 
tahun 2003? Review ini kalau bisa 
berupa majalah atau sebuah buku, saya 
sangat tertarik untuk mengumpulkan 
sejarah, khususnya dalam hal ini tentang 
Linux dan majalahnya InfoLINUX. 

Kalau saya bisa, kira-kira berapa 
harganya, dan bagaimana cara men- 
dapatkannya. Demikian beberapa 
pertanyaan dari saya. Terimakasih. 

DAVE—VIA E-MAIL 


Saat ini kami belum berencana membuat 
buku yang berisi kumpulan artikel tentang 
Linux. 

Usulan Anda ini akan kami jadikan 
bahan pertimbangan dalam menyusun 
rencana penerbitan di masa mendatang. 


Mendapatkan Buku Mini 
InfoLINUX 

Selama saya membeli majalah /nfoLINUX 
saat-saat terakhir ini, saya selalu 
menemukan iklan tentang berbagai buku- 
buku mini berikut ini: 

1. Mandrake # CD. 

2. Red Hat # CD. 

3. Networking Linux. 

4. OpenOffice. 

5. dan buku-buku yang lain. 


@ Mohon informasi apakah buku-buku 
tersebut masih ada? Bagaimana 
prosedur pemesanan buku-buku 
tersebut? 

@ Berapa harga dan ongkos kirimnya? 

@ Ke mana saya harus transfer. Kemu- 
dian, perlukan bukti transfer saya faks? 


Sekali lagi mohon informasinya, saya 
sangat membutuhkan buku-buku 
tersebut. 

PAPANG-—VIA E-MAIL 


10  InroLINUX FEBRUARI 2004 


Untuk pemesanan serial Buku Mini 
InfoLINUX, Anda dapat menghubungi: 
Bagian Sirkulasi InfoLINUX 
Jl. Pulo Buaran III, F5-6 BPSP 
Kawasan Industri Pulogadung, 
Jakarta Timur 13930 
Telp. (021) 4682-6816, 461-6779 
Faks. (021) 4682-6817. 


Semua harga serial Buku Mini InfoLINUX 
termasuk CD di dalamnya rata-rata 
Rp40.000. Kecuali untuk Mandrake 9.2 
dengan 4 CD harganya Rp50.000. 

Jawaban ini berlaku pula untuk 
beberapa e-mail senada yang diterima 
redaksi. 


Pembahasan source code 
program 

Saya ingin sekali membeli buku Man- 
drake Linux 9.2. Namun sampai saat ini, 
saya masih belum bisa mendapatkannya. 
Di manakah saya bisa membeli buku mini 
tersebut? 

Kemudian, saya ada pula usul 
bagaimana kalau redaksi InfoLINUX juga 
membahas source code program dalam 
berbagai bahasa dan bagaimana cara- 
cara untuk melakukan kompilasinya? 
Saya sangat membutuhkannya karena 
saya sedang belajar pemrograman di 
Linux. 

Kemudian, setelah melihat ulasan 
tentang program celestia, saya menjadi 
tertarik dengan program tersebut. 
Bagaimana kalau redaksi juga 
menyertakan program tersebut di edisi- 
edisi berikutnya? 

Terimakasih atas perhatiannya. 

IRVAN ILMI—VIA E-MAIL 


Anda bisa memperoleh serial Buku Mini 
InfoLINUX di toko-toko buku terkemuka di 
kota Anda. Atau bisa juga menghubungi 
langsung ke bagian Sirkulasi InfoLINUX. 

Pembahasan mengenai source code 
program cukup sering kami bahas di 
berbagai artikel pemrograman. Di setiap 
edisi InfoLINUX, umumnya kami 


www.infolinux.web.id 


menyertakan pembahasan mengenai 
pemrograman di lingkungan kerja Linux. 
Setiap artikel pemrograman tentunya akan 
membahas pula cara kompilasinya. 

Untuk program celestia, kami akan 
memuatnya di edisi-edisi mendatang. 
Namun, periksa dahulu apakah distro yang 
Anda gunakan sudah datang dengan 
program tersebut. 


Ulasan-ulasan aa | 
perkembangan kerne 
Saya adalah mahasiswa yang tertarik 
dengan penggunaan Linux untuk riset di 
perguruan tinggi tempat saya kuliah. 
Sayangnya, saya adalah pemula di Linux 
dan menggunakan Linux baru sekitar 3 
bulan terakhir ini. 

Sebenarnya, saya ingin sekali 
mendapatkan semua informasi tentang 
perkembangan Linux di dunia maupun di 
Indonesia, dalam satu buku atau file 
yang siap cetak. 

Apakah redaksi mengetahui tempat di 
mana saya bisa mendapatkan buku 
seperti itu? 

Apabila tidak, sudikah kiranya 
pembahasan mengenai perkembangan 
linux dan distro-distronya diulas? Saya 
sangat tertarik dengan perkembangan 
seputar kernel Linux. Saya akan sangat 
berterima kasih apabila redaksi menyer- 
takan perkembangan setiap rilis mayor 
ataupun minor kernel Linux, lengkap 
dengan key features untuk setiap rilis 
tersebut. Sebagai contoh, misalnya 
perbedaan paling nyata antara kernel 2.2 
dan kernel 2.4. Kemudian, bagaimana 
pula perbedaan antara kernel 2.4 dan 
kernel 2.6. 

Terima kasih atas perhatiannya, dan 
semoga InfoLINUX tetap maju! 

SUNGKONOb—VIA E-MAIL 


Kebetulan kami tidak mengetahui kebe- 
radaan buku semacam itu. Tapi usul 
tentang ulasan perkembangan Linux akan 
kami pertimbangkan. Terimakasih banyak 
atas usulannya. 


BERITA 


Sekilas Info dari Dunia TI 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Svk 0.0.6 

Svk adalah version control 
system yang terdesen- 
tralisasi. Sementara subver- 
sion (svn) bertujuan untuk 
mengambil alih fungsi CVS, 
svk bertujuan untuk me- 
ngambil alih version control 
system lain. Program yang 
ditulis dengan Perl dan 
mengandalkan file sistem 
Svn ini dapat segera Anda 
download di http:// 
svk.elixus.org/. 


Gwget2 0.9 
Menggunakan kemampuan 
wget yang luar biasa, 
program ini menyajikan 
fungsi serupa, namun 
dilengkapi dengan interface 
ramah ala GNOME. Saat ini 
telah mendukung multiple 
download, drag and drop, 
dan penampilan pesan 
kesalahan yang lebih baik. 
Dapatkan segera di http:// 
gwget.sourceforge.net/. 


Mynetmonitor 1.0.1 
Program ini berfungsi sebagai 
monitor untuk jaringan Anda. 
Kelebihannya adalah dapat 
diletakkan pada system tray. 
Dapatkan informasi lebih 
lanjut di situsnya, http:// 
web.tiscalinet.it/ 
diegobazzanella/. 


KOffice 1.3 RC2 
"XMAS Version” 
Pada saat artikel ini ditulis, 
Koffice 1.3 RC2 telah dirilis. 
Berbagai perbaikan bug 
untuk rilis sebelumnya telah 
dilakukan. Segera dapatkan 
informasinya di http:// 
www.koffice.org. 


Tuxpaint 0.9.3 

Versi terbaru dari tuxpaint 
telah dirilis. Tuxpaint adalah 
aplikasi penggambar untuk 
anak-anak, yang dilengkapi 
dengan efek suara, karakter 
kartun dan berbagai gambar 
lucu. Kunjungi situs tuxpaint 
di http://tuxpaint.sf.net. 


12 


InroLINUX FEBRUARI 2004 


Ximian Desktop untuk SuSE 9 AM? 


B anyak pihak yang mengkhawatirkan proses 
akuisisi SUSE oleh Novell. Salah satu 
kekhawatiran yang banyak diserukan berbagai 
pihak adalah masa depan akan dukungan 
desktop KDE di distribusi linux SuSE. Hal ini 
dirasa wajar karena selain mengakuisisi SuSE, 
Novell, sang kapitalis, juga mengakuisisi Ximian. 
Ximian sendiri adalah perusahaan di mana orang- 
orang dibelakangnya memang peranan penting 
dalam pengembangan GNOME. Sempat 
dikhawatirkan dukungan KDE akan dikurangi dan 
dukungan penuh akan diberikan pada GNOME. 
Tapi, saat ini, ketakutan tersebut rasanya tidak 
perlu terlalu diambil hati. Novell telah merilis 


update Ximian Desktop untuk SuSE 9, sebagai 
salah satu langkah untuk lebih mengintegrasikan 
kedua desktop. Langkah tersebut dipuji sebagai 
pintar karena alih-alih berpihak pada salah satu 
desktop, Novell mengangkat kedua belah pihak 
sambil mengangkat isu integrasi. 

Sebagai informasi, Novell mengakuisisi 
Ximian pada bulan Agustus tahun lalu ketika 
Ximian baru saja meluncurkan Ximian 
Desktopnya. Sementara itu, SuSE, sebagai 
pemain Linux pun tidak luput dari kapitalisme 
Novell. Proses akuisisi SuSE oleh Novell yang 
mencapai US$210 juta diperkirakan akan selesai 
pada awal tahun 2004 ini.ANop 


KDE untuk Mac OS/Darwin “&-@& 


| ndah memang dunia open source. Bagi 
pecinta KDE (yang harus diakui semakin 
hari semakin tampil profesional), Anda mulai 
bisa menikmati KDE di mana saja. Sebut saja 
di Mac OS/Darwin. Kebaikan hati TrollTech 
yang meng-GPL-kan OT/Mac pada Apple's 
World Wide Developer Conference 2003 tidak 
disia-siakan oleh para developer. 

Sampai saat ini, berbagai aplikasi seperti 
aplikasi PIM, Kongueror, KDE Game, KDE 
Edu, Konsole, KWord, KSpread telah dirilis 
dan siap untuk dinikmati. Berbagai ajang 
komunitas pun mulai dibina. Sebut saja IRC 
channel (#kde-darwin) yang berlokasi di 


irc.kde.org. Beberapa binary yang siap untuk 
disebarluaskan juga telah di-download. 
Pengguna Mac yang ingin mencoba-coba KDE 
dapat men-download-nya di http.// 
kde.opendarwin.org/. 

Secara umum, proyek ini, masih dalam 
tahap porting besar-besaran. Aplikasi-aplikasi 
yang selesai di-porting diharapkan akan segera 
bertambah dalam waktu dekat. Berbagai cara 
dilakukan untuk itu. Sebut saja cara singkat 
untuk melakukan porting aplikasi KDE ke Mac 
yang ditampilkan di http://www.metapkg.org/ 
wiki/22/. Selain itu, langkah demi langkah 
hacking pun disertakan. ANop 


Analisis Kehadiran MS-Linux C2z7 


S eperti yang kita ketahui, Microsoft semakin 
gencar untuk turun gunung bersaing 
dengan para penjual jasa Linux. Bahkan, 
Microsoft juga tidak segan-segan memasang 
iklan di situs komunitas Linux. Dan kini, 
Microsoft hadir dengan SFU, yang akan 
memberikan akses shell UNIX di atas kernel 
Windows. SFU ini juga datang dengan berbagai 
tool sistem dan tool pengembangan program 
yang biasanya ditemukan di Linux. Sebut saja 
make, rcs, dan gcc. Dengan demikian, 
kampanye untuk menggantikan UNIX dengan 
Windows semakin nyata. Langkah 
menghadirkan SFU ini akan membuat proses 


www.infolinux.web.id 


transisi administrator UNIX ke Windows menjadi 
lebih mudah. Paling tidak, pengalaman bermain 
shell mendapat ekivalensinya di Windows. 

Beberapa analis mulai menduga-duga apa 
tujuan lain Microsoft. Banyak yang berpendapat 
bahwa suatu hari, distro MS-Linux benar-benar 
akan hadir. Tidak ada satupun aturan dalam GPL 
yang dapat mnenghalangi hal tersebut. Namun, 
seorang analis terkemuka Steven J. Vaughan- 
Nichol, lebih menyoroti masalah servis Linux di 
Windows. Beliau berpendapat, apabila 
pelanggan membutuhkan Linux, Microsoft dapat 
menyediakannya, tanpa kekhawatiran akan 
tuntutan SCO.ANop 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Upgrade Kernel untuk Berbagai 


Distro 


ernel adalah inti dari sistem operasi. 

Kelemahan pada kernel, tentu saja akan 
berdampak pada sistem operasi secara 
keseluruhan. Pengalaman diserangnya Debian 
pada tahun lalu harus dipetik sebagai pelajaran 
berharga. Para vendor distro, sejak awal tahun 
ini semakin gencar untuk menguji kernel yang 
dirilis dan segera memberikan patch apabila 
memungkinkan. Sebut saja distro-distro yang 
awal tahun ini menyediakan upgrade kernel: 
Debian, SuSE, Red Hat, Fedora, Slackware, 
EnGarde Secure Linux, dan berbagai distro 


Asia Semakin Percaya Linux Kk. 


C ina, sebagai negara dengan jumlah 
penduduk terbesar di dunia semakin serius 
menunjukkan langkahnya untuk menggunakan 
Linux dalam berbagai aspek kehidupan. Menurut 
laporan dari BusinessWeek, pihak berkompeten 
di salah satu propinsi di Cina, Guangdong, 
mulai meninggalkan Windows. Dari sisi 
ekonomi, Windows membutuhkan biaya yang 
lebih besar dari Linux. Namun, hal ini bukanlah 
alasan utama mereka menggunakan Linux. 
Alasan utamanya adalah karena Windows 
terlalu mudah untuk diserang oleh virus. Selain 
itu, Windows pun terkenal memiliki banyak 
masalah keamanan. Di sisi lain, pada level 


Get The Facts dari 


icrosoft sepertinya benar-benar geram 

dengan kehadiran Linux yang semakin 
luar biasa. Kesungguh-sungguhan Novell dengan 
mengakuisisi SuSE dan Ximian sepertinya 
membuat Microsoft jauh lebih panas. Segala 
cara ditempuh agar pasar yang selama ini 
dipegang oleh Microsoft dapat direbut kembali. 

Get the Facts adalah salah satu kampanye 

terbaru dari Microsoft untuk meyakinkan 
pengguna keuntungan-keuntungan apabila 
menggunakan Windows. Kampanye ini akan 
dilangsungkan selama enam bulan. Kampanye 
ini akan dilakukan secara besar-besaran dan 
melibatkan berbagai publikasi. Di situsnya, 


BERITA 


Sekilas Info dari Dunia TI 


lainnya. Para vendor tidak berani main-main lagi 
dengan bertindak lengah. Begitu ada kelemahan, 
upgrade segera tersedia. Vendor yang lamban 
mengeluarkan upgradenya akan cenderung 
mendapat nilai buruk di benak konsumen. 

Bagi pengguna Linux, segeralah meng- 
upgrade kernel sesuai distro masing-masing. 
Bagi Anda yang melakukan kompilasi sendiri, 
tentunya lebih independen terhadap upgrade dari 
distro. Menyambut kehadiran 2.6, berbagai 
vendor distro juga mulai menyiapkan paket- 
paket yang bisa segera di-download.ANop 


tertentu, ketersediaan source code membuat 
Linux lebih aman untuk diadopsi, karena pihak 
yang berkepentingan dapat melakukan audit. 
Cina adalah salah satu contoh. Namun, secara 
umum, negara-negara maju di Asia seperti 
Jepang dan Korea Selatan juga mulai menunjuk- 
kan ketertarikan luar biasa akan Linux. Selain lebih 
murah dan fleksibel, Linux memungkinkan 
kehadiran /oca/ content yang luar biasa banyak. 
Local content tersebut dapat membantu suatu 
negara menjadi lebih kreatif dan peka akan solusi 
lokal. Penerapan solusi lokal diharapkan dapat 
meningkatkan SDM secara keseluruhan, di 
samping menghemat pengeluaran.Nop 


Microsoft : 


Microsoft kembali melemparkan strategi usang 
yang menyatakan bahwa penggunaan Win- 
dows Server jauh lebih murah dibandingkan 
dengan penggunaan Linux. Hal ini disayangkan 
oleh para analis open source dan menganggap 
bahwa Microsoft tidak pernah belajar dari 
kesalahan yang ada. Hal ini telah diperdebatkan 
selama beberapa tahun terakhir. 

Para analis yang menanggapi kampanye ini 
berpendapat bahwa Microsoft seharusnya mulai 
bertindak lebih dewasa. Pengguna produk 
Microsoft yang berpindah ke open source tidak 
hanya pada level swasta, tapi mulai merambah 
pada level pemerintahan.Nop 


www.infolinux.web.id 


Translator 0.1.0 
Translator adalah front end 
untuk layanan Babelfish milik 
Altavista. Saat ini didesain 
untuk bekerja di atas desktop 
GNONME, dan telah 
mendukung GNOME HTTP 
Proxy. Walaupun sederhana, 
translator berusaha untuk 
memenuhi aturan Human 
Interface Guidelines GNOME. 
Kunjungi situsnya, http:// 
jodrell.net untuk informasi 
lebih lanjut. 


Libcaca 0.5 

Pustaka libcaca adalah 
pustaka grafis untuk 
menampilkan text berwarna 
sehingga dapat digunakan 
pada terminal ataupun kartu 
grafis lama. Libcaca 
mengklaim bahwa proyek ini 
berbeda dengan pustaka 
aalib yang sangat terkenal. 
Rilis ini memperbaiki isu 
untuk driver S-Lang dan isu 
untuk kompilasi pada 
NetBSD. Kunjungi situsnya di 
http://sam.zoy.org/projects/ 
libcaca/. 


GIMP 2.0 pre 1 

Siapa pula pengguna Linux 
yang tidak kenal GIMP? 
Aplikasi yang satu ini telah 
melayani kebutuhan grafis di 
Linux selama bertahun- 
tahun. Kini, pecinta grafis 
Linux akan semakin gembira 
lagi karena GIMP 2.0 pre 1 
telah siap di-download untuk 
dicoba. Developer-nya 
menyatakan bahwa 
walaupun belum semua 
komponen yang disertakan 
adalah komponen versi 2, 
paling tidak komponen- 
komponen tersebut sudah 
mencerminkan versi finalnya. 
Perubahan besar-besaran 
dilakukan pada optimasi 
memory dan optimasi untuk 
format-format gambar. Tak 
lupa pula perbaikan pada 
user interface disertakan. 
Dapatkan di http://gimp.org/ 
download.html. 


InroLINUX FEBRUARI 2004 13 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


I Made Wiryana 


Nia 


he World Summit on the Information Society (WSIS) di 

Genewa baru saja usai. Negara kaya dan miskin, maju dan 

berkembang, sepakat meneriakkan kebutuhan TI di masa 
depan. Negara miskin berharap TI akan mengakselerasi 
pengentasan kemiskinan. Negara kaya berharap TI makin 
menjadikan mereka tetap semakin kaya. “Digital and knowledge 
divide” menjadikan isu utama dalam deklarasi acara ini, tapi mudah- 
mudahan bukan sekadar pemantas, atau pancingan agar negara- 
negara miskin juga bersemangat menerapkan TI sesegera mungkin. 

Negara-negara kaya produsen perangkat kebutuhan TI tentu saja 
senang dan mendukung tren ini. Tanpa disadari hal ini akan 
memungkinkan suatu bentuk ketergantungan baru negara 
berkembang kepada negara produsen perangkat TI. Perusahaan- 
perusahaan besar akan mendekati badan donor, sehingga negara 
miskin akan membeli produk mereka dalam upaya proyek yang 
didanai negara donor tersebut 
untuk mengejar ketinggalan TI. 
Proyek-proyek pemerintah 
diadakan (atau diada-adakan) 
dengan justifikasi mengejar 
ketinggalan penerapan TI. 
Komputer model terbaru dan 
perangkat lunak versi terbaru juga dibeli. Tidak peduli kalau 
menggunakan pinjaman dari negara donor. Negara donor juga 
bersemangat memberikan saran yang “setengah memaksa" untuk 
menerapkan solusi yang mahal, yang penting berasal dari negara 
donor tersebut. Secara tidak sadar, banyak negara miskin atau 
berkembang seperti Indonesia yang mulai terjebak ke dalam 
ketergantungan baru. Jangan-jangan semangat memanfaatkan TI 
malah makin memperlebar jurang antara negara kaya dan miskin. 
Beberapa negara menyadari bahwa keterlambatan mereka 

dalam mengadopsi TI juga akibat keterbatasan kemampuan 
membeli perangkat lunak. Oleh sebab itu, negara seperti Brazil 
mendeklarasikan tentang pentingnya perangkat lunak bebas (free 
software) dan mewajibkan penggunaannya di pemerintahan. 
Sedangkan delegasi USA menolak hal tersebut. Tidak heran karena 
ada isu bahwa Microsoft menyumbang dana kampanye Presiden 
Bush. Akhirnya WSIS gagal mendeklarasikan pentingnya perangkat 
lunak bebas bagi negara berkembang, untuk mengatasi digital 
divide. Persaingan antara pendukung perangkat lunak bebas dan 


14 InroLINUX FEBRUARI 2004 


«ribuan komputer yang dibeli 
untuk proyek pemerintah dibundel 
dengan sistem operasi tertentu, 


' Miskin Kok Boros! 


produsen perangkat lunak proprietary cukup seru di WSIS ini. 

Bagaimana Indonesia? Menkominfo dan stafnya tampaknya 
masih bingung dan cenderung menghindari isu ini. Tampaknya 
Indonesia tidak bisa terlepas dari ketergantungan dan dikte (secara 
langsung atau tak langsung) dari negara donor. Pembelian PC yang 
dibundel dengan sistem operasi tertentu tidak bisa ditolak. Dengan 
alasan HaKl, ribuan komputer yang dibeli untuk proyek pemerintah 
dibundel dengan sistem operasi tertentu. Sehingga seakan-akan 
wajib membayar "pajak Sistem Operasi tertentu”. Bahkan untuk 
pengadaan beribu-ribu perangkat keras komputer PEMILU 2004 
kita tak mampu menolak agar tanpa disertai sistem operasi 
tertentu. Ketidakmampuan menolak ini menggambarkan 
ketergantungan kita. Pertimbangan jangka panjang belum lah 
menonjol dalam pengambilan keputusan implementasi TI di negara 
tercinta ini. 

Seperti yang ditekankan oleh 
Neville Holmes dalam artikelnya 
“The Digital Divide, the UN, and 
the Computing Profession," di 
IEEE Computer, Desember 2003, 
TI sendiri jangan hanya dianggap 
bisa memecahkan masalah, tetapi 
juga menimbulkan masalah bagi negara berkembang. Dia juga 
menekankan bahwa pihak-pihak tertentu menggunakan 
kecenderungan trend TI ini untuk menciptakan monopoli dan 
ketergantungan baru. 

Lihat langkah Israel yang menghentikan pembelian perangkat 
lunak Microsoft dan memanfaatkan OpenOffice, Korsel yang 
mendorong penggunaan Office lokal. Malaysia, Swedia, Afrika 
Selatan, dan beberapa negara EU telah mengarahkan pemanfaatan 
TI dengan perangkat lunak open source. Jerman dan Prancis 
bahkan telah secara aktif mengeluarkan seruan serta panduan 
untuk melakukan migrasi ke perangkat lunak open source. Bila 
negara-negara yang lebih kaya dari Indonesia memperhitungakan 
open source dengan alasan ekonomi, mengapa Indonesia masih 
belum memikirkannya, dan bahkan terkesan bingung di antara 
konflik kepentingan negara donor. Mungkin ungkapan “Miskin kog 
Boros" agak cocok dengan kondisi pemilihan solusi TI di Indonesia. 
Karena kita begitu “jor-joran” dalam membeli perangkat keras dan 
lunak. 


www.infolinux.web.id 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Belajar Melebar 
dan Dangkal, atau 
Mendalam dan Sempit? 


Imu komputer dan teknologi informasi merupakan sebuah 

bidang yang relatif baru. Banyak 'daerah' yang belum 

dijelajah. Bagusnya situasi ini adalah kita bisa menjadi pionir 
dengan melakukan eksplorasi dengan ide-ide baru yang menarik. 
Jeleknya adalah banyak hal yang harus dipelajari. Ini sering 
menyulitkan bagi siswa baru yang ingin terjun ke dunia teknologi 
informasi. Bagaimana strateginya? Apakah kita pelajari 
semuanya, yang berakibat bahwa kita tahu banyak akan tetapi 
dangkal? Atau kita pelajari satu atau dua topik saja sampai 
mendalam? Pertanyaannya sederhana, namun jawabannya 
susah. Idealnya sih kita tahu banyak dan mendalam. Namun jika 
kita harus memilih, mana yang sebaiknya dipilih? 

Untuk siswa baru, saya biasanya mengusulkan untuk 
mempelajari banyak hal dahulu meskipun dangkal. Kalau saya 
analogikan dengan algoritma pencarian di dunia ilmu komputer, 
pendekatan ini dikenal 
dengan istilah “breadth first 
search" atau disingkat 


masuk akal karena siswa 


Pencarian yang mendalam ini biasa- 
menjadi BFS. Pendekatan ini Nya membutuhkan waktu yang lebih 


Budi Rahardjo 


sampai dalam. 

Pencarian yang mendalam ini biasanya membutuhkan waktu 
yang lebih lama dan tantangan yang lebih berat. Cobaan yang 
dihadapi dapat berasal dari luar—seperti cemoohan orang —atau 
dari dalam, seperti merasa bahwa bidang orang lain kok 
kelihatan lebih menarik. Ladang orang lain selalu terlihat lebih 
hijau. Jika kita tidak tahan dengan cobaan ini maka kita akan 
berhenti (karena tidak tahan dicemooh) atau pindah-pindah topik 
(mencari ladang yang 'kelihatannya' hijau) sehingga kita tidak 
pernah menguasai sebuah bidang secara mendalam. Anda boleh 
percaya atau tidak, saya pernah dicemooh karena menggunakan 
Linux oleh pengguna sistem operasi gratis lainnya. 

Ketika kita sedang melakukan pencarian yang mendalam, 
jangan lupa juga terus melakukan pencarian yang melebar 
meskipun dengan prioritas yang lebih rendah. Kita masih baca 
topik-topik baru atau 
mencoba hal-hal yang baru. 
Hal ini untuk menjaga agar 
kita tidak menggunakan 
'kacamata kuda', merasa 


baru biasanya belum tahu lama dan tantangan yang lebih berat. yang paling benar, dan 


banyak sehingga belum 

dapat memilih satu bidang yang ditekuni hingga mendalam. 
Anda disarankan untuk mencoba berbagai hal. Misalnya dalam 
bahasa pemrograman, Anda disarankan untuk mencoba berbagai 
bahasa seperti C, C4 4, Java, Python, Basic, sh, perl, dan 
banyak lainnya. Anda juga disarankan untuk memantau dan 
mencoba teknologi yang sedang berebut popularitas, Java 
lawan .NET misalnya. Atau dalam bisnis, Anda disarankan untuk 
mempelajari model free software atau open source dan propri- 
etary atau closed source. Masih banyak topik lain yang dapat 
Anda pelajari. 

Setelah melihat banyak hal, pilih salah satu yang Anda sukai 
dan tekuni hingga mendalam. Analoginya dalam algoritma 
pencarian dikenal dengan istilah “depth first search" atau DFS. 
Jangan sampai lupa melakukan pencarian yang mendalam ini. 
Banyak orang yang berhenti sampai BFS saja, kemudian 
menganggap dirinya sebagai pakar karena tahu semua 
(meskipun dangkal). Muncullah selebritis teknologi. Ini banyak 
terjadi di Indonesia, yaitu kurangnya pakar yang mendalami 


www.infolinux.web.id 


menganggap remeh usaha 
atau pendekatan yang dilakukan orang lain. Bahkan disarankan 
agar Anda juga memperhatikan hal-hal lain di luar bidang 
komputer, misalnya baca buku sastra, filosofi, agama, pokoknya 
semua bidang. Katanya, itu semua untuk “menjadi manusia 
yang utuh". 

Seringkali temuan di bidang lain memberikan ide yang 
fantastis dan brilian dalam proses pendalaman ilmu komputer 
anda. Kalau dalam film atau cerita kungfu, sang jagoan 
menemukan jurus baru ketika memperhatikan gerakan binatang. 
Ada jurus monyet, macan, dan seterusnya. Dalam bidang ilmu 
komputer pun ini terjadi, seperti penerapan ilmu biologi ketika 
sedang demam neural network. Entah mengapa, saat ini saya 
lihat banyak orang yang sedang memperhatikan sifat dan 
karakteristik dari komunitas semut dan mengkaitkannya dengan 
bidang komputer. Ada beberapa artikel dan buku yang 
membahas hal ini. Saya sendiri tidak (belum?) mengerti. 

Jadi, perbanyaklah membaca topik yang berbeda, namun 
jangan lupa mendalami satu topik.A 


InroLINUX FEBRUARI 2004 15 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Michael S. Sunggiardi 


alau kita punya satu perusahaan di Indonesia, lalu dijual, 

berarti ada sesuatu yang tidak beres yang terjadi di 

dalamnya. Karena, biasanya perusahaan yang sehat di 
Indonesia tidak akan diperjualbelikan. Berlainan dengan di Amerika 
atau Eropa, perusahaan yang sehat justru laku keras 
diperjualbelikan, karena biasanya pemilik akan mendapatkan 
keuntungan yang besar pada saat menjual perusahaannya dan 
setelah dijual mereka akan membuat kembali perusahaan baru atau 
mengembangkan perusahaannya. 

Prinsip yang berbeda ini juga terjadi di dunia TI, walaupun 
memang tidak semua kejadian punya latar belakang yang sama. 
Dalam hal ini, ada juga perusahaan di Amerika yang sedang megap- 
megap dan dijual untuk membayar hutang atau pajak. Ada satu 
kajian, banyak perusahaan dan investor berusaha membeli produk 
yang sedang populer, dan nilai produk ini lebih mahal ketimbang 
aset seluruh perusahaannya. 

Jual-beli perusahaan TI di Amerika 
itu sangat sering terjadi. Misalnya kita 
lihat perjalanan panjang produk 
wireless LAN yang awalnya bernama 
WaveLAN. Perusahaan dan merk 
produknya dibeli oleh Lucent, untuk 
kemudian dimatikan dan diganti namanya menjadi Orinoco. Selang 
berapa lama kemudian, Lucent menjual ke perusahaan lainnya, 
Avaya, yang masih satu grup dengan Lucent dan khusus menjual 
produk Orinoco yang sangat populer di Indonesia. 

Setelah dipegang Avaya beberapa saat, Orinoco dijual kembali 
ke Agere, sampai akhirnya jatuh ke tangan Proxim yang pada saat 
yang sama juga membeli perusahaan Western Multiplex, yang 
produknya berupa perangkat microwave yang banyak dipakai 
operator professional di seluruh dunia. Proxim mematikan merk 
Western Multiplex, tetapi tetap meneruskan merk Orinoco, Lynx 
dan Tsunami-nya. 

Kejutan abad ini terjadi pada saat HP (Hewlett Packard) 
'melalap'” Compag, padahal dalam beberapa tahun keduanya 
merupakan pesaing untuk kelas komputer server. 'Pembunuhan' 
Compag membuat semua orang tercengang dan sadar bahwa 
pameo menjual perusahaan karena bangkrut sangat tidak betul. 
Karena kita tahu, bahwa baik Compag maupun HP keduanya 
berada di papan atas dunia TI. 


16  InroLINUX FEBRUARI 2004 


Jual Beli Perusahaan TI 


Dunia peranti lunak juga mengalami keadaan jual-beli 
perusahaan yang cukup serius. Kemungkinan, saat ini 'pembeli' 
yang paling rajin adalah Microsoft, karena secara diam-diam 
Microsoft membeli banyak perusahaan peranti lunak besar-kecil. 
Motivasi Microsoft membeli perusahaan peranti lunak itu 
bermacam-macam, misalnya memperbesar pangsanya, membuat 
produk yang lebih unggul, karena memang riset dari Microsoft 
dilengkapi dengan anggaran yang besar dan yang paling utama 
adalah mempertahankan mayoritasnya di pasar dunia peranti lunak. 

Kita masih ingat pada saat Microsoft 'menelan' perusahaan 
yang cukup populer di Indonesia, yaitu FoxPro yang data base-nya 
dipakai oleh banyak perusahaan besar-kecil di Indonesia. Tidak 
tanggung-tanggung, 173 juta dolar dikeluarkan Microsoft untuk 
membeli FoxBase dan FoxPro (http://www.tidbits.com/tb-issues/ 
TidBITS-113.html#ink2). Seru juga mengamati perseteruan antara 

FoxPro dengan dBASE yang 


Secara diam-diam Microsoft diproduksi oleh Ashton Tate, sekitar 
membeli banyak perusahaan 
peranti lunak besar-kecil, 


pelanggaran hak cipta. Sementara 
pertarungan di pengadilan belum 
selesai, perusahaan Ashton-Tate 
dibeli oleh Borland. 

Pemain komputer yang sudah 
berkecimpung sejak tahun 80-an pasti mengenal program 
pengolah kata WordStar yang sangat populer pada saat itu. 
WordStar menghadapi kehancuran dilibas WordPerfect yang juga 
menjadi raja di dunia pengolahan kata, tapi tahun 1986 produk 
dan perusahaan WordStar dijual mahal senilai US$3 juta ke 
perusahaan SoftKey. 

Di dunia Linux, jual-beli perusahaan atau produk juga terjadi. 
Misalnya, pada saat Caldera Linux dibeli oleh SCO dan akhirnya 
SCO mengklaim ke pengguna Linux, bahwa semua pemakai Linux 
melanggar Undang-undang Hak Cipta. 

Akhir tahun 2003 ini kita dibuat terkejut, Linux SuSE dibeli oleh 
Novell yang sebetulnya sedang mengalami kesulitan karena sistem 
operasinya sudah tidak populer lagi. Padahal di awal tahun 90-an 
Novell Netware dipakai hampir semua jaringan komputer berbasis 
PC: 

Jadi, mulailah berpikir untuk menjual perusahaan yang sedang 
jalan, paling tidak dijual ke bursa saham, seperti yang terjadi di 
perusahaan-perusahaan pelayanan publik di Indonesia.A 


www.infolinux.web.id 


Solusi Kami Buat Anda 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Semua surat/e-mail yang masuk menjadi milik /nfoL/NUX dan redaksi berhak menyuntingnya tanpa mengubah 
maksud serta tujuan. Kami tidak dapat membalas surat/e-mail Anda secara individu. Kirimkan surat/e-mail 


Anda ke: Kinik@infolinux. co.id. 


pada Mozilla 

Redaksi InfoLINUX, saya sedikit 
kebingungan dengan tingkah laku 
Mozilla. Terakhir kali saya menjalankan 
Mozilla, komputer saya hang, kemudian 
untuk beberapa waktu, saya tidak 
menyalakannya kembali karena sibuk. 
Setelah saya nyalakan kembali dan 
bermaksud untuk berselancar di Internet 
dengan Mozilla, muncul sebuah dialog 
dengan judul Select User Profile. Apakah 
yang terjadi dengan web browser saya 
tersebut? Apakah hal tersebut 
menandakan rusaknya Mozilla karena 
proses shutdown yang tidak sempurna 
sebelumnya? Saya menggunakan Red 
Hat 9. Terimakasih atas jawabannya. 

Juniyanty, Jakarta 


T Select User Profile 


Halo Juniyanty, Mozilla akan 

bertingkah laku demikian (menam- 

pilkan dialog Select User Profile) 
apabila Mozilla baru dijalankan sementara 
sudah ada Mozilla yang sedang berjalan. 
Artinya, Mozilla dijalankan sementara sudah 
ada profil yang sedang aktif. Solusinya 
adalah dengan hanya mengaktifkan satu 
profile. Apabila Anda membutuhkan 
window baru, cukup tekan CTRL-N atau 
pilih File|New |Navigator Window. Bisa juga 
Anda gunakan tabbed browsing untuk 
mengurangi jumlah window. 

Dalam kasus Anda, kami 
mengasumsikan Anda hanya membuka 
satu Mozilla (mengaktifkan satu profile) 
sehingga solusi di atas tidak bisa 
diterapkan. Dan karena sebelumnya sistem 
Anda tidak shutdown dengan sempurna, 
maka kami asumsikan profil yang Anda 
sebelumnya masih disimpan oleh Mozilla 
dan masih dianggap aktif. Oleh karena 
itulah, ketika Anda menjalankan Mozilla 
lagi, dialog Select User Profile akan 
ditampilkan. Solusinya bisa dengan 
menghapus file lock yang terdapat di 
.mozilla/default/ Knama acak 2 /lock, yang 
terletak di home directory Anda. Semoga 
bermanfaat! 


18  wroLINUX FEBRUARI 2004 


Saya sebenarnya penggemar Red 

Hat. Tapi sepertinya belakangan 
Red Hat semakin nakal. Saya tidak habis 
mengerti kenapa Red Hat Linux 
belakangan datang dengan XMMS yang 
tidak dapat memutar MP3. Padahal 
semua koleksi lagu saya dalam format 
MP3. Ada solusi yang paling sederhana? 
Saya tidak memiliki koneksi terus 
menerus untuk men-download XMMS 
baru ataupun melakukan kompilasi 
sendiri ataupun sesuatu yang 
membutuhkan waktu lama dan biaya 
besar. 


T MP3 di Red Hat 9 


Ken Ken, Jakarta 


Halo Ken Ken, Anda dapat men- 

download paket rpm xmms-mp3 dari 

http://freshrpms.net. Ukurannya 
kecil, sekitar 70 KB. Dengan menginstal 
paket ini, Anda bisa menikmati lagi koleksi 
MP3 Anda. Kami juga menyarankan format 
OGG Vorbis, yang belakangan cukup 
populer serta didukung oleh berbagai 
program multimedia lain. 


Ouote, dan Back Guote 

Salam kenal. Saya adalah pemula 
yang sedang menjalami shell script. Saat 
ini, saya cukup kesulitan dengan 
pengertian single guote, double guote, 
dan back guote. Beberapa rekan saya 
mengatakan hal tersebut sangat 
berpengaruh dalam pencetakan ataupun 
penggunaan variabel. Bisakah di rubrik ini 
saya mendapatkan sedikit pencerahan? 

Basuki, Semarang 


T Single Guote, Double 


Salam kenal juga Basuki. Single 

guote berarti pengutipan dengan 

kutip tunggal, yang umumnya 
tombolnya terletak sama dengan tombol 
kutip ganda. Sementara, double guote 
artinya pengutipan dengan kutipn ganda. 
Keduanya bisa Anda gunakan untuk 
mendefinisikan isi suatu variabel. Bedanya, 
variabel yang ditulis dalam double guote 


www.infolinux.web.id 


akan di-expend isinya, sementara pada 
single guote akan dituliskan apa adanya. 
Berikut adalah contoh untuk membedakan: 
$ A-"halo” 

$ echo $A 

halo 

$ B-'halo $A' 

$ echo $B 

halo $A 

$ C-"halo $A" 

$ echo $C 

halo halo 


Penggunaan back guote sedikit berbeda. 
Tanda kutip yang digunakan adalah tanda 
kutip yang tombolnya bersamaan dengan 
karakter —, dan umumnya terletak di 
sebelah kiri tombol 1 dan ! Segala sesuatu 
di dalam back guote ini akan dijalankan, 
dan hasilnya akan dikembalikan sebagai isi 
dari variabel. Berikut ini adalah contoh: 

$ D-'date' 
$ echo $D 
Tue Dec 2 23:22:30 WIT 2003 


oleh karakter tidak 

tunggal 
Saya seringkali menggunakan program 
cut untuk mengambil fie/d tertentu yang 
dipisahkan oleh satu karakter tunggal, 
seperti dalam file /etc/passwd. Akan 
tetapi, rupanya cut tidak dapat 
mengambil nilai field yang dipisahkan 
oleh karakter tidak tunggal. Apakah yang 
harus saya lakukan supaya saya bisa 
mengambil nilai field tersebut? 

Ahmad, Jakarta 


T Field yang dipisahkan 


Anda bisa mempergunakan program 
awk untuk membantu. Berikut ini 
adalah contohnya: 

$ TEST- "haloxxxapaxxxkabar" 

$ echo $TEST | awk -Fxxx “4 print $1 Y' 

halo 


Pada contoh tersebut, pemisah field 
yang digunakan adalah xxx. Notasi $1 pada 
awk menandakan field pertama. 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Redaksi /nfoLINUX, dapatkah 

redaksi memberitahu di mana saya 
bisa mendapatkan berbagai program 
menarik yang telah dikemas dalam RPM 
untuk Redhat Linux 9? Terimakasih atas 
jawabannya, dan harapan saya, semoga 
suatu hari InfoLINUX juga dapat dengan 
koleksi RPM yang semakin lengkap. Hidup 
Re Hat! 


T Mendapatkan RPM lain 


Marlan, Surabaya 


Anda bisa mendapatkannya di http:// 
shrike.freshrpms.net. Koleksinya 
cukup bagus dan banyak. Anda bisa 


Ayo - apt, yum and others. 


mendapatkan program-program seperti 
Mplayer, Xmule, dan lain sebagainya. 
Terimakasih juga untuk usul Anda! 


suatu paket RPM 
Bagaimanakah caranya agar saya 
dapat melihat file-file yang terinstal oleh 
suatu paket RPM? Terimakasih. 
Hikmat Merdeka, Bogor 


T File file di dalam 


Anda bisa mempergunakan perintah 
berikut ini: 
rpm -g —filesbypkg Xnama paket». 


Sebagai contoh: 
$ rpm -g —-filesbypkg vnc 


vnc usr/bin/vncviewer 

vnc usr/share/applications/ 
vncviewer.desktop 

vnc /usr/share/doc/vnc-3.3.3r2 

vnc /usr/share/doc/vnc-3.3.3r2/ 
LICENCE.TXT 

vnc /usr/share/doc/vnc-3.3.3r2/ 


IKLAN 


Solusi Kami Buat Anda 


README 
vnc lusr/share/man/man1/ 
vncviewer.1.gz 


ImageMagick 
Saya mendengar kalau 
ImageMagick datang dengan program 
penangkap layar. Bagaimanakah cara 
menggunakan program tersebut? 
Terimakasih atas jawabannya. 
Sinta, Bandung 


T Screenshot dengan 


Bukalah terminal Anda, dan 

siapkanlah bagian layar yang akan 

ditangkap tersebut. Pindahlah ke 
terminal, dan ketikkan perintah berikut ini: 
import shot.png 


Kursor mouse Anda akan berubah. 
Pilihlah daerah layar yang akan ditangkap 
dengan operasi drag. Daerah terpilih tersebut 
akan disimpan dengan nama shot.png di 
direktori tempat perintah tersebut diberikan. 


Rubrik ini hasil kerja sama IBM Indonesia dan Majalah InfoLINUX 


Solusi IBM Buat Anda 


aa era Ka (BM Indonesia sangat peduli terhadap perkemba- 
& ek mem ngan Linux di Indonesia. Secara global, IBM 
SE" SO ceorporation juga telah melakukan banyak hal 


untuk mendorong tumbuh kembang Linux di seluruh dunia dan 
mempermudah pelanggan untuk mengadopsi Linux. Sebagai salah satu 
langkah yang diprakarsai oleh IBM Indonesia, maka sejak bulan Februari 
2003 kami bekerja sama dengan Majalah InfoLINUX berpartisipasi dalam 
menjawab pertanyaan dari pembaca pada kolom “Klinik Linux” dengan 
tujuan memberikan informasi ringkas, padat, dan berguna bagi 
pengguna Linux. Sebagai latar belakang mengapa IBM serius dengan 


Linux, di bawah ini ulasannya. Untuk pertanyaan-pertanyaan bisa 
ditujukan ke direct@id.ibm.com. Informasi lain yang berkaitan dengan 


Linux di IBM dapat Anda lihat di: 
http:/www.ibm.com/linux 


http://www.ibm.com/developerworks/linux 


Pertanyaan G4-4 
TI Saya baru saja membeli thinkpad 
terbaru. Kebetulan, di samping 
pekerjaan utama saya, saya sedang 
mempelajari pemrograman C - -. Saya 
mencoba untuk membuat program 
sederhana, namun saya mendapati pesan 
peringatan (warning) yang tidak saya 
mengerti. Berikut ini adalah program 
sederhana saya, dan pesan 
peringatannya: 
test.cpp: 


#include Xiostream.h» 


int main|() 

( 
cout £ £ “hello world”: 
return 0: 


pesan peringatannya: 


In file included from /usr/include/c 4 4 / 
3.2.2/backward/iostream.h:31, 

from test.cpp:1: 
/usr/include/c t #/3.2.2/backward/ 
backward warning.h:32:2: warning: 
#warning This 
file includes at least one deprecated or 
antiguated header. Please consider using 
one of the 32 headers found in section 
17.4.1.2 of the C4 # standard. Examples 
include substituting the XX» header for 
the XX.h» header for C4 # includes, or 
Xsstream? instead of the deprecated 


20 InroLINUX FEBRUARI 2004 


header £strstream.h». To disable this 
warning 
use -Wno-deprecated. 


Terimakasih atas jawabannya. 
Salim, Jakarta 


Pesan tersebut disebabkan oleh 

penggunaan header yang sudah 

deprecated (iostream.h). Walau 
demikian, ini hanyalah peringatan. 
Kompilasi akan tetap dilakukan. Apabila 
Anda ingin tetap menggunakan iostream.h, 
maka Anda dapat menghilangkan pesan 
peringatan ini dengan perintah kompilasi 
berikut: 


gt -# test.cpp -o test -Wno-deprecated 
Modul sound card 
untuk i810 


T Saya baru saja membeli satu 


notebook yang datang dengan chipset 
i810. Saya agak bingung dengan nama 
modul untuk sound card-nya. Modul 
manakah yang harus saya /oad untuk 
mengaktifkan sound card? 

Renny, Cibubur 


Anda bisa mencoba dengan modul 
i810 audio. Berikut ini adalah cara 
mengaktifkannya: 
modprobe i810 audio 
Direktori angka pada / 
TI proc 
Setelah berkunjung ke direktori / 


www.infolinux.web.id 


proc, saya mendapatkan banyak sekali 
direktori yang berupa angka. Setiap kali 
saya reboot, angka tersebut telah 
digantikan dengan angka lainnya. 
Apakah guna direktori-direktori angka 
tersebut? Dan kenapa pula bisa berubah 
ketika komputer di-reboot? 

Helmi, Pontianak 


/proc adalah mount point umum 

untuk proc file system, sebuah file 

sistem semu yang merepresentasi- 
kan proses-proses yang ada di sistem. 
Direktori-direktori dengan nama angka 
tersebut adalah detail dari proses yang 
sedang berjalan. Angka-angka tersebut 
sendiri adalah nomor proses yang sama 
ketika Anda memberikan perintah ps ax. 
Detil tentang proses bisa Anda dapatkan 
ketika Anda membuka file-file di dalam 
direktori angka tersebut. Nama direktori 
tersebut bisa berubah-ubah setelah proses 
reboot karena proses-proses di dalam 
sistem operasi juga berubah setelah proses 


reboot. 
TI Mozilla 

Halo tim Linux IBM. Saya baru 
saja membeli thinkpad dan mengguna- 
kannya untuk bekerja di kantor. 
Pekerjaan saya mengharuskan saya 
untuk banyak bekerja dengan web 
browser. Kebetulan, web browser yang 
saya gunakan adalah Mozilla 1.4. 
Pertanyaan saya, bagaimanakah 
caranya untuk memblok up semua 
popup yang terbuka? Bagaimana pula 
Caranya agar saya bisa mengizinkan 
hanya beberapa situs untuk 
menampilkan popup? 

Sumiat, Pontianak 


Memblok Popup di 


Terimakasih telah menggunakan 

Thinkpad. Untuk memblok popup di 

Mozilla, bukalah Edit | Preferences. 
Pada bagian Privacy & Security, pilihlah 
Popup Windows. Kemudian, aktifkanlah 
pilihan block unreguested popup windows. 
Untuk mengizinkan popup dari beberapa 
situs tertentu, tekanlah tombol Allowed 
Sites. Sebuah dialog akan muncul. Anda 
dapat memasukkan alamat yang diizinkan 
di dialog tersebut. Selamat mencoba! 


PENGANTAR 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


23 


23 


24 


24 


25 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


31 


INDEKS 


Motherboard 
ECS K7 AF1 Deluxe 


Printer 
HP Photosmart 
7960 


Printer 
Brother Laser 
Printer HL 7050N 


DVD-RW Eksternal 
Plextor DX 708-UF 


DVD-R/RW 
Gigabyte GO- 
W0404A 


Motherboard 
ECS N2U400-A 


Linux Ready 

Sonic Gear P321 
Lexmark E323 
AOpen Combo drive 
48x/24x/48x/16x 


dotProject 1.0 
Web-based Project 


Management 
FreeMind 0.6.7 
Aplikasi Mind 
Mapping 
Barcode 0.98 
Aplikasi 
Produktivitas 
Game 

Devet 

Game 

Juggle Master 
Deluxe 


NOPRIANTO: 
Hidup akan lebih 
berwarna di dalam 
komunitas. 


22 


InroLINUX FEBRUARI 2004 


Membangun Komunitas, 
Membangun Bangsa 


Sebatang lidi tentunya tidak dapat digunakan untuk menyapu dengan bersih. Dua batang 
lidi yang digabungkan akan menyapu lebih bersih dari satu batang lidi. Lima batang lidi 
akan menyapu lebih bersih daripada dua batang lidi. Dan puluhan batang lidi yang 
membentuk sapu lidi akan menyapu lebih bersih dari lima batang lidi tersebut. 


eorang Linus, sehebat apapun dia, tidak akan 

dapat menghasilkan Linux seperti sekarang 

dalam waktu sesingkat ini. Bagaimanapun, 
untuk menjadi sebuah sistem operasi sehebat ini, hasil 
pemikiran puluhan bahkan ratusan orang harus 
dikumpulkan. 

Kita memang dapat menyapu seluruh ruangan 
dengan satu batang lidi. Atau, Linus barangkali dapat 
membangun sebuah sistem operasi yang hebat 
seorang diri. Tapi, waktu yang diperlukan sangatlah 
lama. Sebuah ruangan akan bersih dalam hitungan jam 
misalnya. Sebuah sistem operasi mungkin baru akan 
matang ketika mencapai umur 30.tahun, misalnya. 
Dan saat sistem operasi tersebut dirilis, bukan tidak 
mungkin sudah menjadi ketinggalan zaman. 

Komunitas adalah harta yang tak ternilai. Berkat 
komunitas, lahir sistem operasi sehebat Linux. Lahir 
berbagai program tingkat tinggi yang dapat digunakan 
untuk meningkatkan produktivitas. dan nilai bisnis 
suatu perusahaan. Sebagai contoh, Kie dapat| IM 4 
menjumpai program dotProjeet sg dipahas ii ini 
Program tersebut bertujuan untu ng 1golaborasikan 
kerja berbagai pihak untuk mencapai "tujuan bersama. 
Program dotProject membantu kita dalam mengatur 
proyek-proyek kita. Setiap insan memiliki e " 
penting dalam mencapai tujuan bersama. Untuks 
mengurangi berbagai masalah, alat bantu seperti 
dotProject sangatlah membantu. Dan Anda bisa 
menggunakannya tanpa harus membayar biaya 
sepeser pun. Bahkan, Anda dapat turut mengembang- 
kan fitur tertentu yang dirasa masih belum matang. 

Kemudian, ada pula program pembuat barcode. 
Program tersebut dapat digunakan untuk membuat 


barcode dalam berbagai encoding. Sebuah program 
yang sangat berguna apabila Anda ingin menerapkan 
barcode untuk setiap produk yang Anda jual, misalnya. 
Bagi para developer aplikasi bisnis, program ini dapat 
pula diintegrasikan ke dalam aplikasinya. 

Sampai di sini, dengan dua aplikasi saja, kita bisa 
menghasilkan solusi yang lebih baik lagi. Dan semua 
aplikasi tersebut dihasilkan dari komunitas. Komunitas 
yang memiliki tujuan yang sama, sebuah hal yang 


www.infolinux.web.id 


sungguh-sungguh susah untuk dicapai begitu saja. 

Untuk mencapai tujuan bersama, banyak hal yang 
barangkali harus kita korbankan. Pikiran kita pun harus 
lebih luas. Kita pun harus berjiwa besar dan mulai 
memikirkan hal-hal besar. Kita juga harus mulai 
membuat rencana. Tidak mudah memang. Tapi kita 
bisa mempergunakan Freemind, program bantu untuk 
memetakan pikiran. Dengan Freemind, kita dapat 
memetakan segala pemikiran menjadi hal-hal kecil 
si TS 

Komunitas juga dapat memacu berbagai 
"perkembangan teknologi. Atau komunitas juga dapat 


“MENJUKUng hasil perkembangan teknologi. Dengan 


perkembangan teknologi, komunitas juga dapat 


«terbantu. Silakan.lihat.ulasan hardware kami. Berbagai 


perangkat tersebut” mulai dari CD Writer sampai 
video card —bisa Anda gunakan untuk mendukung 
pencapaian tujuan bersama Anda. Di edisi ini, 
kebetulan kami juga membahas berbagai printer, yang 
emuanya.:he h mampu mendukung 
kebutuhan komputas . Tentunya masih tetap 
menggunakan #Linux. Karena hardware tersebut bisa 
dijalankantd - . ancar di Linux. Berkat komunitas- 
that tersebut bisa bekerja dengan 
Kita tidak perlu terlalu takut lagi saat ini 


embeli dan menggunakan hardware. Karena 
abah aa yang membantu Anda, kalau masalah mulai 
menghadang. 

Berpikir lebih jauh. Sebuah komunitas dapat berupa 
apa saja, asalkan ada beberapa orang yang berusaha 
untuk saling mengalah, saling menyumbangkan 
pikiran, saling menahan amarah demi kepentingan 
bersama. Mulai dari dua insan yang bercinta sampai 
ratusan juta rakyat yang membangun satu bangsa. 

Dengan berkontribusi pada komunitas —apapun 
bentuk kontribusinya—kita telah membangun 
komunitas, sekaligus membangun bangsa. Karena kita 
tidak perlu membentuk partai untuk berkontribusi pada 
negara. Sumbangkan apapun kemampuan Anda pada 
komunitas apapun, dan sebuah karya besar akan 


lahir. 


Noprianto (noprianto @infolinux.co.id) 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


HARDWARE 


ECS 
K7 AF1 Deluxe 


MOTHERBOARD 

Kisaran harga: US$136 

Kontak:PT ECS Indonesia, Jakarta. 
(021) 6283-2043 

Situs web: http://www.ecs.com.tw 


rodusen hardware yang satu ini, 

ECS, memang luar biasa produktif. Kali 
ini, yang masuk ke dapur pengujian kami 
adalah seri K7 AF1 Deluxe. Motherboard 
yang datang dengan socket 462 untuk 
AMD K7 Athlon XP, Athlon atau Duron ini 
datang dengan berbagai teknologi yang 
akan membuat waktu berkomputer Anda 
menjadi lebih menyenangkan. Kita mulai 
dari penggunaan FSB sampai 400 MHz. 


& Sang cerah-ceria dari ECS, mantap 
digunakan di Linux. 


besar, produk yang satu ini mendukung 
penggunaan RAM DDR 184 pin sampai 3 
GB! Dengan RAM sepertiganya saja, 
kegiatan komputasi standar sudah sangat 
menyenangkan. Untuk slot AGP, Anda 
memiliki satu tempat kosong, sementara 
slot untuk PCI tersedia sebanyak 5 buah. 
Sangat banyak! 

Untuk penyimpanan, motherboard ini 
mendukung penggunaan Ultra DMA 133, 


Hasil Tes dan Ulasan Hardware 


Gigabit LAN Controller. Dan, sebagai 
pendukung multimedia, K7 AF1 Deluxe 
datang dengan C-Media CMI9739A €- 
channel audio, cukup untuk menghadirkan 
suara berkualitas baik. Semua teknologi 
tersebut disatukan dalam sekeping papan 6 
lapisan berukuran 305x244 mm. 


Pengujian 

Pertama-tama, kami kebingungan karena 
kipas prosesor selalu mati setelah komputer 
dinyalakan selama kurang lebih 2 menit. 
Akhirnya, coba-coba kami menonaktifkan 
opsi smart fan di BIOS, dan rupanya cara 
yang satu ini berhasil. Kami tidak mengetahui 
dengan pasti penyebabnya. Instalasi 


dilakukan dengan ai 


SuSE 9.0, dan ber- 


jalan tanpa halangan. — Instalasi 5/5 
Chipset dan perioh- Fitur 4/5 
eral on board seperti Harga 4/5 

Performa 5/5 


kartu jaringan dapat 


Motherboard ini datang dengan chipset Serial ATA dan RAIDO/RAID1. Untuk kartu dikenali .& 

VIAS KT600 (northbridge) dan VT8237 jaringan, tidak tanggung-tanggung, ECS Noprianto :LINUX Rating 

(southbridge). Bagi Anda para pecinta RAM melengkapinya dengan 3COM 3C940 hopranto@hfonux.coid TA CAL 415 
Pengujian 


HP 
Photosmart 


1960 


PRINTER 

Kisaran harga: US$343 
Kontak: HP Indonesia, Jakarta. 
(021) 5799-1088 

Situs web: http://www.hp.com 


K ami berkesempatan untuk menguji 
produk dari salah satu pembuat printer 
paling terkemuka di dunia. Photosmart 
7960 adalah sebuah produk high-end 
dengan fitur yang luar biasa. Printer ini 
mendukung sampai 4800 warna 
teroptimasi. Pada hardware-nya, Anda juga 
dapat menemukan sebuah LCD 2,5 inci, 
tombol-tombol pengatur dan slot untuk 
kartu memory. 

Pada pencetakan hitam-putih kualitas 
draft, printer ini mampu mencetak sampai 
21 ppm. Untuk kualitas normal, kita akan 
mendapatkan sampai 7,7 ppm. Sementara, 


& Printer ini dapat digunakan dengan baik 
di Linux, namun dengan sedikit usaha. 


untuk best guality, kita hanya akan 
mendapatkan sampai 0,9 ppm. Untuk 
pencetakan warna pada kualitas draft, 
printer ini mampu mencetak sampai 16 
ppm. Untuk kualitas normal 5 ppm, dan 
untuk kualitas terbaik hanya mampu 
sampai 0,9 ppm. Printer ini sangat cocok 
digunakan oleh Anda yang sering men- 
cetak. Kapasitas bulanan maksimal yang 
disarankan adalah 3000 lembar kertas. 

Teknologi pencetakan yang digunakan 
adalah HP Thermal Inkjet, sementara 
teknologi resolusinya adalah PhotoREt 
Pro. Semua fasilitas tersebut Anda 
dapatkan dalam printer berdimensi 
20,9x15,1x7,6 in. 


www.infolinux.web.id 


Kami tidak perlu bersusah payah untuk 
mendapatkan printer ini dikenal oleh SuSE 
9.0. Kami hanya perlu menancapkan kabel 
USBnya ke komputer, dan dalam hitungan 
detik, SuSE mengenali adanya perangkat 
baru yang terhubung ke sistem. 
Konfigurasi dengan YaST2 pun dilakukan, 
dan SuSE 9.0 mengenali dengan baik 
perangkat ini sebagai printer HP 
PhotoSmart 7900 series. Tapi sayang 
beribu sayang, kami tidak dapat mencetak 
dengan driver 7960 atau seri 7900. Kami 
pun melakukan tindakan tria/ and error 
dengan mencoba seri terdekat. Tidak 
mudah memang. Tapi tentunya kami 
percaya printer ini harusnya jalan di Linux. 
Akhirnya, sampailah kami kepada seri 
7550. Sedikit pesimis memang karena 


perbedaan seri yang Fa 


terlalu jauh. Namun, 


usaha yang satu ini — Instalasi 415 
rupanya berhasil. Fitur 5/5 
Hasil pencetakannya Harga 4/5 

Performa 415 


rupanya cukup 


bagus.A : 
Noprianto ALINUX Rating 
(nopranto @ifolnux.co.id MEME A15 


InroLINUX FEBRUARI 2004 23 


HARDWARE 


Hasil Tes dan Ulasan Hardware 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Brother | 
Laser Printer 


HL 7050N 


PRINTER 

Kisaran harga: US$1280 
Kontak:PT Ometraco Arya Samanta, 
Jakarta. (021) 619-6166 

Situs web: http://www.brother.com 


roduk-produk brother tersebar luas di 

dunia ini. Perusahaan multiusaha ini 
juga terkenal memproduksi printer, dan 
salah satu produk mereka yang dapat kami 
coba adalah printer laser 7050N. Printer 
dengan dimensi yang sangat besar. 

Kecepatan cetak yang ditawarkan 

memang luar biasa: 28 ppm. Untuk 
platform Windows dan Mac, printer ini 
bahkan bisa mencetak sampai resolusi 
1200x1200. Segala daya tersebut 


& Bentuknya memang besar. Suaranya pun 
menggelegar. Tapi rupanya ramah di Linux. 


dimungkinkan dengan penggunaan 
processor Toshiba TMPR4955 266 MHz, 
dengan jumlah memory standar sebesar 32 
MB, dan dapat di-expand sampai 288 MB. 

Untuk kontrol, printer ini dilengkapi 
dengan sebuah LCD 2 baris 16 digit 3 
warna. Anda akan mendapatkan 7 buah 
tombol, yang masing-masing berguna 
untuk fungsi Go, Job Cancel, Reprint, 
Menu, Back, dan 2 tombol scroll. 

Salah satu keunggulan printer ini—di 
samping interface lengkap —barangkali 
adalah ketersediaanya untuk dilengkapi 


dengan berbagai perangkat opsional. 
Sebagai contoh, jika Anda merasa 
memorinya kurang, Anda dapat 
menambahkannya sendiri. Atau, jika 
merasa penyimpanan terlalu kecil, maka 
Anda dapat mengganti media penyimpanan 
permanennya. Konektivitas jaringan standar 
juga dapat diganti apabila Anda 
menginginkannya. 


Pengujian 

Printer ini luar biasa. Begitu kabel USB 
ditancapkan dan dikenali oleh SuSE sebagai 
Brother HL 7050N, konfigurasi lebih lanjut 
tidak perlu dilakukan lagi. Test print dapat 
langsung dilakukan. Kami bahkan hanya 


menghabiskan total - 


waktu tidak sampai 


5 menit dari Instalasi 5/5 
pemasangan untuk Fitur 415 
menikmati hasilnya. — Harga 4/5 

Performa 5/5 


Senang sekali bekerja 
dengan printer ini.A 
Noprianto 
nopranto@nfokrux.co.id) 


:LINUX Rating 
MASA 05 


Plextor 


DX 708-UF 


DVD-RW EKSTERNAL 

Kisaran harga: US$299 

Kontak: Bursa Computer & 
Communication, Jakarta. 

(021) 634-4111 

Situs web: http://www.plextor.com 


B3 agi pencinta komputer, tentunya 
nama Plextor tidaklah asing. Kali ini, 
kami berkesempatan menguji salah satu 
produknya, PX708-UF. Produk ini 
merupakan perbaikan dari Plextor PX-504- 
UF, sebuah DVD writer eksternal pertama 
yang dikembangkan oleh Plextor. 
Pembakar yang satu ini dapat 
membakar dengan cukup cepat. PX 708- 
UF ini datang dalam format ganda: 8X 
DVD-R Write, 4X DVD-R write, 4X 
DVD #RW rewrite, 2X DVD-R write, dan 
12 DVD-ROM. Selain itu, drive yang satu 
ini juga mendukung 40X CD-R write, 24X 
CD-RW rewrite dan 40X CD-ROM. Anda 


24 InroLINUX FEBRUARI 2004 


& Kelihatannya gagah, tapi performanya kurang 
meyakinkan. 


mendapatkan semua fasilitas tersebut 
dalam satu drive unik. Kecepatannya 
diklaim mampu menulis DVD 4,7 GB 
dalam hitungan hanya 8 menit. 

Teknologi yang datang bersamanya 
seperti Buffer Under Run Proof akan 
mencegah terjadinya buffer under run. 
Selain itu, PF 708-UF juga datang dengan 
teknologi PowerRec, yang akan meng- 
hasilkan performa penulisan lebih cepat. 


Pengujian 

Pertama-tama kami menduga bahwa 
pembakar ini sangatlah berat. Namun, 
setelah kami mengangkatnya, kesan 
berat pun hilang. Kami pun segara 
menancapkan kabel USB di komputer. 


www.infolinux.web.id 


SuSE 9.0 menampilkan device ini di 
desktop dalam hitungan detik. SuSE 9.0 
dapat mengenali device ini dengan baik. 
Percobaan untuk membakar pun kami 
siapkan. 

Pertama-tama, kami menjalankan 
program K3B, program pembakar yang 
datang bersama SuSE 9.0. Inisialisasi 
device dilakukan dengan mulus, dan kami 
pun mendapatkan nama pembakar ini di 
K3B. Kami mulai mencoba untuk 
menghapus data di piringan kami. 
Kerjasama antara pembakar ini dan 
program K3B menghapus isi piringan, 
namun dalam waktu yang relatif lama. 

Setelah itu, kami pun mencoba untuk 
menuliskan sejumlah data yang berukuran 
cukup besar ke dalam piringan. Dan 
proses penulisannya pun kami amati. 


Penulisan memang z 
Pengujian 


berjalan lancar, 


hanya saja, kami bistalasi 415 
tidak berhasil men- Fitur 45 
dapatkan kecepatan Harga 3/5 

Performa 3/5 


sesuai keterangan 
dari vendor.& 
Noprianto 
nopranto@nfolnux.co.id) 


:LINUX Rating 
MEMLILI 3/5 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


HARDWARE 


Gigabyte 
GO- W0404A 


DVD-R/RW 

Kisaran harga: US$192 
Kontak:PT Nusantara Era Data, 
Jakarta. (021) 601-8218 

Situs web: http://www.gigabyte. 
com.tw/ 


igabyte GO-W0404A adalah sebuah 

drive DVD multifungsi. Dengan drive 
ini, kita dapat membakar DVD --R, DVD-R, 
DVD #-RW, DVD-RW, CD-R dan CD-RW. 
Luar bisa sekali. Dengan satu drive kecil 
yang tampil sederhana. 

Metode yang digunakan untuk menulis 
pun beragam pula. Mulai dari Random 
Access Write, Seguential Write, Track At 
Once, Disk At Once, Session At One, 
Mutti-session, dan Packet-writing. 
Kecepatannya juga cukup mengagumkan. 


& Kecil dan sederhana, namun menawarkan 
berbagai fungsi. 


Drive ini dapat membakar DVD --/-R 
secepat 1x, 2x atau 4x. Sementara, apabila 
digunakan untuk membakar DVD -/-RW, 
drive ini dapat membakar dalam kecepatan 
1x dan 2x. Untuk CD-R, kecepatan mulai 
dari 16x sampai 40x dimungkinkan. Untuk 
CD-RW, kecepatan maksimal yang 
ditawarkan hanya sebesar 24x. 

Sementara untuk kecepatan baca 
DVD -#/-R dan DVD #/-RW, drive ini 
menawarkan kecepatan maksimal 6x. 
Untuk membaca CD-R, kecepatan bacanya 
adalah 40x, dan untuk membaca CD-RW, 
kecepatan maksimalnya adalah 32x. 


Hasil Tes dan Ulasan Hardware 


Data transfer rate yang ditawarkan 
cukuplah tinggi, yaitu sebesar 33 MB per 
detik. Hal ini bukan berarti drive ini tidak 
memperhatikan unsur keamanan, karena 
selain dilengkapi berbagai teknologi untuk 
mencegah kehilangan data, drive ini juga 
dilengkapi buffer sebesar 2 MB. 


Pengujian 

Kami menghubungkan kabel data dan kabel 
power-nya ke komputer. Komputer pun 
dinyalakan, setelah masuk ke sistem, drive 
ini secara otomatis telah terdaftar di desktop 
SuSE 9.0. Tanpa masalah. Kami mema- 
sukkan piringan ke dalamnya, dan isinya 
dapat dibuka dalam waktu relatif singkat. 


Kami melakukan - 


beberapa siklus 


penulisan, pemba- Instalasi 5/5 
caan dan pengha- Fitur 5/5 
pusan. Drive ini Harga 4/5 

Performa 415 


sepenuhnya bekerja 
tanpa halangan. 
Noprianto 

nopranto @infolnux.co.id) 


#LINUX Rating 
MEMM/ 415 


ECS 
N2U400-A 


MOTHERBOARD 

Kisaran harga: US$75 

Kontak:PT ECS Indonesia, Jakarta. 
(021) 6232048 

Situs web: http://www.ecs.com.tw 


K ami mendapatkan kesempatan untuk 
menguji motherboard N2U400-A 
keluaran dari ECS. Motherboard yang satu 


ini didesain untuk CPU AMD K7 Athlon XP, 


Athlon ataupun Duron. Chipset yang 
digunakan adalah nVIDIA nForce2 ultra400 
sebagai northbridge dan MCP sebagai 
southbridge. 

Motherboard ini mendukung pengguna 
RAM DDR sampai 3 GB. Untuk jumlah 
AGP, motherboard ini hanya menyediakan 
satu slot yang dapat menampung AGP 8x 
ataupun 4x. Namun, slot PCI yang 
disertakan sangatlah banyak. Motherboard 
ini datang dengan lima slot PCI. Dengan 
dukungan chipset MCP, motherboard ini 


& Tidak seperti motherboard kebanyakan, 
motherboard ini tidak dilengkapi dengan 
berbagai lampu. 


datang dengan dukungan 4 buah device 
ultra DMA 133. 

Untuk multimedia, sebuah sound C- 
Media CMI9739A 6-channel yang komplian 
dengan standar AC'97 2.2 pun disertakan. 
Sementara untuk konektivitas jaringan, kita 
akan mendapatkan sebuah VIA VT6103L 
10/100 Mbps Fast Ethernet. Semua 
fasilitas tersebut Anda dapatkan dalam 
sebuah papan berukuran 305x244 mm. 


Pengujian 

Dengan senang hati kami mencoba 
motherboard berpenampilan sederhana ini. 
Berbeda dari motherboard kebanyakan saat 
ini yang kami uji, kami tidak mendapatkan 


www.infolinux.web.id 


berbagai pernak-pernik seperti kehadiran 
lampu warna-warni. Namun, Kami percaya 
bahwa tampilan bukan segalanya, apalagi 
mengingat harga yang cukup masuk akal. 
Di atas motherboard inilah kami menginstal 
SuSE 9.0. Instalasi dimulai, dilakukan, dan 
diakhiri tanpa masalah. Pada saat instalasi 
dimulai di mana SuSE mulai mendaftar 
segala hardware, kami dengan bangga 
melihat chipset-nya dikenali dengan baik. 
Instalasi dan peng-copy-an file pun kami 
lewati dengan baik. Pada saat tahap-tahap 
terakhir, di mana perangkat-perangkat 
multimedia mulai diatur, kami —sekali lagi— 
dapat melihat perangkat-perangkat yang 
datang bersama motherboard ini. Instalasi 
selesai dan komputer pun digunakan. 
Motherboard ini pantas digunakan, 
terutama apabila Anda mencari 


motherboard yang an 


tidak macam-macam 


dan benar-benar Instelasi 5/5 
memfokuskan dirinya Fitur 4/5 
untuk melayani Harga 5/5 

Performa 4/5 


kebutuhan komputasi 


Anda.4 | 
Noprianto ALINUX Rating 
(nopranto @nfolnux.co.id MEME A15 


InroLINUX FEBRUARI 2004 25 


Produk Tes di Lab InfoLINUX 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Sonic Gear 


P321 


Kisaran harga: Rp310.000 
Kontak: PT Leapfrog Indonesia, 
Jakarta. (021) 666-04784 


& Dengan bentuk yang elegan, speaker ini akan 
menghadirkan suara indah untuk Anda. 


K ali ini, kami mendapatkan kesempatan 
untuk menguji satu set speaker dari 
Sonic Gear. Produk yang kami uji kali ini 
adalah Sonic Gear Sonic Power P321. 
Speaker ini merupakan speaker 2.1 dengan 
power satelitnya masing-masing sebesar 5 
watt dan power woofer-nya mencapai 30 
watt. Sementara, freguency response-nya 
berkisar antara 30 Hz-18 KHz. Dari sisi 
tampilan fisik, tampilan speaker ini cukup 
menarik dan elegan. Kontrol yang tersedia 
cukup standar, meliputi volume, bass, dan 
trebel. 

Pengujian sebuah speaker harusnya 
tidak tergantung pada suatu distro. Selama 
distro yang digunakan mengenali sound 
card dan dapat membuat sound card 
tersebut bekerja dengan baik, maka distro 
apapun tak jadi soal. Kebetulan, kami 
menguji speaker ini di sistem yang 
menjalankan SuSE 9.0. Program xmms 
digunakan untuk memutar audio. 

Setelah melalui pemasangan yang 
sedikit merepotkan (menjepitkan kabel 
secara manual), kami akhirnya bisa 
menikmati suara nan indah yang keluar dari 
speaker ini. Speaker ini Linux Ready!ANop 


Lexmark 


E323 


Kisaran harga: US$380 
Kontak: PT Aneka Infokom Tekindo, 
Jakarta. (021) 634-7071 


& Walau bentuknya kecil, printer ini sangat 
efisien dan layak digunakan di Linux. 


roduk Lexmark kini telah tersebar di 

mana-mana. Termasuk di lab kami. 
Kali ini, kami berkesempatan mencoba 
sebuah printer laser monochrome E323. Di 
situs Lexmark, kami mendapatkan 
informasi yang cukup mendetail. 

Printer dengan kecepatan prosesor 200 
MHz ini juga dilengkapi dengan memory 
sebesar 16 MB, untuk mendukung 
pencetakan yang lebih baik. Wajar jika 
dalam 1 menit, rata-rata printer ini bisa 
mencetak sampai 20 ppm. 

Printer ini juga dilengkapi dengan tombol 
untuk membatalkan semua job yang dikirim 
kepadanya. Secara umum, printer ini 
berusaha untuk mencoba membuat 
segalanya mudah untuk Anda. 

Kami menancapkan printer ini pada 
SuSE 9.0. Dalam hitungan beberapa detik, 
sebuah pesan bahwa perangkat baru 
terdeteksi pun muncul. Hardware tersebut 
tepat dikenali sebagai Lexmark e323. 
Kami pun dapat melakukan konfigurasi 
dengan mudah, sebelum akhirnya 
menikmati hasil cetakan luar biasa, dengan 
kecepatan luar biasa pula. Printer ini 
“Linux Ready”!ANop 


AOpen 
Combo drive 
48x/24x148x/16x 


Kisaran harga: US$60 
Kontak: PWU PC & Peripheral, 
Jakarta. (021) 799-2121 


& Pembakar yang satu ini pantas disandingkan 
dengan sistem Linux Anda. 


K ami berkesempatan untuk menguji 
salah satu produk dari produsen 
hardware terkemuka, AOpen. Drive yang 
kami uji ini adalah sebuah combo dengan 
kecepatan tulis untuk CD 48x, kecepatan 
rewrite 24x, kecepatan baca 48x, dan 
kecepatan membaca DVD 16x. Sebuah 
kombinasi yang cocok apabila Anda ingin 
membaca CD dan DVD, namun tetap ingin 
menulis ke CD. 

Kami gunakan drive ini untuk menginstal 
SuSE 9.0 sebesar 1,5 GB. Tidak ada 
masalah pembacaan sama sekali yang kami 
temui pada saat instalasi. Dan ketika SuSE 
terinstal, device ini bisa dikenali dengan 
baik, dengan kehadiran /ink di desktop, 
yang apabila diklik, akan membawa kita 
untuk melihat seluruh isi media di dalam 
drive. 

Kami pun melakukan percobaan 
sederhana untuk menulis sejumlah data ke 
CD kosong dengan kecepatan tulis 48x. 
CD hasil penulisan dapat dibaca dengan 
baik di drive lain. Kecepatannya pun tidak 
masalah. Sebagai informasi, kami 
membakar dengan program K3B. 
Pembakar ini Linux ready!ANop 


PENGUJIAN !LINU 
SuSE 9.0 Lu 


PENGUJIAN :LINU 
SuSE 9.0 Lu 


PENGUJIAN :LINU 
SuSE 9.0 PE 4 


Prosedur Pengujian Linux Ready 
Mulai edisi Mei 2003, InfoLINUX menerapkan prosedur baru dalam pemberian label “Linux Ready”, khusus PC dan Notebook. Sebuah PC atau Notebook yang berpredikat Linux Ready, berarti 
semua peripheral standar seperti kartu suara, kartu jaringan, dan modem dapat berfungsi sebagaimana mestinya mulai instalasi sebuah distro Linux dilakukan. Distro Linux yang kami gunakan 
dalam pengujian Linux Ready adalah Knoppix 3.2, Mandrake 9.2, Red Hat 9, dan SuSE 9.0.—Red. 


26 InroLINUX FEBRUARI 2004 


www.infolinux.web.id 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


dotProject 1.0 


W dotProject v1.0 - Mozilla 
H Elle Edit View Go Bookmarks Tools Window Help 


El Back v Forward - 


Reload — Stop (ar http//localhostt/dotproject/index.php?m-projects&orderby-project end date&tab-1 sil co |) 
x 


Hasil Tes dan Ulasan Software 


3 (ke ootProject Documentation sr dotProject v1.0 


Companies Proiects Tasks Calendar Files Contacts Forums Tickets User Admin System Admin 


- New Item - x) 


Welcome Noprianto 


& Projects 


tabbed : flat 


WEB-BASED PROJECT 
MANAGEMENT 


Sifat: Free Software 

Lisensi: dotProject License 
Pengembang: tim dotProject 

Situs web: http://www.dotproject.net 


erencanaan tentunya merupakan 

hal yang penting bagi suatu 

perusahaan. Perusahaan yang 
memiliki rencana kerja yang baik tentu akan 
menghasilkan lebih daripada perusahaan 
yang rencana kerjanya berantakan. Apalagi 
jika dibandingkan dengan perusahaan yang 
rencananya tidak jelas. 

Banyak tool yang bisa digunakan untuk 
membantu kita dalam merencanakan dan 
mengatur proyek. Sebut saja tool hebat dan 
populer di Microsoft Windows seperti 
Microsoft Project. Atau ada pula MrProject 
di Linux. Semua tool tersebut dapat 
digunakan untuk membantu kita dalam 
membuat perencanaan dan manajemen 
proyek yang lebih baik. 

Namun, apabila kita membutuhkan 
aplikasi manajemen proyek yang dapat 
digunakan bersamaan oleh berbagai pihak 
dan dapat diakses dari mana saja, maka 
tentu saja MrProject bukanlah aplikasi yang 
cocok. Ada baiknya kalau kita memilih 
berbagai project management berbasiskan 
web, yang dapat diakses dari mana saja, 
dan pengguna tidak perlu menginstal 
berbagai program tambahan. Karena yang 
dibutuhkan hanyalah konektivitas jaringan 
dan sebuah web browser yang memadai. 
Kedua hal tersebut tentunya umum 
terdapat di dalam setiap distro. 

Salah satu web-based project manage- 
ment yang cukup populer adalah 
dotProject. Sejak betanya dirilis bulan Mei 
2003 yang lalu, aplikasi yang satu ini 
terhitung cukup banyak digunakan. Rating 
keaktifannya pun cukup tinggi di 
sourceforge.net. 

Aplikasi ini dibuat dengan PHP dan 
MySOL dan tersedia untuk berbagai 


Proposed Proiects | cor Proeet | Completed Proiecta | Archivedl Proiects | 


Help | My Info | Today | Logout 


Company: FKeant Sustems newproiest (8) 


joox KA o - 


nop 


KO swa| 


--lsr 


8 Cc) PAASODE & Ekotproject.sxw - CI 


Na 
Terminal (BidotProject v1.0 - Iltauvs -518. Pee) -“ Wed Dec 17, 18:02 


4 dotProject. 


platform sistem operasi. Instalasinya dapat 
dilakukan dengan mudah dengan mengedit 
satu atau dua file php. Namun, untuk 
menjalankan dotProject, terlebih dahulu 
Anda harus memiliki Apache, PHP dan 
MySOL yang bekerja dengan baik. Untuk 
saat ini, instalasi ketiganya dapat dilakukan 
dengan relatif mudah, apalagi jika Anda 
menggunakan distro-distro populer. 

Walau instalasi secara umum dapat 
dilakukan dengan relatif mudah, Anda juga 
harus sedikit mengutak-atik database untuk 
membuat database dan user untuk bekerja 
dengan MySOL. Aplikasi ini datang dengan 
satu file sgl dump yang bisa Anda import 
langsung ke dalam database server. 

Setelah instalasi selesai, Anda dapat 
menikmati tampilan login dotProject. 
Sebuah username dan password telah 
disediakan. Anda dapat masuk ke sistem 
sebagai administrator dengan informasi 
authentikasi tersebut. Jangan lupa untuk 
menggantinya secepat mungkin. 

Tampilan dotProject memang cukup 
menggoda. Apabila ketika dotProject 
datang dengan berbagai style, yang tidak 
hanya mengubah warna, namun juga 
mengubah tampilan secara keseluruhan. 
Mulai dari warna sampai peletakan menu. 
Mulai dari font sampai berbagai logo. Fitur 
yang satu ini harus diacungkan jempol. 
Setiap pengguna dotProject bisa memilih 


www.infolinux.web.id 


style sesuai selera. Ketika style baru 
diaplikasikan, Anda akan merasa seperti 
menggunakan aplikasi lain. Namun, fasilitas 
ini bukannya tidak memiliki kekurangan. 
Penggunaan CSS yang terkadang tidak teliti 
membuat berbagai komponen form HTML 
menjadi terlihat aneh —kalau tidak terlalu 
besar, maka terlalu kecil sehingga banyak 
teks yang terpotong. 

Melihat roadmap-nya, fitur yang 
disertakan cukuplah banyak. Untuk versi 
1.0 saja, dotProject telah melengkapi 
dirinya dengan dokumentasi yang layak, 
icon-icon (GNOME) dan style yang cukup 
menggoda, dan berbagai peningkatan untuk 
project management. Beberapa versi ke 
depan seperti versi 1.15 yang dijadwalkan 
rilis bulan Maret 2004 bahkan akan 
dilengkapi dengan sistem CRM yang bagus. 

Sayangnya, terkadang dotProject sering 
sekali menampilkan pesan kesalahan yang 
seharusnya terjadi karena kesalahan 
penanganan kesalahan. Bahkan dalam 
beberapa bagian seperti forum, dotProject 
mengalami berbagai kesalahan yang 
seharusnya tidak terjadi pada sebuah 
forum. 

Apabila dotProject menepati jadwal 
rilisnya, sepertinya kita bisa sabar 
menunggu karena fitur yang dijanjikan 
sangat menarik. Selamat mencoba!4 
Noprianto (noprianto @infolinux.co.id) 


InroLINUX FEBRUARI 2004 27 


Hasil Tes dan Ulasan Software 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


FreeMind 0.6.7 


 FreeMind - Browse Mode - file:/home/DATA/NOP/home/temp/testsw/freemind/doc/freemind.mm (Read Only) -.3XxX 


File Edit Maps Modes 


L 


1» Bjumsi 


File: home/DATA/NOP /home/temp/testsw/Treemind//doc/treemind.mm | 


APLIKASI MIND MAPPING 


Sifat: Free Software 

Lisensi: GPL 

Pengembang: Joerg Mueller 
Situs web: http://freemind. 
sourceforge.net 


eringkali kita harus berhadapan 

dengan kenyataan bahwa banyak 

sekali pekerjaan yang harus 
diselesaikan dalam satu waktu. Dan 
terkadang, masalah yang datang pun 
membawa berbagai anak masalahnya 
masing-masing. Anak masalah-anak 
masalah tersebut tentunya harus 
diselesaikan terlebih dahulu agar masalah 
yang lebih besar dapat diselesaikan. 

Dan karena manusia cenderung mudah 
lupa dan ingin mengenakkan diri sendiri, 
maka tidak semua masalah dapat 
diselesaikan dengan terstruktur. Terkadang, 
karena begitu terpesonanya dengan suatu 
anakmasalah, kita menjadi lupa akan garis 
besar pekerjaan yang harus diselesaikan. 
Hasilnya, pekerjaan besarnya tidak selesai. 

Dalam kasus tersebut, ada baiknya bagi 
kita untuk membuat pemetaan dari pikiran 
kita agar kita dapat melihat garis besar 
suatu masalah. Dengan mengetahui garis 
besarnya, kita dapat melihat berbagai anak 
masalah dengan lebih bijak dan tidak 
mudah larut di dalamnya. Dengan 
melakukan pemetaan pikiran, kita juga 
dapat lebih tenang untuk melangkah. Dan 
pekerjaan pun menjadi lebih terencana. 

Pemetaan pikiran sangat populer sejak 
beberapa waktu yang lalu. Umumnya, 
pemetaan pikiran dapat dilakukan dengan 
bantuan berbagai media yang mudah kita 
temukan. Kita dapat menggunakan kertas 
dan pensil. Namun, karena dalam 
kesehariannya kita bekerja dengan 
komputer, kita juga dapat melakukan mind- 
mapping menggunakan media tersebut. 

Pemilihan too/ yang baik dalam 
melakukan pemetaan pikiran dengan 
komputer sangatlah penting. Tentu saja kita 


28 InroLINUX FEBRUARI 2004 


“ Home page of FreeMind 
Smaller contributors | 
EX ponders@t-online.de 
Universivor Freituy, Gamany Moerg Musier 
ersity of Freiburg, Ger Tee PRE, 


& Daniel Polansky yAutnors / 


Petr Novak / 


KI 
http://freemind.sourceforge.net 


Selerting muttiple noda 


AEditing by drag an 
| adi 


(ACopwna and pasting) 
| Splitting nodes Iis 


/ You can sc) 
Seralli P 
—. “ You can sc| 
| Fast switching betwear 


Creating mind maps 
——— 5 


(Searching) 


£ using the keyboard) 
Keyboard while editi 
|H Exporting into HTML) 


k importing folder strud 


| 
FreeMind// 


(Importing WS Internet Ec 
| (Integration with Micro 


| (Growsing mind maps) 
| (Browsing the files on your computer) 


» 


Ejfreemind.sxw! 


Sd PASEK 


—— 
@ Terminal ja Terminal (esrreemna -eiExmus -30. (MB) Wed Dec 17, 16:49 


& FreeMind. 


dapat memetakan pikiran kita dengan 
bantuan program GIMP, Dia, atau aplikasi 
penggambar lainnya. Tapi, dengan aplikasi 
tersebut, kita tidak mendapatkan berbagai 
hal yang kita perlukan dalam membuat 
mind map yang baik: minimasi dan 
ekspansi anak masalah, pencarian, 
perombakan anak masalah, dan lain 
sebagainya. 

Salah satu aplikasi mind-mapping yang 
sangat sangat bagus untuk digunakan 
adalah FreeMind. Aplikasi yang dibuat 
dengan Java ini memang luar biasa dan 
berharga. Instalasinya pun sangat mudah. 
Asalkan Anda memiliki JRE atau JDK di 
sistem Anda, boleh dari Sun atau dari 
BlackDown—penulis menggunakan JDK 
dari BlackDown di Red Hat Linux 9—maka 
Anda pun dapat menginstalasi FreeMind 
dalam hitungan satu atau dua menit. Tidak 
perlu repot-repot mengurus segala 
dependency, Anda hanya perlu 
mengekstrak file yang didistribusikan, dan 
aplikasinya siap untuk dijalankan. Program 
ini selanjutnya akan membuat direktori data 
di home directory user. 

Interface FreeMind sangatlah sederhana. 
Anda akan menjumpai toolbar di bagian 
atas dan kiri layar, dan selebihnya, Anda 
akan menjumpai area kerja yang sangat 
luas. Ketika Anda memilih untuk membuat 
peta pikiran baru, sebuah titik awal telah 


www.infolinux.web.id 


disediakan untuk Anda. 

Anda kemudian dapat mengganti judul 
dari setiap titik, membuat submasalah baru, 
dan lain sebagainya. Dalam setiap titik, 
Anda dapat memberikan flag tertentu untuk 
menandakan bahwa titik tersebut tidak 
boleh dilupakan misalnya, atau berbahaya 
misalnya. Berbagai icon lain dapat Anda 
gunakan sebagai flag. 

Dengan FreeMind, pembuatan dan 
pengubahan masalah dan submasalah 
dapat dilakukan dengan sangat mudah. 
Tinggal klik, edit, copy, cut, paste, dan 
berbagai operasi standar lainnya. Setelah 
semuanya selesai, Anda dapat pula 
meminta FreeMind untuk mencetaknya di 
kertas. 

Sebagai alternatif, FreeMind juga dapat 
diminta untuk menampilkan peta pikiran di 
web browser dengan bantuan applet. 
Untuk itu, Anda akan membutuhkan 
FreeMind-browser yang dapat di-download 
di alamat yang sama. 

Dan kabar gembira berikutnya, selain 
free software, FreeMind juga merupakan 
software yang menuruti open standard. 
Semua file yang dihasilkan disimpan dalam 
format XML. 

Segeralah instal dan gunakan. FreeMind 
adalah aplikasi pemetaan pikiran yang luar 
biasa!A 
Noprianto (noprianto @infolinux.co.id) 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Barcode 0.98 


Hasil Tes dan Ulasan Software 


. Terminal 


File Edit View Terminal Go Help 
28DocumentPaperSizes: a4 
21EndComments 

2EndProlog 


testing 
28Page: 1 1 


8 Printing barcode for "testing", scaled 1.00, encoded using "code 128-B" 
The space/bar succession is represented by the following widths (space first): 


02112141241121122141142121241121421122411121221142411122331112 


height xpos 
11.00 


ypos width 
15.00 1.85) 


height xpos 
175.00 13.50 


ypos width 
15.00 0.85) 


APLIKASI PRODUKTIVITAS 


Sifat: Free software 

Lisensi: GPL 

Pengembang: Alessandro Rubini 
Situs web: http://ar.linux.it/pub/ 
barcode/ 


ampai saat ini, dengan mudah kita 

dapat menjumpai penggunaan 

barcode di toko-toko kelontong 
ataupun supermarket. Penggunaan barcode 
pada toko-toko atau supermarket tersebut 
tentunya memiliki tujuan yang bervariasi. 
Ada yang hanya berguna untuk 
mempercepat proses pencarian harga 
dengan menempatkan kode barang apa 
adanya di barcode. Ada pula yang lebih 
kompleks. 

Barcode tentunya tidak dibuat dengan 
asal mencoret garis-garis vertikal yang 
memiliki ketebalan tertentu menggunakan 
program sejenis GIMP. Cara penulisan 
barcode pun telah memiliki aturan-aturan 
tersendiri. Di dunia ini, kita mengenal 
bermacam-macam sistem encoding 
barcode. Dengan demikian, tentunya akan 
terasa sangat susah apabila kita membuat 
barcode sendiri secara manual. 

Untunglah ada program barcode. 
Program yang dibuat oleh salah satu 
dedengkot proyek GNU ini sangat berguna 
karena dapat menghasilkan barcode dengan 
berbagai encoding. Hasilnya pun dapat 
disimpan ke dalam format postscript. 
Berikut ini kita akan melihat berbagai fitur 
yang didukung oleh barcode. 

Pertama-tama, program ini dapat 
dipanggil dengan menyertakan berbagai 
parameter. Hal ini akan terasa sangat 
berguna ketika Anda ingin memanggil 
barcode dari shell script. Setelah itu, kode 
untuk barcode bisa Anda tentukan melalui 
parameter ataupun dari file lain. Beberapa 
barcode yang dihasilkan pun bisa 
dimasukkan ke dalam file postscript 
terpisah ataupun digabungkan dalam satu 
buah file. Hebatnya lagi, ukuran kertas dan 


0.85) 
3.85) 
0.85) 
0.85) 
3.85) 
0.85) 
0.85) 
1.85) 
1.85) 
0.85) 
1.85) 
1.85) 
0.85) 
2.85) 
15.00 1.85) 


170.00 21.50 
170.00 
170.00 
170.00 
170.00 
(70.00 
170.00 
170.00 73.50 


20.00 0.85) 
20.00 0.85) 
20.00 1.85) 
20.00 0.85) 
20.00 0.85) 
20.00 3.85) 
20.00 0.85) 
20.00 0.85) 

170.00 82.50 o 

170.00 87.50 o 

170.00 93.50 0 

170.00 104.50 o 

175.00 110.00 1 

(75.00 118.50 o 


20.00 0.85) 
20.00 0.85) 
20.00 0.85) 
20.00 0.85) 
15.00 
15.00 


.85J 
.85J 


1) ( () forall setlinewidth moveto 0 exch rlineto stroke) bind forall 


- 
fa 
5 
nu 
" 


xpos  ypos fontsize 
Lttp) 21.00 10.00 12.00) 
Lte) 32.00 10.00 o.o01 
Its) 43.00 10.00 o.o0J 
Ltt) 54.00 10.00 o.o0) 
Lt4) 65.00 10.00 o.o0) 
Lta) 76.00 10.00 o.o0) 
Ltah 87.00 10.00 0.00) 
J ( () forall dup 0.00 ne ( 
/Helvetica findfont exch scalefont setfont 
) (pop) ifelse 
moveto show) bind forall 
8 End barcode for "testing" 


showpage 


D 
Coca & 


:| Bibarcode.sxw - Openc) (SI 


1G) LL JINN NAN Wed Oct 29, 00:41 


Terminal | 


& Barcode. 


margin-nya dapat Anda tentukan sendiri. 
Sampai di sini, program ini sangat 
membantu apabila kita ingin membuat satu 
halaman besar siap cetak yang berisikan 
banyak barcode untuk berbagai kode dari 
barang yang ingin kita jual. 

Untuk satu encoding saja, output yang 
dihasilkan masih dapat dikustomisasi. 
Ukuran barcode dan kelengkapan barcode 
adalah dua contoh kustomisasi barcode. 
Kemudian, hampir semua encoding standar 
barcode didukung oleh program ini. Mulai 
dari EAN, UPC, ISBN, code 128-B, code 
128-C, code 128 raw, code 128, code 39, 
codebar, Plessey, MSI, dan code 93. 
Sekilas mengenai EAN. Encoding yang satu 
ini mirip dengan UPC. Input valid yang 
diterima olehnya adalah string digit, masing- 
masing sepanjang tujuh atau 12 karakter. 
Encoding yang satu ini juga mendukung 
checksum. Sementara ISBN sendiri 
menggunakan EAN-13. Barcode dengan 
encoding ISBN tentunya bisa kita lihat di 
buku-buku yang terdaftar. 

Dengan program ini, Anda dapat 
membuatnya barcode sendiri sesuai dengan 
kode Anda. Cara penggunaannya pun 
mudah saja, walaupun program ini 
mendukung pemberian berbagai opsi 
program. Dalam bentuk yang paling 
sederhana, Anda dapat melewatkan sebuah 
string ke program barcode dan menyimpan 


www.infolinux.web.id 


output-nya ke dalam satu buah file 
postscript. File postscript tersebut nantinya 
dapat Anda buka dengan program GNOME 
Ghostview misalnya. Apabila Anda ingin 
mendistribusikannya kepada rekan Anda, 
Anda juga dapat mengonversikan file .ps 
tersebut ke format PDF dengan bantuan 
program ps2pdf. 

Bagi Anda yang ingin mempelajari 
berbagai encoding barcode, Anda bisa 
memulainya dari membaca manual yang 
disertakan oleh program ini. Barcode 
datang dengan manual yang sangat 
memuaskan. Segala cara pemakaian 
dituangkan dengan jelas di dalam 
manualnya. Pengertian dan contoh dari 
setiap encoding yang didukung pun 
digambarkan secara gamblang. 

Pendek cerita, dengan satu program 
barcode saja, Anda sudah dapat membuat 
barcode untuk kode barang Anda dengan 
mudah dan cepat. Programnya pun kecil 
dan pustaka yang dibutuhkan pun tidak 
neko-neko. 

Bagi developer yang akan bekerja dan 
membuat barcode secara dinamis, 
kemudahan dan kesederhanaan program ini 
membuat Anda dapat memanggil program 
ini dengan fungsi eksekusi program 
eksternal dan kemudian menampilkan 
hasilnya di kanvas. Selamat mencoba!A 
Noprianto (noprianto @infolinux.co.id) 


InroLINUX FEBRUARI 2004 29 


Hasil Tes dan Ulasan Game 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Devet 


Sifat: Non Free Software 

Lisensi: Lisensi Devet 

Pengembang: Jordan Tuzsuzov 
Situs web: http://devet.tuzsuzov.com 


ari sisi alur cerita, grafis dan kua- 
D litas suara, barangkali devet adalah 

game yang kurang menyenangkan. 
Apalagi bagi pendatang dari dunia Win- 
dows dan penggemar game-game canggih. 
Namun, satu hal yang membuat game ini 
menarik adalah ketersediaannya di mana- 
mana. Penciptanya sepertinya ingin 
menjadikan game ini permainan yang dapat 
dimainkan di mana-mana, dengan komputer 
ataupun tanpa komputer. Daya tarik lainnya 
adalah pemain harus menyiapkan berbagai 
strategi untuk mencapai nilai tertinggi. 

Devet dapat dimainkan menggunakan 
papan permainan seperti halnya papan 
catur konvensional. Selain itu, Devet juga 
dapat ditemui pada berbagai telepon selular 
yang mendukung Java, diantaranya Nokia, 
Siemens, Motorola, SonyEricsson, 
Samsung, Sharp dan lain sebagainya. 
Pengguna PDA juga dapat menikmati game 
ini di Casio Pocket Viewer, PocketPC/ 
Windows CE, Windows Mobile, dan Palm 
OS. 

Pengguna komputer pun dapat 
menikmati game ini, tanpa peduli sistem 
operasi yang digunakan. Sebut saja mulai 
dari Windows berbagai versi, Mac OS, 
Linux, BeOS, Solaris dan lain sebagainya. 
Dengan sebuah web browser pun, devet 
dapat dimainkan apabila web browser 
tersebut mendukung JavaScript. Barangkali 
pembuatnya pun akan membuat game ini 
jalan di OpenOffice.org dengan bantuan 
Macro apabila diinginkan. Ketersediaan 
game ini dimana-mana barangkali membuat 
Anda mudah mempopulerkannya untuk 
teman Anda, yang menggunakan berbagai 
platform berbeda. 

Bagaimana devet dimainkan? Pertama- 
tama, tujuan dari permainan ini adalah 
meletakkan sebanyak mungkin elemen ke 


30  InroLINUX FEBRUARI 2004 


(SI (Terminal) ja icon 


S0P4948056 


Thu Dec 04, 18:19 


& Devet. 


dalam area 5x5 yang telah disediakan. 
Elemen yang dapat diletakkan ke dalam 
area tersebut terdiri dari kotak dengan 2,3, 
atau 4 sisi. Sebuah elemen hanya dapat 
diletakkan apabila minimal salah satu 
sisinya dapat dilekatkan ke bentuk yang 
telah tersusun. Untuk membedakan, devet 
menggunakan warna merah dan biru. Hal 
tersebut tidaklah mudah. Terkadang, kotak 
yang muncul hanya dapat dipasangkan ke 
dalam bentuk tersusun secara acak-acakan, 
dan hal tersebut memperkecil kemungkinan 
untuk mendapatkan skor sebesar-besarnya. 

Ketika minimal satu sisi dari kotak yang 
akan dilekatkan ke bentuk tersusun 
menyentuh batas luar area, maka scroll 
akan dilakukan, dan kotak ekstra akan 
dihapus. Apabila tidak ada kotak yang 
dapat dipasangkan lagi, maka permainan 
pun selesai. Catat skor Anda, dan 
kembalilah berusaha mendapatkan skor 
yang lebih tinggi. 

Barangkali tips berikut ini dapat 
digunakan. Cobalah untuk memiliki minimal 
tiga kemungkinan terbuka untuk empat 
kemungkinan yang tersedia di dalam setiap 
bagian dari bentuk tersusun. Kemudian, 
lihatlah pula bentuk yang datang dan akan 
datang, kemudian, gunakan kedua bentuk 
tersebut untuk melakukan scroll. Jangan 
menyusun bentuk yang asal jadi dan tidak 
memungkinkan scroll. Pokoknya, 


www.infolinux.web.id 


kembangkan terus strategi terbaik. 

Walaupun dibuat dengan pustaka SDL, 
kemampuan untuk menampilkan grafis 
yang indah tidak digunakan oleh 
pengembangnya, sehingga grafis pada 
game ini terkesan asal-asalan dan sangat 
kaku. Kualitas suaranya pun cenderung 
sedang-sedang saja, walaupun disertai 
dengan beberapa efek suara yang cukup 
menyenangkan. 

Bagi Anda yang ingin mendownload 
game ini, Anda dapat segera 
mendownloadnya di website game ini. 
Binary untuk Linux dikompilasi pada Red 
Hat Linux 9, sehingga pengguna 
seharusnya Red Hat Linux 9 tidak akan 
menemui masalah untuk menjalankannya. 
Anda membutuhkan paket SDL dan 
SDL mixer agar game ini dapat dijalankan 
dengan baik. 

Anda dapat memainkan game ini 
dengan tenang. Game ini bahkan tidak 
disertai penanda waktu. Sangat cocok 
dimainkan oleh Anda yang ingin 


hilangk, .. 
Tete maa 


kepenatan. Bermain 


dengan santai, Efek Suara 4/5 
sekaligus belajar Alur permainan 4/5 
mendapatkan skor Grafis 3/5 
tertinggi. Menarik.& 

Noprianto #LINUX Rating 


hopranto@nfokn.co.id “#9982 M5 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Juggle Master 
Deluxe 


#  JuggleMaster Deluxe 
File Options Speed Help 


Site: (97)121 Style: Shower Balls: 5 


Sifat: Free Software 

Lisensi: GPL Compatible 
Pengembang: Ken Matsuoka, Johan 
Groland, Gary Briggs 

Situs web: http://icculus.org/ 


ertama kali penulis mendengar 

game ini satu atau dua tahun yang 

lalu, walau belum sempat men- 
coba. Kesan yang terdengar waktu itu 
adalah sesuatu yang sangat tidak menarik, 
dan sangat tidak berguna pula. Saat itu, 
penulis hanya mendengar game ini sebagai 
demo melempar bola. Tidak ada sesuatu 
yang menarik sepertinya. 

Dalam suatu kesempatan berselancar di 
internet, nama Juggle Master Deluxe muncul 
lagi. Kali ini disertai dengan deskripsi yang 
cukup menarik dan bukan sekadar demo 
melempar bola. Binary Juggle Master pun di 
download dan dalam waktu sekejap, penulis 
dapat menikmatinya. 

Apa yang menarik dari program ini ? 
Yang pertama barangkali adalah 
pertunjukan melempar bola tersebut. Kita 
bisa melihat bahwa animasi disajikan 
dengan sangat menarik dan nyata. 
Walaupun hanya terdiri dari kerangka- 
kerangka vektor, kita bisa melihat 
bagaimana bahu pelempar bola naik turun 
karena pergerakan tangannya. Kita juga 
bisa melihat bagaimana kepala yang hanya 
terdiri dari satu lingkaran bergerak ke kanan 
dan ke kiri mengikuti pergerakan badannya. 
Gerak bolanya pun sangat menarik. Dengan 
hanya melihat sekali saja, kita bisa melihat 
bahwa hukum gravitasi diterapkan benar di 
sini. Ketika bola bergerak naik, 
kecepatannya sedikit mengalami 
perlambatan, dan ketika turun, 
percepatannya terasa sangat nyata. 

Di luar daya tarik permainan melempar 
bola, JuggleMaster adalah sebuah animator 
untuk juggling siteswap. Salah satu yang 
terbaik dari animator siteswap yang ada. 


N 


AN 


@ 


SIPYASGIK | Ja Temina (Dbugglemaste 


Hasil Tes dan Ulasan Game 


(BI Thu Dec 04, 16:59 


4 Juggle Master Deluxe. 


Perihal siteswap dapat dipelajari lebih lanjut 
di http://www.siteswap.org. 

Anda juga dapat mengubah jumlah bola 
yang dilemparkan. Dari nilai default 3, 
gantilah menjadi nilai yang lebih tinggi, 
misalnya 5. Anda akan melihat betapa 
animasi menjadi jauh lebih menarik. Bahu 
bergerak lebih cepat, dan kepala pun 
mengikuti. 

Apabila dirasa kurang bervariasi, 
kecepatan dapat ditingkatkan. Anda juga 
dapat melihat animasi seolah terpantul dari 
cermin. Dan yang lebih hebat lagi, gaya 
pelemparan juga dapat diubah. Pilihlah dan 
nikmatilah beberapa gaya yang datang 
bersamanya. Salah satu gaya yang 
menurut penulis sangat menarik adalah 
gaya shower. 

Benar-benar bosan setelahnya ? Sudah 
saatnya Anda mengeksplorasi berbagai 
pattern yang datang bersamanya. Dari menu 
File, Anda dapat mengubah pattern yang 
dimaksud. Sebuah dialog yang muncul akan 
memperlihatkan berbagai pattern yang 
hampir semuanya sangat menarik. 

Dengan mengubah pattern yang ada, 
Anda dapat mengubah total bentuk 
animasinya. Luar biasa. Mulai dari 
pergerakan satu tangan sampai pergerakan 
unik dengan puluhan bola. Cobalah pattern 
Are You God?, dan pilihlah site 
123456789abcdefghijklmnopgrstuvwxyz 


www.infolinux.web.id 


dan style Center. Pergerakan bolanya, benar- 
benar mempertanyakan apakah pemainnya 
adalah seorang Dewa. Cobalah sendiri! Bola 
akan dilempar sampai ketinggian yang luar 
biasa untuk mendapatkan waktu turun yang 
lama, dan setelah turun, dengan tangan 
yang berbeda, bola akan dilempar lagi 
membentuk kurva parabol, dan ketika bola 
mulai turun, tangan yang lain akan segera 
melemparnya ke atas lagi. Bolanya bukan 
cuma 5 atau 6, melainkan 18. Jadi, benar- 
benar sesuai dengan pattern Are You God? 
Bukan ? 

Program ini juga dapat digunakan untuk 
memperlihatkan semaphore, sama seperti 
ketika kita sedang berlatih pramuka dulu. 
Sebutkan saja pesan yang ingin Anda 
sampaikan, dan sang pelempar bola akan 
memperlihatkan semaphorenya untuk kita 
dalam interval waktu yang cukup masuk 
akal sehingga cukup bagi kita untuk 
mengartikan setiap semaphorenya. 

Walaupun tanpa suara, game ini sudah 
sangat menarik. Anda bahkan dapat 
mempelajari dan 
mengubah sema- 
phore, dan sekaligus Fitur siteswap — 5/5 
mempelajari tentang — Grafis 415 
siteswap. Selamat 


mencoba!4 
Noprianto ILINUX Rating 
(nopranto @infolinux.co.id) MENAN 5/5 


InroLINUX FEBRUARI 2004 31 


Kisah Suka Duka Bersama Linux 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Chating dan Milis 
Membuat Saya Pintar 


Berawal dari rasa ingin tahu tentang sistem operasi yang andal, salah satu 
pemegang Microsoft Certified Professional ini, Fajar Priyanto, MCP, 
akhirnya menjadi profesional di bidang Linux. 


aya kali pertama mencoba Linux 

kira-kira pada akhir tahun 2000. Saat 

itu saya belum melihat kebutuhan 
Linux di tempat kerja saya. Pada saat itu saya 
juga sedang giat-giatnya mendalami seluk- 
beluk Microsoft Windows 2000 server. Dan 
pada awal tahun 2001, saya berhasil lulus 
ujian untuk mendapatkan titel Microsoft 
Certified Professional (MCP). 

Saat itu saya mengenal Linux dari sebuah 
artikel di surat kabar. Kalau tidak salah ingat, 
mengenai seorang siswa SMA yang 
membuka toko online yang menjual CD-CD 
Linux. Hal ini menimbulkan rasa ingin tahu 
saya, “Apa sih Linux itu?” Saya mencari-cari 
informasi di Internet mengenai hal ini, dan 
kemudian mulai aktif chatting dalam 
komunitas Linux Indonesia di IRC. Dari 
chatting ini saya mendapat gambaran bahwa 
Linux ini adalah sebuah sistem operasi yang 
andal, unik, dan dalam banyak hal unggul dari 
sistem operasi yang biasanya saya pakai. 

Beberapa minggu kemudian saya membeli 
Linux pertama saya yaitu Red Hat 7.0 dari 
sebuah toko online. Sampai sekarang saya 
masih menyimpan recejpt pembelian tersebut 
sebagai kenang-kenangan. 


Alasan memilih Linux 
Menurut pengalaman saya, ada dua hal 
pokok yang menjadi keunggulan Linux. 
Pertama yaitu Stability, Security, dan 
Reliability. Kalau dari segi security mungkin 
sudah tidak perlu dibahas lagi, Linux jauh lebih 
unggul. Saya ingin bercerita sedikit dari segi 
stability dan reliability. Dulu sewaktu masih 
berkutat dengan Windows 2000 server, saya 
merasa tertantang dengan teman-teman yang 
saya bercerita bahwa server Linux mereka 
telah hampir setahun tidak pernah di-restart. 
Sebab server Windows 2000 server saya 
paling lama satu bulan harus di-restart sebab 
performanya drop. Hal ini tentu saja relatif. 
Tapi, itulah yang saya alami. 


32 InroLINUX FEBRUARI 2004 


Kedua adalah dari segi #reedom atau 
kebebasan. Terlepas dari konteks dunia open 
Source. Kita semua tentu maklum, ketika kita 
menghidupkan Windows, maka satu-satunya 
yang akan kita lihat di layar monitor adalah 
tampilan logo Microsoft beserta animated bar 
di bagian bawah. Kita tidak akan pernah tahu 
proses apa yang sedang terjadi di belakang 
semua itu secara detail. Dan ketika tahu-tahu 
muncul pesan error, maka satu-satunya cara 
untuk menyelesaikannya adalah mengecek 
event viewer dan membuka situs Microsoft 
dan mencari pesan error tersebut di dalam 
knowledge base mereka. Ada kalanya hal ini 
ditemukan pemecahannya, namun sering pula 
tidak ditemukan pemecahannya. Tergantung 
kompleksitasnya. Besar kemungkinan kita 
harus membaca dahulu berpuluh-puluh 
halaman web sebelum kita berhasil 
menemukan solusinya. 

Sebaliknya dengan Linux, mulai dari 
proses booting kita sudah melihat proses apa 
saja yang sedang berjalan. Saya suka sekali 
melihat proses booting Linux yang menam- 
pilkan tulisan “Starting ethO... OK”, “Starting 
httpd... OK” dan seterusnya. Dari informasi- 


informasi ini kita bisa tahu sampai ke proses- 
proses di dalamnya dan juga segera tahu 
apabila ada masalah pada boks Linux kita. 


Linux di dunia bisnis dan 
pendidikan 

Saat ini saya bekerja sebagai Kepala Bagian 
Sistem dan Teknologi di sebuah institusi 
pendidikan yang memiliki 48 buah sekolah 
dari tingkat TK hingga SMA yang tersebar di 
17 kompleks di wilayah Jakarta dan 
Tangerang. Lebih dari 9046 kompleks sekolah 
kami menggunakan Linux untuk gateway dan 
proxy server-nya. Kami menargetkan awal 
2004 ini telah seluruh server proxy memakai 
Linux. 

Seluruh kompleks tersebut telah memiliki 
akses Internet, dan sebagian besar telah 
memiliki jaringan (LAN) untuk di-sharing 
Internetnya. Dalam rangka menghormati 
HaKI, maka kami telah mulai mengganti 
Winproxy dengan Linux sebagai gateway. 
Paket yang diinstalasi adalah iptables beserta 
scriptnya, pppd, wvdial, sguid, sguidGuard, 
Bind, dhcp, dan Apache beserta 
kelengkapannya (php, postgresal). 

Namun begitu, kendala yang muncul 
adalah masih belum adanya personel yang 
mengerti Linux untuk mengadministrasi server 
Linux di sekolah-sekolah tersebut. Sedangkan 
untuk me-remote dari kantor pusat sedikit 
kesulitan sebab server tersebut menggunakan 
akses dia-up yang berubah IP-nya setiap hari. 
Untuk itu, muncul ide untuk membuat server- 
server tersebut secara otomatis mengirimkan 
info IP setiap kali konek ke ISP lewat e-mail 


Riwayat singkat Fajar Priyanto 


Fajar Priyanto, biasa dipanggil Fajar atau Ari, lahir di Jakarta 29 
tahun lalu, tepatnya tanggal 23 Januari 1974. Saat ini, Ari bekerja 
sebagai Kepala Bagian Sistem dan Teknologi pada sebuah kelompok 
institusi pendidikan, BPK Penabur (http://www.bpkpenabur. or.id), 


Istimewa 


yang terdiri atas 47 sekolah di Jakarta dan Tangerang, dari jenjang 
TK sampai SMU. Ari dapat dihubungi melalui alamat emailnya, asal 
bukan untuk spam, fajarpri@arinet.org. 


Alumnus Jurusan Manajemen, Universitas Tarumanagara ini, selain professional di 
bidang Linux, dengan memiliki sertifikat dari Brainbench's Transcript ID#: 4742196, 
juga pernah memperoleh sertifikat MCP di bidang Microsoft Windows 2000 Server, 
dengan ID#: 2252945. Salah satu proyeknya untuk pembelajaran Linux tersimpan di 


http://linux.arinet.org. 


Ari menyatakan salutnya kepada Onno W. Purbo dan I Made Wiryana. Idealisme dan 
dedikasi mereka terhadap dunia Open Source benar-benar memberikan inspirasi Ari 
untuk mendalami Linux. Salah satu perkataan I Made Wiryana yang dikutip dalam 
website Linux tutorialnya (http://linux.arinet.org) adalah, “Balaslah jasa para senior 
yang telah membantumu dengan jalan membantu para newbie sesudah kamu." 


www.infolinux.web.id 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


..milis-milis 
tersebut menjadi 
semacam arsip 
tempat saya mencari 
informasi... 


ke kantor pusat. Dengan begini, maka kita 
dari kantor pusat bisa me-remote server- 
server tersebut tanpa harus meminta bantuan 
admin lokal untuk melihat IP saat itu. 

Melalui cerita ini, saya berharap dapat 
memberikan inspirasi kepada institusi 
pendidikan lainnya atau dunia bisnis pada 
umumnya untuk lebih mendayagunakan 
Linux dalam lingkungan kerja. Saya 
berencana untuk lebih memperkenalkan Linux 
beserta spirit-nya ke dalam dunia pendidikan. 
Mengapa? Sebab spirit freedom (kebebasan) 
dan openess (keterbukaan) ini sangat baik 
untuk perkembangan mental generasi muda. 
Mereka akan lebih kreatif dan terbuka untuk 
saling bekerja sama. 


Chatting memberi 
inspirasi 
Pertimbangan baru kemudian muncul, 
bagaimana caranya agar server-server 
tersebut dapat mengirimkan e-mail secara 
otomatis tanpa harus menginstal “full-fledge” 
mail server seperti gmail. Di sinilah muncul 
saran dari komunitas channel #indolinux 
dalnet untuk menggunakan nullmailer. Juga 
atas bantuan dari para senior di channel 
#indolinux, disediakan paket nullmailer yang 
telah lengkap dependencies-nya. Setelah 
paket nullmailer ini selesai diinstalasi, lalu 
dibuatlah sebuah script sederhana yang akan 
me- trigger pengiriman info IP lewat e-mail 
setiap koneksi dial-up terjadi. 

Saat ini saya masih lumayan aktif chatting 
di channel IRC #indolinux. Banyak sekali 
manfaat yang saya rasakan dari kegiatan 
chatting ini. Yang paling berkesan saya 
rasakan di dalamnya adalah “spirit of 
community” atau jiwa komunitasnya yang 
begitu kental. Kita semua siap untuk saling 
membantu bila bisa dan sempat. Banyak 
sekali sebenarnya pakar Linux di dalam 
channel ini yang selalu berbaik hati meluang- 


kan waktunya untuk membantu para newbie 
yang masih bingung dengan Linux-nya. Jadi 
para newbie tidak perlu sungkan-sungkan 
bertanya. Namun begitu seperti kita ketahui, 
segala sesuatunya ada etikanya. 

Seringkali newbie mengajukan pertanyaan 
tanpa mereka berusaha terlebih dahulu 
mendalami apa sebenarnya masalahnya dan 
konsep di balik itu. Contohnya adalah bila 
newbie mengajukan pertanyaan mengenai 
bagaimana caranya menginstalasi DNS dan 
men-setting-nya tanpa mengetahui apa 
sebenarnya konsep DNS itu, bagaimana 
bekerjanya, dan sebagainya. Bukannya kami 
tidak ingin menjelaskan konsep-konsep 
seperti itu, namun kadangkala waktunya 
yang belum sempat. Biasanya kami lalu akan 
merekomendasikan URL yang memuat 
informasi detail mengenai hal tersebut. 
Sebagai informasi mungkin ada baiknya 
newbie membaca-baca dahulu http:// 
efnet.linux.or.id. 


Milis sebagai sumber 
ilmu 

Ada sekitar 30 milis yang saya ikuti. Dari 
jumlah tersebut kira-kira 25 milis yang benar- 
benar berkaitan dengan komputer dan dari 25 
ini yang berkaitan dengan Linux kira-kira 13 
buah, mulai dari milis Mandrake, Red Hat, 
dhcp, apache, Linux.or.id, postgre, mysdl, 
samba, gmail, postfix, netfilters, sguid, dan 
lain-lain. 

Kesan saya selama mengikuti milis-milis 
tersebut adalah begitu banyak informasi dan 
ilmu yang beredar. Namun waktu yang kita 
miliki tidak cukup untuk menangkap 
semuanya itu. Dalam sehari rata-rata saya 
men-download e-mail kurang-lebih 1500 
buah. Beruntung sekali pihak hosting e-mail 
saya berbaik hati untuk menyediakan space 
mailbox saya sampai 20 MB. Dengan e-mail 
sebanyak ini, tidak sempat saya membaca 
semuanya. Oleh karena itu, email milis-milis 
tersebut menjadi semacam arsip tempat saya 
mencari informasi ketika dibutuhkan. Baru 
setelah bila tidak ditemukan, saya kirim 
pertanyaan ke milis atau mencari di Internet 
dan chatting. 

Pesan saya kepada pembaca 
InfoLINUX, asahlah kemampuan 
berbahasa Inggrismu. Dari pengalaman 
saya, 8096 kendala yang saya hadapi 
dalam ber-Linux dapat ditemukan 


Kisah Suka Duka Bersama Linux 


pemecahannya melalui pencarian di Google. 
Dan sayangnya, sebagian besar halaman- 
halaman web yang muncul tersebut adalah 
dalam bahasa Inggris. 

Jadi tanpa kemampuan bahasa Inggris, 
sulitlah bagi kita untuk bisa maju dengan 
cepat dalam dunia Linux. Memang di Internet 
tersedia pula milis, forum diskusi, chatting 
dalam bahasa Indonesia, namun jumlahnya 
sangatlah sedikit dibandingkan dengan yang 
berbahasa Inggris. 

Mungkin masih ada di antara kita yang 
berpikiran, “Saya selama ini cukup bertanya 
dalam milis Linux berbahasa Indonesia.” 
Memang benar, namun tetap harus kita akui 
bahwasanya milis-milis “original” dari suatu 
program atau paket adalah jauh lebih tepat 
dan efisien di dalam kita mencari pemecahan 
suatu permasalahan yang kita hadapi dalam 
Linux, misalnya kita kesulitan di dalam men- 
setting, apache, dhcp, sguid, gmail, dll. Tentu 
akan lebih efisien dan efektif bila kita 
mengajukan pertanyaan di dalam milis-milis 
yang bersangkutan, dan hal ini hanya dapat 
kita lakukan dalam bahasa Inggris. Dan ada 
lagi satu poin kelebihan dalam milis-milis 
“original” ini, yaitu ada kalanya para developer 
aslinya masih aktif di dalam menjawab 
pertanyaan-pertanyaan dalam milis. Bisa kita 
bayangkan betapa tepat dan akuratnya 
jawaban yang diberikan oleh sang empunya 
program. Contoh milis yang masih aktif diikuti 
oleh developer aslinya atau team intinya 
adalah milis sguid, dhcp, dan gmail. 


h & 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Distro-distro Linux untuk Desktop 


an NN 
' Distro-distro 
Linux untuk 


Desktop 


Noprianto 


 — 


t pay 
memasuki era desktop. 


analisis tersebut, kita sen 
apakah linux 


sibuk men Ga 


: iri berhak untuk memutuskan 
cok digunakan-sebagai desktop. Kami 


€pas dari analisis- 


membahas beberapa distro desktop yang layak digunakan. 


etiap pembeli komputer tentunya 

berharap berharap agar komputer 

yang dibelinya dapat berfungsi 
sebaik-baik sesuai keinginan. Sebagian 
besar pembeli komputer menginginkan 
agar komputernya dapat digunakan 
dengan mudah, sehingga dapat 
mempercepat kerja, dan pada akhirnya 
komputer dapat digunakan untuk 
meningkatkan produktivitas. Sebagian 
pembeli komputer tersebut membeli 
komputer sebagai sarana riset, baik untuk 
kepentingan pendidikan, hobi, ataupun 
kebutuhan khusus lainnya. Karena 
komputer umumnya digunakan untuk 
meningkatkan produktivitas, maka 
komputer pun senantiasa harus mudah 
digunakan. 

Dan itulah yang dirasakan dan 
kemudian dengan cepat ditanggapi oleh 
Microsoft dengan Microsoft Windows-nya. 
Sense and response yang dilakukan oleh 
Microsoft telah menjadikan Bill Gates 
sebagai orang terkaya di planet ini. Solusi 
Windows-nya telah menjadikan 
penggunaan komputer menjadi lebih 
mudah. 

Ketertarikan orang akan komputer 
melahirkan berbagai inovasi. Salah satunya 


34 InroLINUX FEBRUARI 2004 


adalah Linux. Dan Linux adalah prestasi 
yang luar biasa di dunia komputer. 
Namun, sesuai tema pembicaraan, yaitu 
komputer untuk meningkatkan 
produktivitas dengan penggunaan yang 
semudah-mudahnya, kemampuan Linux 
masih harus dipertanyakan. 

Sebagai pengguna Linux, tidak lantas 
kita harus menjadi pengguna dengan 
fanatik berlebih dan menjadi pembenci 
produk Microsoft. Pada kenyataannya, 
terkadang Linux belumlah membuat 
komputer menjadi lebih mudah untuk 
digunakan. Mungkin bukan dari sisi 
teknologi, tapi terkadang dari sisi 
terminologi yang digunakan, sebagai 
konsekuensi dari transparansi yang 
diberikan. 

Sadar akan hal tersebut, berbagai 
pengembang Linux dan aplikasinya mulai 
membuat aplikasi yang lebih mudah 
digunakan. Beberapa tahun yang lalu, 
ketika penulis kali pertama berkenalan 
dengan Linux, barangkali Linux benar- 
benar belum bisa digunakan dengan 
mudah. Tapi kini, setelah memasuki masa 
puber dan didukung oleh berbagai distro, 
keadaan tentunya berubah. Kita akan 
melihat, seberapa mudah Linux dapat 


www.infolinux.web.id 


digunakan sebagai sistem operasi untuk 
desktop. 

Untuk mempermudah, kita akan 
membahas dari sisi distro Linux. Kita 
akan melihat bagaimana distro-distro 
Linux dapat diandalkan dalam kemudahan 
instalasi, pendeteksian hardware, 
kelengkapan program, multimedia, dan 
game. Pembahasan akan difokuskan pada 
distro-distro populer di Indonesia, yaitu 
Mandrake 9.2, Red Hat Linux 9.0, dan 
SuSE Linux Profesional 9.0. Sebisa 
mungkin, pembahasan ditekankan pada 
tool-tool yang datang bersama distro 
tersebut. Kemudahan instalasi, selain dari 
sisi penggunaan terminologi, juga dilihat 
dari sisi banyaknya langkah yang harus 
memerlukan campur tangan pengguna 
dan alur instalasi. 

Sementara, pendeteksian perangkat 
keras lebih difokuskan bagaimana 
perangkat keras bisa dideteksi tanpa 
campur tangan pengguna. Juga tanpa 
patch kernel atau hal-hal teknis lainnya. 
Kelengkapan program menyorot program- 
program yang datang langsung bersama 
dengan distronya. Kami juga melihat 
bagaimana multimedia dan game 
didukung oleh distro tersebut.A 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Mandrake Linux 9.2 


D istro ini adalah salah satu distro paling 
terkenal di Indonesia, dan telah dua 
kali dinobatkan sebagai distro favorit pilihan 
pembaca /nfoLINUX. Sejak awal, Mandrake 
memang telah bertujuan untuk menjadikan 
Linux semudah-mudahnya. 

Salah satu kelebihan dari Mandrake di 
luar distro adalah komunitasnya. Walau 
secara finansial, Mandrake, Inc. mengalami 
berbagai masalah, kita bisa melihat bagai- 
mana versi baru Mandrake tetap dirilis. Dan 
rasa-rasanya, fitur yang datang dalam setiap 
kali rilis tersebut tidak kalah dengan fitur 
ketika Mandrake masih di-maintain 
sepenuhnya oleh perusahaannya. 

Mandrake adalah ciri khas Linux dengan 
segala teknologi terbaru dan segala seni 
terindah. Bagaimana tidak? Dulu misalnya, 
ketika semua pengguna Linux harus sibuk 
melakukan mount ketika akan mengakses 
CD-ROM, Mandrake dengan canggih dapat 
diminta langsung menampilkan isi dari CD- 
ROM ketika CD-ROM tersebut dimasukkan. 
Tanpa mount. Seperti Windows. Luar 
biasa. Hal tersebut memang karya 
komunitas, namun Mandrake dengan cerdik 
mengadopsinya dan menjadikan distronya 
sebagai distro yang mudah digunakan. 
Kemudian, ketika berbagai distro lain sibuk 
dengan tampilan teks ketika booting, 
Mandrake datang dengan boot screen yang 
grafikal. Sekali lagi, seperti Windows. Kita 


OtMandrake Linux 9.2 - Installation 


akan melihat bagaimana Mandrake 
memanjakan penggunanya dari sisi-sisi 
lainnya. 


Kemudahan instalasi 

Instalasi Mandrake 9.2 telah disempurna- 
kan dan jauh lebih baik dari versi-versi 
sebelumnya. Hampir semua hal juga dapat 
dilakukan secara otomatis. Bahkan, salah 
satu fitur yang luar biasa hebat adalah 
kemampuannya untuk mengubah ukuran 
partisi NTFS! Dari sisi tampilan installer-nya 
saja, Anda akan menemukan tampilan yang 
indah dan senantiasa mempermudah 
instalasi Anda. Kini, tampilan installer 
Mandrake dilengkapi dengan font anti-alias 
dan tampilan yang lebih konsisten. 

Apabila Anda senang menggunakan 
bahasa Indonesia, maka bahasa ini juga 
termasuk dalam 54 bahasa yang didukung 
oleh Mandrake. 

Bagi Anda yang tidak senang dengan 
pilihan default yang diberikan oleh installer, 
pilihan untuk melakukan kustomisasi masih 
tersedia. Anda dapat membuat sistem 
Anda sepersonal mungkin. 

Dan yang tak terlupakan, pendeteksian 
perangkat keras pada saat instalasi juga 
harus diberikan pujian, mengingat minimnya 
pertanyaan tentang hardware —hampir 
semua hardware, termasuk printer dapat 
dideteksi di sini. 


Distro-distro Linux untuk Desktop 


Pendeteksian hardware 
Mandrake terkenal sebagai salah satu 
distro desktop dengan pendeteksian 
perangkat keras terbaik. Tancapkan saja 
perangkat keras Anda, dan dalam waktu 
singkat, perangkat keras tersebut dapat 
dikenali oleh Mandrake. 

Desktop mandrake juga telah diperbaiki 
sedemikian rupa. Segala peripheral seperti 
kamera digital, scanner, atau peripheral 
USB lain yang ditancapkan akan segera 
terlihat di desktop. Anda dapat melakukan 
klik pada icon masing-masing untuk 
mengakses peripheral tersebut. 

Mandrake mencoba untuk bertindak 
seperti Windows dalam pendeteksian 
hardware. Sebagai distro dengan segala 
teknologi dan segala keindahan, Mandrake 
berusaha mencoba untuk se-up-to-date 
mungkin. Mandrake akan berusaha untuk 
menggunakan kernel terbaru, melakukan 
patch kernel, atau mengaplikasikan modul 
kernel baru agar hardware Anda dikenal 
olehnya. 

Pada umumnya, Anda selalu bisa 
mempercayakan kepada Mandrake untuk 
pendeteksian hardware. Dengan 
mengakses Mandrake Control Center, 
Anda dapat mengatur semua hardware 
Anda dalam satu lokasi. 

Pada Mandrake 9.2, rilis program- 
program terbaru, termasuk ketersediaan 
kernel 2.6.Opre menyebabkan banyak 
perubahan dalam pendeteksian hardware. 
Kini, Mandrake dilengkapi dengan 
perbaikan untuk mendukung USB 2.0 lebih 
baik lagi. Dukungan untuk perangkat Wi-Fi 


Please choose a language to use. 

System Installation 

b Africa 
Language 9 America 

@ License Bea 


& Security English (British) 


— “Emish(Ameican) ”——————————————— 


@ Partitioning 
@ Install system 


System configuration 


@ Root password 
@ Add a user 

@ Install bootloader 
@ Summary 

@ Install updates 
@ Exit Install 


b Asia 
b Europe 
D Oceania/Pacific 


Help 


Espafiol 

Esperanto 
Frangais 
Portugues do Brasil 


Advanced 


Next » 


& Pemilihan bahasa untuk instalasi Mandrake. 


PI IEEE 
& Desktop Mandrake. 


www.infolinux.web.id 


BSI —: 73 


InroLINUX FEBRUARI 2004 35 


Distro-distro Linux untuk Desktop 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Mandrake Control Center 9.z (mimibook.net 


Eile Options Help 
IBI 30ot 
F | Hardware 
(3 Mount Points 
Network & 
DrakxTV helps you set up 
Internet 
your TV card 
a Security 
Ea System 


€ Software 
») Management B ScannerDrake helps you set 


up your scanner 


HardDrake lists and helps you JK Configure your monitor 
set up your hardware 


Change your screen resolution EV 
r 
— — 


Xrdrake helps you set up the 
graphical server 


KeyboardDrake helps you to 


"3 set your keyboard layout 


PrinterDrake helps you set up 


8 MouseDrake helps you set up | 
18) vour mouse jika) Your printer, job gueues ... 


ed through the Mandrake C 
 notabiy by avoiding the use ofth 


Gent 
eevil command line. 


DONan0B 


& Konfigurasi hardware. 


dan notebook juga telah ditingkatkan. 

Dan para gamer akan bersuka ria dengan 
banyaknya dukungan driver untuk video card 
yang didistribusikan bersama distronya. 


Kelengkapan dan kemu- 
dahan instalasi program 
Sejak beberapa rilis sebelumnya, Man- 
drake berusaha menyederhanakan proses 
instalasi paket-paket program. Dan hal 
tersebut berhasil. Instalasi program di 
Mandrake dapat dilakukan dengan sangat 
mudah. 

Tool URPMI (urpmi, urpme) yang 
dikombinasikan dengan Software Manager 
dan MandrakeUpdate telah mempermudah 
segala kegiatan instalasi, penghapusan, 
dan upgrade paket program. Dengan satu 


PK Mandrake Control Cent: | 
& The GIMP 


& Mandrake Control Center. 


atau dua kali klik, proses instalasi selesai 
sudah. Seperti pada Debian, tidak ada 
masalah dependency yang harus Anda 
hadapi. Dan yang penting, URPMI telah 
mengalami peningkatan kecepatan 
sehingga proses instalasi software dapat 
dilakukan dengan lebih baik lagi. 

Barangkali yang sedikit mengganjal 
adalah ketersediannya program. Anda perlu 
mencari berbagai paket secara manual 
ketika tidak dapat menemukannya dalam 
CD-ROM Mandrake. Atau, bergabunglah 
dengan MandrakeClub. Dengan 
mengandalkan paket-paket program di 
dalam CD-ROM saja, hidup Anda akan 
terasa kurang berwarna. Kecuali, Anda 
berminat untuk menuruti segala hal yang 
telah diatur oleh Mandrake. 


Find: | in names si webmin| |. search | 
(@ Mandrake choices 


5 All packages, alphabetical 


O | Allpackages, by group 2 


Software Packages Installation 


(@ Normal information 


(5 Maximum information 


IT Development 

Ia Graphical Environment 
lb server 

Ib Workstation 


|| Help | 


Selected: O MB / Free disk space: 1156 MB Install | | Guit | 


& Instalasi program. 


36  InroLINUX FEBRUARI 2004 


www.infolinux.web.id 


Multimedia dan game 
Dukungan game telah ditingkatkan jauh di 
rilis 9.2 ini. Mandrake berusaha untuk 
mendukung video card dan sound card 
Anda. Semua dilakukan agar kesempatan 
bermain game Anda terasa lebih 
menyenangkan. 

Untuk paket multimedia, Mandrake 
terhitung sangat memuaskan. Sebut saja 
media atau format yang ingin Anda nikmati, 
dan Mandrake akan berusaha untuk 
menghadirkannya. Mandrake 9.2 adalah 
distro yang dirancang untuk membuat 
penggunanya menikmati multimedia tanpa 
masalah. 

Salah satu perubahan dalam desktop 
Mandrake 9.2 adalah datangnya theme 
MandrakeGalaxy. Theme yang satu ini juga 
berusaha untuk melakukan unifikasi 
tampilan antara GNOME 2.4 dan KDE 3.1. 
Ya, dari distro desktop yang kita bahas, 
hanya Mandrake yang menyertakan 
GNOME 2.4. 

Rilis 9.2 ini berusaha untuk 
membuktikan kepada dunia bahwa 
Mandrake tetaplah eksis. Bagi para 
pengguna setia Mandrake, usaha ini 
haruslah dipuji. Tidak mudah menghadapi 
kenyataan untuk mengalami kesulitan 
keuangan sementara produsen lain tetap 
eksis—bahkan terbang semakin tinggi. 

Apabila Anda berdagang Linux kepada 
perusahaan, memang tidak mudah untuk 
meyakinkan bahwa dukungan untuk 
Mandrake tetaplah terjamin, hanya dari 
komunitas semata. Namun, sebagai distro 
desktop, Mandrake dapatlah diandalkan. 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


8 Red Hat Linux 9 


U mumnya, setiap pengguna Linux di 
Indonesia pasti pernah berkenalan 
dengan distro yang satu ini. Bicara soal 
favorit atau tidak favorit, distro ini hanya 
kalah beberapa poin dari polling yang 
dilakukan oleh /nfoLINUX. Banyak 
perusahaan besar ataupun kecil 
menggunakan Red Hat untuk melayani 
kebutuhan komputasinya. 

Distro yang dimulai dari seorang Marc 
Ewing ini memang luar biasa. Ketika distro 
ini lahir, beberapa teknologi pun ikut lahir. 
Dan sejak awal, Red Hat memang ingin 
menunjukkan kepada dunia bahwa mereka 
adalah distro dengan segala kemantapan- 
nya. Mantap dengan berbagai teknologi 
yang diadopsi, mantap dengan pendirian- 
nya. Tidak heran begitu banyak distro baru 
lahir sebagai turunan dari Red Hat, ter- 
masuk Mandrake. 

Red Hat Linux adalah distro dengan 
segala kemantapan dan pelaku bisnis sejati. 
Ketika distro lain sibuk dengan kemudahan 
penggunaan, game, multimedia, deteksi 
hardware, dan lain sebagainya, Red Hat 
tetap bergeming dengan membiarkan 
penggunanya melakukan berbagai 
pengaturan manual untuk kostumisasi 
lebih. Dan sebagai pelaku bisnis, Red Hat 
terus mengubah strateginya sebagai respon 
untuk keadaan dunia bisnis, yang 
senantiasa dinamis. 


Berbagai hal dapat kita amati di sini. 
Ketika kali pertama diluncurkan, dan sesuai 
dengan tema Linux saat itu, Red Hat adalah 
distro yang sangat cocok digunakan di 
server, namun juga sekalian dapat 
digunakan sebagai desktop. Tentunya, 
porsi pada desktop jauh lebih kecil daripada 
porsi untuk server. Hal tersebut wajar 
karena saat itu, Linux dikenal sebagai 
sistem operasi untuk server. Dan Red Hat 
melihat peluang tersebut. Red Hat bahkan 
melihat lebih bahwa sistem operasi Linux 
dapat pula digunakan sebagai desktop, 
dengan segala konsekuensinya. 

Dengan demikian, Red Hat telah 
mengatur segala hal yang diperlukan untuk 
server, dan tetap membiarkan pengguna- 
nya melakukan berbagai pengaturan secara 
manual. Penggunanya yang ingin mela- 
kukan pengaturan sistem dan riset merasa 
dihargai. Pengguna desktop pun merasa 
tidak dilupakan. 

Keadaan berubah. Bisnis berubah. Linux 
berubah. Red Hat berubah. Itulah Red Hat. 
Setelah mantap dengan positioning sebagai 
distro yang banyak digunakan di server, 
Red Hat mulai merambah ke desktop. Saat 
itu, banyak sekali distro yang menargetkan 
distronya sebagai distro desktop. Red Hat 
yang telah memiliki basis pengguna luas 
mulai merambah dan ikut bersaing sebagai 
sistem operasi desktop. Red Hat mulai lebih 


Online Help Language Selection 


Language 
Selection 


Chinese(Simplified) (Fx Gaf) 
Chinese(Traditional) (SH Ft) 
Czech (Ceska republika) 

Danish (Dansk) 


Choose the language you would 
like to use during this installation. 


French (Frangais) 
German (Deutsch) 
Icelandic (Islenska) 
Italian (Italiano) 
Japanese (H K1) 
Korean (5101) 
Norwegian (Norsk) 
Portuguese (Portugues) 
Romanian (Romanian) 
Russian (Py cc ru i) 
Slovenian (slovenScina) 
Spanish (Espafiol) 
Swedish (Svenska) 


(B) Hide Help| |) Release Notes 


What language would you like to use during the installation “. 
process? F 


- 


deddy's Home 


@ 
Start Here 


Back D Net | 


Distro-distro Linux untuk Desktop 


memperhatikan bagaimana hardware harus 
lebih bisa dideteksi dan dikonfigurasi 
dengan mudah. Red Hat mulai lebih 
memperhatikan suatu pengaturan sistem 
yang lebih mudah. Red Hat mulai 
memperhatikan bahwa desktop haruslah 
indah. Saking perhatiannya, Red Hat 
bahkan mencoba melakukan unifikasi 
tampilan dengan melahirkan theme blue 
curve yang walaupun diprotes oleh banyak 
pengguna, harus diakui sebagai tindakan 
yang cerdik untuk menanggapi berbagai 
perbedaan yang ada. 

Sekali lagi, dunia berubah, bisnis 
berubah, Red Hat berubah. Sebagai 
perusahaan, Red Hat adalah partner dari 
berbagai perusahaan besar dunia lainnya. 
Red Hat adalah partner Oracle dan IBM. 
Dan partnership tersebut membuahkan 
uang. Pengguna komunitas tidak lagi 
membuahkan uang banyak. Peran 
komunitas untuk mengantar Red Hat 
mencapai puncak kesuksesan berlalu 
sudah. Red Hat pun merancang proyek 
Fedora dan akan lebih berkonsentasi pada 
proyek enterprise Linux-nya. 

Kita akan membahas bagaimana Red 
Hat 9/Fedora cocok digunakan pada 
desktop. Fedora tidak dibahas secara 
khusus karena masih terdapat lebih banyak 
pengguna Red Hat. 


Kemudahan instalasi 
Instalasi pada Red Hat boleh dikatakan 
sebagai instalasi yang paling mudah dan 
intuitif. Pada awalnya, instaler akan 
mencoba mengenali berbagai hardware 


| Mon Jan 05 


SOLAN PON Bun 


& Pemilihan bahasa untuk instalasi Red Hat . 


& Desktop Red Hat. 


www.infolinux.web.id 


InroLINUX FEBRUARI 2004 37 


Distro-distro Linux untuk Desktop 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


(w Hardware Browser 
(Floppy Disks ”—— | Selected Device 
Hard Drives 

Network devices SiS7001 USB Controller 
System devices 


USB devices 


Video cards 


Device Information 
Manufacturer: Silicon Integrated Systems (Sis) 
Driver: usb-ohci 


SiS7001 USB Controller 


LA Neta rkConfiguratian, 


File Profile Help 


BL 


New — Edit 


B 8 


Copy Delete 


Hardware 


Devices DNS | Hosts 


Y 


Activate  Deactivate 


“. Keyboard 


x Ta Select the appropriate keyboard f 


3pearup vapropy 
Swedish 


yHB) You may configurf w Display settings 


Swiss French 


3g physical hardware 


associated with a 4 | Display 


Profile|Status Devi 


W Audio Devices 


No soundcards were detected. | 
| 


x 
T 


|Advanced 


Swiss French (latin1) 


Resolution 


Swiss German 
Swiss German (latin1) 
Turkish 

Ukrainian 

United Kingdom 


lusS.Engish | 


| U.S. International 


SyncMaster with RIVA TNT2 
Color Depth 


'Active Profile: Common 


800x600 


” 


Millions of Colors 


98 Cancel 


Hardware Browser 


| Mon Jan 05 


SOSLA SAI: 


Audio Devices 


| S:08PM 


SO SA 


Keyboard | Mon Jan 05 


| Sa1PM 


ID bisplay settings | 
|#lNetwork Configura| 


& Konfigurasi hardware. 


yang terdapat di sistem. Setelah itu, Anda 
akan melewati berbagai langkah pemilihan 
peripheral, yang kemudian akan dilanjutkan 
dengan pemilihan tipe instalasi. Red Hat 
telah mengelompokkan beberapa kategori 
yang bisa dipilih sesuai keinginan. Hal ini 
kami nilai sangat memudahkan. 

Kemudian, dalam melakukan partisi, Red 
Hat juga tidak menampilkan peringatan 
yang membuat penggunanya ketakutan. 
RAID dan LVM juga dapat digunakan 
langsung dalam instalasi Red Hat. Bagi 
Anda yang tidak berminat untuk melakukan 
pengubahan ukuran partisi sistem operasi 
lain dan tindakan sejenis lainnya, langkah 
partisi pada instalasi akan terasa sangat 
sederhana. 

Proses peng-copy-an file disajikan 
dengan menarik, dengan bantuan banner 
yang akan berulang selama proses 
tersebut. Dan, installer pun tidak lupa untuk 
menampilkan informasi penting lain seperti 
deskripsi paket dan ukurannya. Setelah 
proses ini selesai, Anda akan memukan 
beberapa langkah di mana Anda hampir- 
hampir tidak perlu memberikan kustomisasi. 
Dan instalasi pun selesai. Anda siap untuk 
melakukan reboot dan masuk ke tahap 
kedua instalasi. 

Tahap kedua instalasi juga sangatlah 
mudah. Anda dapat membuat user baru 
dan memasukkan CD-ROM tambahan di 
sini. Pada dasarnya, tahap kedua instalasi 
ini adalah tahap tambahan. Dan setelah 
tahap kedua ini selesai, Anda dapat 
langsung /ogin dan menggunakan sistem 
Anda. 


38 InroLINUX FEBRUARI 2004 


& Tool-tool konfigurasi Red Hat. 


Satu catatan yang luar biasa dari 
instalasi Red Hat adalah installer ini tidak 
membiarkan penggunanya memiliki atau 
mengustomisasi terlalu banyak. Hal ini 
pantas dipuji karena kustomisasi yang 
terlalu banyak terkadang membingungkan. 
Red Hat juga mencoba untuk tidak 
menampilkan bahasa-bahasa teknis yang 
mengerikan. 


Pendeteksian hardware 
Bicara pendeteksian hardware, barangkali 
Red Hat tidak pantas mendapatkan 
acungan jempol. Tidak pantas. Berbagai 
hardware yang umum ditemukan pada 
umumnya dapat dikenali. Namun, ada satu 
Catatan penting bahwa pengenalan 
hardware tidaklah sama dengan bagaimana 
hardware tersebut dapat bekerja secara 
optimal. 

Sebuah hardware, misalnya harddisk 
dapat saja dikenali. Dan tentunya dapat 
digunakan. Namun, ada kalanya Red Hat 
tidak dapat membuat hardware tersebut 
bekerja secara optimal. Pengaturan DMA 
misalnya. Walaupun pengguna telah 
meminta Red Hat untuk mengaktikan DMA 
sesuai kemampuan harddisk tersebut, 
kinerjanya pun tidaklah meningkat. 
Barangkali memang controller perangkat 
keras tersebut cukup aneh dan kasus ini pun 
sangat jarang terjadi. Tapi nilai kemampuan 
pendeteksian hardware Red Hat menjadi 
turun manakala distro lain dapat mengenali 
dan membuat perangkat keras tersebut 
bekerja dengan optimal. Kernel yang 
digunakan pun kurang lebih sama. 


www.infolinux.web.id 


Kelengkapan dan kemu- 
dahan instalasi program 
Instalasi program pada Red Hat Linux 9 
dapat dilakukan dengan sangat mudah. 
Anda dapat memilih Add/Remove 
application dari menu, dan dengan segera 
Anda dapat memilih paket-paket mana 
saja yang ingin diinstal atau dihapus, dan 
Red Hat akan segera melaksanakan 
perintah Anda. 

CD-ROM yang berisikan paket-paket 
yang diperlukan akan diminta oleh Red Hat. 
Penambahan atau pengubahan paket pun 
selesai. Tidak perlu menyibukkan dan 
menyusahkan diri dengan melakukan 
mount satu per satu CD-ROM dan mencari 
paket yang diinginkan dan dependency-nya. 

Sayangnya, dengan fasilitas demikian, 
Red Hat seperti memberikan solusi yang 
setengah-setengah. Karena, paket yang 
disertakan sangatlah sedikit. Untuk paket- 
paket yang disertakan, Anda memang 
akan serasa dimanja. Namun, untuk paket- 
paket yang tidak disertakan, Anda akan 
merasa sangat susah. Hal ini mungkin 
sedikit menghibur apabila Red Hat datang 
dengan pemilihan program yang cukup adil. 
Tapi kenyataannya tidak. Red Hat memang 
datang dengan berbagai program desktop 
yang meriah. Namun, perbandingan aplikasi 
untuk desktop KDE tidaklah sebanyak 
aplikasi untuk desktop GNOME. Hal ini 
sedikit menyusahkan pengguna KDE yang 
ingin menikmati Red Hat. 

Apabila Anda harus menginstal paket- 
paket lain yang tidak datang bersama Red 
Hat, cara lama pun kembali berlaku. Cari 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


satu paket, coba instal, dan cari depen- 
dency-nya apabila diperlukan. Cara ini 
seharusnya tidak perlu lagi dilakukan di era 
di mana Red Hat telah melayani 
penggunanya selama hampir 10 tahun. 

Usaha Conectiva yang melakukan porting 
APT untuk paket RPM memang pantas 
diberikan acungan jempol. Dengan demikian, 
alih-alih mengambil paket-paket secara 
manual dan mencari dependency-nya secara 
manual pula, kita bisa meminta kepada APT 
untuk melakukannya untuk kita. Kita hanya 
perlu meminta paket yang diinginkan, dan 
segala dependency-nya akan dicarikan 
otomatis untuk kita. Semua paket yang 
diperlukan akan segara dicari oleh APT. 

Di Debian, cara yang satu ini telah 
membuat iri pengguna berbagai distro lain. 
Namun, di Red Hat, APT masih perlu 
disempurnakan. Bukan pada APT itu 
sendiri, melainkan pada distronya. Yang 
pertama, Anda perlu membuat agar setiap 
CD-ROM Red Hat dapat dikenali sebagai 
apt source oleh APT. Yang kedua, Anda 
perlu mencari repository APT sebanyak 
mungkin, karena jumlah paket Red Hat 9 
yang disertakan sangatlah minim. 

Repository pertama barangkali 
freshrpms.net. Tapi ini saja belum cukup. 
Namun, sayangnya, kita tidak dapat 
dengan mudah menemukan repository lain. 
Dan pembuat software yang menarik 


Package Management 


umumnya hanya menyertakan paket-paket 
RPM, bukan repository-nya. 

Dari segi kelengkapan program, Red Hat 
biasa-biasa saja. Bahkan terkesan kurang. 
Dan sangat banyak paket menarik yang 
tidak disertakan dalam distronya— Anda 
harus mencarinya sendiri. 


Multimedia dan game 

Untuk yang satu ini. Red Hat benar-benar 
parah. Dari yang paling parah: dukungan 
MP3. Entah apa maksud Red Hat untuk 
begitu menuruti aturan paten untuk tidak 
mendukung format audio paling populer ini 
sementara distro lain menyertakan 
dukungannya. Namun, Anda dapat dengan 
segera memperbaiki kekurangan ini dengan 
men-download paket xmms-mp3 di 
freshrpms.net. Kemampuan web browser 
untuk mendukung plugin Flash juga tidak 
disertakan secara otomatis. Untuk 
amannya, pengguna Red Hat barangkali 
harus mempercayakan multimedia kepada 
aplikasi yang datang bersamanya. Secara 
umum, untuk multimedia, banyak yang 
harus dilakukan sendiri. 

Sementara untuk game, Red Hat 
bahkan lebih parah lagi. Carilah jumlah 
paket gamenya, bandingkan dengan 
Debian atau SuSE, dan Anda akan 
kecewa. Red Hat hanya datang dengan 
berbagai game-game kecil bawaan 


deddy's Homll Add or Remove Packages 


X Window System 


GNOME Desktop Environment 


file manager. 
CO) KDE Desktop Environment 


IV 


manager. 


Editors 


Ia) Install this group of packages to use the base graphical (X) 
user interface. 


SNOME is a powerful, graphical user interface which 
1 includes a panel, desktop, system icons, and a graphical 


KDE is a powerful, graphical user interface which includes 
PN a panel, desktop, system Icons, and a graphical file 


Applications 


9 Sometimes called text editors, these are programs that IE 


131/331 — Details ||“ 


135/351 


Details 


To/16J 


R/4) Details 


Total install size: 1,800 Megabytes 


Maut Update 


3 - im | 4 | | Mon Jan 05 
SOSAA SAHAP -e | (Bu 


& Instalasi program. 


www.infolinux.web.id 


Distro-distro Linux untuk Desktop 


desktop, yang tentu saja tidak menarik 
para gamer sejati. Sementara, pencarian 
RPM game dari pihak ketiga kembali akan 
berbuntut pada siklus cari, download, 
ambil paket lain yang dibutuhkan, dan lain 
sebagainya. 

Untuk sedikit menghibur, barangkali 
pengguna Red Hat beruntung ketika 
menemukan paket game yang tidak 
memiliki terlalu banyak dependency, dan 
paket tersebut disediakan dalam paket 
RPM. Umumnya, paket RPM tersebut 
dibangun untuk Red Hat, atau bahkan 
dibangun di atas Red Hat. Popularitas Red 
Hat setidaknya bisa meredam 
kekecewaan. 

Satu hal yang dirasa cukup 
mengganggu pemain game adalah ketika 
Red Hat mulai malu-malu untuk 
mengaktifkan dukungan 3D berbagai video 
card yang driver-nya dirasa masih dalam 
tahap pengembangan. Dari sisi keamanan, 
hal ini memang sangat baik. Sayangnya, 
terkadang Red Hat terlalu paranoid. Distro 
lain memaketkannya dan pengguna distro 
lain dapat menikmati permainan 3D 
dengan senang hati. 

Harus diakui, multimedia dan game 
berangkali memang tidak terlalu menjadi 
fokus dari perusahaan ini. Tidak adil 
memang membandingkan Red Hat yang 
baru-baru ini saja fokus ke desktop dan 
akan segera meninggalkan desktop. 
Namun, lebih tidak adil lagi apabila hal 
yang satu ini tidak disorot khusus, 
mengingat tidak semua pengguna Red Hat 
adalah orang-orang super serius yang tidak 
senang bermain game. Sangat tidak 
menarik apabila seorang pengguna Linux 
harus terjebak dalam situasi di mana 
menggunakan Red Hat hanya untuk 
bekerja, dan menggunakan distro lain yang 
lebih peduli dengan video card dan paket 
game untuk bersenang-senang. 

Sebagai suatu kesimpulan, Red Hat 
cocok sekali untuk digunakan sebagai 
desktop apabila Anda tidak ingin 
menggunakan berbagai paket lain dan 
menuruti aturan Red Hat. Cocok juga 
apabila Anda tidak terlalu senang untuk 
menikmati multimedia. Apabila Anda ingin 
menikmati paket lain, game dan multime- 
dia, Anda harus sedikit bekerja keras. Atau 
Anda akan kecewa.d 


InroLINUX FEBRUARI 2004 39 


Distro-distro Linux untuk Desktop 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


(2 SUSE Linux 9 


S alah satu rekan penulis mempromosi- 
kan SuSE beberapa waktu lalu 
dengan membawa alasan mobil Jerman 
tetaplah mobil yang paling bagus. Dan 
demikian pula tentunya dengan distro 
Linux. Penulis menjadi sangat tertarik, dan 
dengan semangat tinggi luar biasa 
menginstal SuSE 9 hasil pinjaman di 
notebook penulis. Dan apakah hasilnya? 
Banyak cerita. 

Barangkali distro ini memang memiliki 
basis pengguna yang kecil di Indonesia 
karena keterbatasan akses untuk 
mendapatkannya. SuSE tidak memberikan 
ISOnya untuk di-download namun setelah 
beberapa saat setelah rilis, ftp install 
diberikan bagi penikmat koneksi Internet 
broadband. Cara termudah untuk 
mendapatkannya barangkali dengan 
membelinya di Mangga Dua, atau meng- 
copy-nya dari teman Anda, walaupun 
kedua cara ini melanggar hukum. 

SuSE adalah distro Linux dengan segala 
fasilitas dan kemanjaaan. Sebut saja apa 
yang ingin Anda lakukan dengan desktop 
Anda, dan Anda akan mendapatkannya. 
Distro lain barangkali sibuk dengan 
teknologi terbaru, tampilan serba indah 
dan berbagai dukungan hardware, namun, 
SuSE datang segala fasilitas tersebut, 
ditambah dengan kemampuan plus. 
Namun, bagi Anda yang terbiasa dengan 


Red Hat ataupun Mandrake, Anda perlu 
sedikit beradaptasi dengan distro ini. 

Dari semua distro Linux, barangkali 
distro yang satu ini adalah distro paling 
ideal, dari sisi bisnis dan penggunaan 
desktop. Pilih Mandrake, dan dari sisi 
bisnis, kita akan kesusahan untuk 
mempromosikan distro ini karena kesulitan 
finansial yang dialami oleh perusahaannya 
(walaupun laporan tahun ini menunjukkan 
angka positif —semoga Mandrake segera 
sembuh dan menghasilkan karya luar biasa 
ini lebih laik lagi). Kita tidak tahu sampai 
kapan dukungan komunitas akan bertahan. 
Komunitas Mandrake tidaklah sekuat 
komunitas Debian. Di dalam komunitas 
Debian saja yang telah begitu matang, 
banyak maintainer yang menjadi begitu 
sibuk dan kemudian melepaskan paket 
yang di-maintain olehnya. Dan kita juga 
tidak tahu seberapa cepat perusahaan 
Mandrake dapat bangkit, dalam bentuk 
apapun juga. 

Pilih Red Hat, dan bisnis akan 
mengacungkan jempol. Namun, pengguna 
dekstop akan kesusahan. Red Hat akan 
menghentikan dukungan untuk Red Hat 
Linux dan semua dukungan akan 
difokuskan pada Enterprise Linux. Kita juga 
tidak tahu seberapa komunitas akan 
mendukung Red Hat Linux. Memilih 
enterprise Linux? Rogohlah kocek Anda 


SuSE 
Language Welcome to YaST2 — the SuSE Linux 
Selection installation and system administration program. 
Select your language: 
Installation "aran 
Settings Deutsch 
English (GB) 
Espafiol 
Aan 1 Frangais 
da Eranvurit 
Italiano 
EkB 
“3 
Lietuviy 
Magyar 
Nederlands 
Portugues brasileiro 
Pyecrun 
dik 
Sloventina 
Slovenstina 
AK Svenska 
AN aa 
jus (At stataton | 


& Pemilihan bahasa untuk instalasi SuSE. 


40  InroLINUX FEBRUARI 2004 


CEKLEELIATT II 


sejumlah ratusan dollar AS. Membeli ke 
Mangga Dua barangkali solusi sementara. 
Namun, kita juga tidak mengetahui 
seberapa besar dukungan EL akan 
hardware dan multimedia, yang jelas-jelas 
dibutuhkan oleh desktop karena rasa- 
rasanya fokus EL ke desktop tidak akan 
sebesar Mandrake atau SuSE. 
Menggunakan Fedora adalah solusi lain, 
yang dapat Anda lakukan apabila Anda 
ingin tetap melanjutkan penggunaan Red 
Hat Linux. 

SuSE dibeli oleh Novell sejumlah 210 
juta dollar AS. Banyak pihak yang 
khawatir SuSE akan menjadi begitu 
kapitalis. Kita, sebagai pengguna akhir, 
memang tidak dapat memprediksikan 
sejauh mana akuisisi ini akan mempe- 
ngaruhi masa depan SuSE Linux. Namun, 
rasanya dukungan desktop akan diterus- 
kan, selain dukungan untuk enterprise- 
nya. Harga SuSE enterprise mungkin akan 
naik, namun, semoga tidak semahal Red 
Hat yang telah memiliki nama besar di 
dunia bisnis. Syukur-syukur dengan Novell 
yang kuat, SuSE akan memberikan 
download gratis. 


Kemudahan instalasi 

Sama seperti Red Hat, instalasi SuSE juga 
memerlukan dua langkah. Installer SuSE 
adalah installer penuh pilihan. Sayangnya, 
SuSE tidak cukup informatif seperti 
Mandrake yang menampilkan semua daftar 
tugas yang harus dilakukan pada saat 
instalasi. SuSE juga tidak seperti Red Hat 
yang walaupun tidak menampilkan daftar 


FIM Xums -10. stingy - 1 (28 mome DATA NOPIn. au 2s IS: 
2onat227 


aj utama-sxw -OpenOr 


4 


& Desktop SuSE. 


www.infolinux.web.id 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Distro-distro Linux untuk Desktop 


@. YasT Control Center @.nop 


@. YasT Control Center @ nop. 


Control Center 


Lai maa S3 | 
j cDaom Dives EA Dk conroter 
JPES Hacvare 
1 BE 
m Hardware information (ee ie DMA Mode 
B Network Devioea || 
“ Network Si La, TH 
£ pan C9 Printer (F3), seamer 
— 2) 
Security and Users 
Ea IP sauna T Tveaa 
(BM system 


4 


(asma YAT TB) Control Center Pum 
SuSE Ontrol Cente SuSE 
Ae (ay sotwao Pn IE nb aa 
JBS tarovare 
) Security and Users 
ST 
Ie system 


4 


“1 2 Fr TI XMMS -16. Stinky - IM | 88 home DATA/NOP/hos (1) Ta 
Ba EA Ie Et 


& Konfigurasi hardware. 


tugas, tapi langkah-langkahnya tidak terlalu 
banyak dan tidak terlalu memberikan 
pilihan. 

Setelah pemilihan bahasa selesai 
dilakukan, instalasi pun dimulai. Apabila 
Anda mengikuti saran dari installer, maka 
instalasi dapat dilakukan dengan sangat 
cepat dan mudah. Cukup klik next, next, 
next, dan harusnya, semuanya selesai 
dengan cepat. Namun, apabila Anda harus 
melakukan kustomisasi, maka instalasi 
terkesan sangat lama karena setiap 
kostumisasi rata-rata membutuhkan 
beberapa langkah tambahan. 

Satu hal yang harus dipuji dari installer 
ini adalah bahwa tidak ada satu pun 
pertanyaan tentang hardware yang 
ditanyakan kepada Anda. SuSE akan 
langsung melakukan pendeteksian, dan 
hasilnya dapat diubah oleh Anda. 

Berhati-hatilah dalam melakukan 
instalasi apabila Anda telah memiliki sistem 
atau data di harddisk Anda. Jangan pernah 
mengikuti saran installer untuk partisi 
otomatis. Untungnya, untuk hal yang fatal, 
SuSE akan mengganti warna font menjadi 
merah. 


Pendeteksian hardware 
Secara umum, boleh dikatakan instalasi 
SuSE tidaklah semudah Red Hat dan 
Mandrake. Namun, kemampuan 
pendeteksian hardware pada saat instalasi 
jauh jauh melebihi Mandrake ataupun Red 
Hat. 

Dan pada saat penggunaan pun, 
kemampuan SuSE mendeteksi hardware 


benar-benar harus diberikan acungan 

jempol. Rasanya penulis belum pernah 
mendapati distro dengan kemampuan 
pendeteksian hardware sehebat ini. 

Sebagai contoh, tancapkan saja USB 
disk, kamera digital, ataupun device-device 
lainnya. Dalam waktu sekejap, icon-icon 
device tersebut akan segera tampil di 
desktop. Begitu Anda mencabut kembali, 
maka icon-nya pun akan menghilang. 

Ketika distro lain kesusahan 
mendeteksi hardware misalnya, maka 
SuSE dengan tenang melenggang dan 
mengenali hardware tersebut. Deteksinya 
pun tidak setengah-setengah. SuSE 
dengan meyakinkan dapat membuat 
hardware tersebut bekerja seoptimal 
mungkin. 

Berikut ini ada beberapa cerita 
sehubungan dengan betapa kagumnya 
penulis akan SuSE Linux 9. Barangkali 
karena ketidaktahuan penulis, setelah 
menggunakan beberapa distro, tidak ada 
satu distro pun yang dapat bekerja secara 
optimal mengenali hardware yang dimiliki 
oleh komputer penulis. Kalaupun ada, 
umumnya kinerja yang diberikan jauh dari 
kinerja yang seharusnya. 

Berbagai langkah telah dilakukan agar 
penulis dapat menikmati kecanggihan 
hardware tersebut. Sampai-sampai 
termasuk langkah untuk pasrah. Hasil 
benchmarking tidak pernah menunjukkan 
kinerja optimal. Dan baterai penulis tidak 
pernah dikenali di Red Hat, walaupun telah 
diusahakan dengan berbagai cara. Sampai- 
sampai, untuk urusan baterai, penulis 


www.infolinux.web.id 


| OSORVOKOO Been enam M0 AA 
& YaST Control Center. 


menjadi pasrah dan melakukan charge 
berdasarkan perhitungan waktu manual. 

Dengan SuSE, hampir tidak ada 
perangkat keras yang tidak dikenali. 
Keluaran dari perintah Ispci hanya 
memberikan satu atau dua device yang 
tidak dikenali. Dan setelah melakukan 
benchmarking sederhana, kinerjanya dapat 
dibanggakan. Penulis merasa seperti telah 
meng-upgrade komputer. 

Berdasarkan kemampuan SuSE dalam 
mengenali hardware, penulis pribadi 
berpendapat bahwa inilah distro dengan 
pendeteksian hardware terbaik. Untuk lebih 
meyakinkan, penulis juga meminta 
informasi kepada pihak-pihak lain, yang 
langsung menyebut nama SuSE sebagai 
distro dengan pendeteksian hardware 
terbaik, karena hanya SuSE-lah yang dapat 
mendeteksi hardware-nya, setelah distro 
lain termasuk Knoppix terbaru tidak 
mengenali. 


Kelengkapan dan kemu- 
dahan instalasi program 
Bicara soal kelengkapan paket yang datang 
bersama distronya, barangkali SuSE hanya 
kalah dari Debian, yang tidak terkalahkan. 
SuSE Linux 9 datang dalam 5 CD-ROM, 
hanya kalah dua CD-ROM dibandingkan 
Debian GNU/Linux 3, yang datang dalam 7 
CD-ROM. 

Hampir segala sesuatu yang Anda 
butuhkan dalam menggunakan komputer 
telah tersedia. Mulai dari mengetik sampai 
menggambar. Mulai dari mendengarkan 
lagu sampai menyusun lagu sendiri. Mulai 


InroLINUX FEBRUARI 2004 4I 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Distro-distro Linux untuk Desktop 


dari menikmati video sampai membuat 
video sendiri. Mulai dari mengatur server 
sampai membuat program sendiri. 

Kelengkapan programnya sangat luar 
biasa. Anda seperti telah mendapatkan 
semua paket yang di dunia ini. Cara 
instalnya pun mudah luar biasa. Buka saja 
YaST, pilihlah Software |Install and 
Remove Software, dan Anda dapat 
memilih paket dari daftar yang ditampilkan 
ataupun melakukan pencarian. Depen- 
dency untuk setiap paket juga akan secara 
otomatis di-resolve. Anda bahkan akan 
menjumpai informasi berapa ukuran yang 
akan diambil dari setiap CD-ROM SuSE 
Anda. 

Sekilas terdengar ideal. Tapi tunggu 
dulu. Bayangkan saja skenario berikut. 
Setiap hari Anda harus selalu 
berkomunikasi menggunakan Yahoo! 
Messenger. Anda pun mencoba untuk 
men-download program ini di situs Yahoo!. 
Sayangnya, Yahoo hanya memaketkan 
Messenger-nya untuk Red Hat, Mandrake 
dan Debian. Anda dapat mencoba untuk 
menggunakan paket untuk Red Hat karena 
segala file diletakkan di /opt. Namun, yang 
jelas, perbedaan tetap ada. 

Skenario kedua. Karena media player 
yang datang bersama SuSE tidak dapat 
memutar WMA karena masalah hak paten, 


YasT2@nop FF -FFFFFF#-#F-F-- 


Elle Package Extras Help 


Anda pun mencoba untuk mencari media 
player lain. Kebetulan Anda sering 
menggunakan Mplayer, yang tidak 
disertakan bersama SuSE. Percayalah, 
mencarinya tidak mudah. Jauh lebih mudah 
mencari Mplayer untuk Red Hat. Bahkan 
Mplayer untuk Debian, yang keduanya 
sama-sama tidak memaketkan Mplayer ke 
dalam distronya. 

Mencari paket yang tidak didukung oleh 
SuSE benar-benar merupakan mimpi buruk. 
Banyak pihak ketiga yang barangkali tidak 
memaketkan untuk SuSE karena 
keterbatasan untuk mendapatkan SuSE itu 
sendiri. Paket untuk Mandrake atau Red 
Hat, atau barangkali Debian jauh lebih 
mudah dipaketkan. 

Satu hal lagi yang pantas dipuji ketika 
bicara soal dukungan paket program SuSE. 
Katakanlah suatu ketika Anda menginstal 
paket dari pihak ketiga, dan bukan dari 
pihak SuSE. Namun, paket dari SuSE 
sebenarnya tersedia. Barangkali Anda 
melakukan hal tersebut karena paket dari 
SUSE terlalu ketinggalan zaman, atau 
karena alasan lainnya. 

SuSE tidak akan menghalangi Anda 
dalam menginstal paket tersebut. SuSE 
juga tidak akan memberikan pesan-pesan 
kesalahan yang mengerikan. Atau SuSE 
juga tidak akan menyembunyikan bahwa 


Package 


'-Sources 
#-Tools 
--Documentation 


briguolo 


bzflag 
chromium 


Filter: | Package Groups - 
Package Groups E 3dpong 
g abuse 
#-Games armagetron 
#-Toys asc 
-- Applications astrolog 
teInternet awele 
'.. Multimedia Bass 
“Development battalion 
£ Languages battlebali 
“-Libraries bb 


bsd-games 


Summary Size 


3D Arcade Game 

A classic arcade game 

OpenGL Game Similar to the Film Tron 

Advanced Strategic Command - Tum Based Strategy Game 
'Astrology program 

A popular african game 

Beneath a Steel Sky (Adventure Game) 

A giant monster 3D game 

Not so realistic military soccer 

Audio-visual demonstration for text terminal 

Puzzle Game 

Bomberman clone for GNOME 

3D Action Breakout using explosions and other effects 
Several text mode games 

3D Networked Multi-Player Tank Battle Game 

Vertical Serolling Space Shooter Game 


56.0 kB jl 
15.9 MB 
2.0 MB 
13.4 MB 
759.3 kB 
29.4 kB 
8.4 MB 
1.5MB 
381.2kB 
1.7 MB 
322.5 kB 
599.3 kB 
4.2 MB 
1.8 MB 
4.5 MB 
1.8 MB 


aT 


Description | Teemicai Data | pepengencies | versions | 


Name | Disk Usage Used |Free | Totat | 
Inome/DATAMEMEEN— 19 5.54 GB 4.54 GB 10.08 GB 
f BEE 12- 209 GB 257 GB 4.65 GB 


3d chess -3D Chess 


3D Chess for the X Window System. Three boards, 96 pieces, and 26 directions. Rules can be 
found in /usr/share/doc/packages/3d-chess/3Dc -rules. html. 


Check Dependencies | f” Autocheck 


Cancel | | Accept 


@ - (D a ? w fa) o' "Jpg xmus -16. « Jae home:DaT 
si ai @ z) 2 utama.sxw - | @ YaST Control 


YaST2@nop ia 0 us 1 4 “2 


2003-12-27 


& Instalasi program. 


42 InroLINUX FEBRUARI 2004 


www.infolinux.web.id 


Anda telah menginstal program tersebut. 
SuSE hanya akan memberitahukan kepada 
pengguna bahwa sebenarnya terdapat 
paket pihak ketiga yang diinstal sementara 
tersedia paket dari SuSE. Itu saja. 
Perbandingan dan informasi teknis lengkap 
akan ditampilkan. Dengan demikian, 
pengguna dapat selalu mengontrol paket- 
paket di dalam sistemnya. Audit terhadap 
paket-paket dari pihak ketiga juga dapat 
dengan mudah dilakukan. Cukup menarik, 
bukan? 


Multimedia dan game 

Dari sisi teknologi, SuSE dapat diandalkan 
untuk multimedia game. Yang membatasi 
adalah masalah legal. Sebagai contoh, 
Anda tidak dapat memutar format WMA di 
SuSE karena masalah paten, dan bukan 
karena player-nya tidak dapat mengenali 
format tersebut. Atau untuk driver nvidia 
yang tidak disertakan langsung (Anda perlu 
men-download di situs NVIDIA) sehingga 
menghalangi pemilik video card nVIDIA 
untuk menikmati dukungan 3D. Hal ini 
termasuk salah satu kekurangan SuSE 
kalau dipandang dari sisi desktop. Karena 
masalah legal terkadang merupakan 
masalah yang menyebalkan. 

Hampir segala fasilitas multimedia bisa 
Anda dapatkan dari SuSE. Anda tidak 
hanya bisa menonton atau mendengarkan. 
SuSE juga melengkapi distronya dengan 
paket untuk membuat video atau audio 
sendiri. 

Begitupun dengan game. SuSE datang 
dengan berbagai game populer. Jauh lebih 
banyak apabila dibandingkan dengan Red 
Hat. Untuk menikmati multimedia dan 
game, barangkali SuSE adalah pilihan. 
Dengan satu catatan: asal tidak berten- 
tangan dengan masalah legal. Bagi Anda 
yang menginginkan kebebasan lebih, 
barangkali Mandrake lebih merupakan 
pilihan. 

Kesimpulannya, SuSE barangkali bisa 
dikatakan sebagai distro dengan dukungan 
perangkat terbaik. Paket yang disertakan 
juga cukup banyak. Oleh karena itu, cocok 
sekali digunakan untuk desktop. Namun, 
Anda tidak dapat men-download ISO untuk 
SuSE secara gratis. InfoLINUX juga tidak 
dapat memaketkannya untuk Anda karena 
alasan legal.A 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Ta Distro Lain 


aat ini, terdapat ratusan distro Linux, 

dengan segala keunggulan dan 
kekurangan masing-masing. Sebagian 
besar dari mereka adalah distro dengan 
target kebutuhan khusus. Sebagian lagi 
dapat digunakan sebagai distro untuk 
desktop. Selain ketiga distro yang dibahas 
sebelumnya, kita juga mengenal beberapa 
distro lain untuk desktop, yang juga 
sangat bagus. 

Yang pertama - ar 
dan sedang naik “9 wajac”” 
daun barangkali adalah knoppix. DR Hans 
Knopper barangkali tidak akan menyangka 
kalau live linux yang dibuatnya akan 
menjadi begitu populer dan sanggup 
menyaingi distro populer hanya dalam 
waktu yang relatif singkat. Apabila 
dirunut, kita bisa melihat bahwa 
kepopuleran knoppix, selain kehadiran 
program terbaru, adalah kemampuannya 
untuk mendeteksi hardware. Banyak sekali 
pengguna knoppix yang mengasosiasikan 
knoppix sebagai pendeteksi hardware. 
Katanya, apabila knoppix berhasil 
mengenali suatu hardware, maka 
hardware tersebut mampu bekerja di 
Linux. Sebaliknya, tidak. Hal tersebut 
tentunya tidak benar. 

Sebagai pengguna desktop, kita tentu 
menginginkan distro yang mengenali setiap 
hardware yang telah kita beli dan mampu 
membuatnya bekerja secara optimal. 
Setelah itu, tentunya kita menginginkan 
jumlah paket yang tak terhingga sehingga 
ketika menginginkannya, dengan mudah 
kita akan mendapatkannya. Setelah itu, 
kalau bisa, kita—sebagai pengguna—tidak 
perlu tahu tentang masalah legal. 

Yang pertama dapat dipenuhi knoppix. 
Yang kedua juga mampu. Knoppix adalah 
turunan dari Debian, distro dengan jumlah 
paket terbanyak dan sistem pemaketan 
terbaik. Karena knoppix adalah turunan 
dari debian unstable, maka paketnya 
sangatlah banyak dan baru. Pengguna 
desktop mana yang tidak akan 
tercengang? Instalasi knoppix ke harddisk 
yang semakin mudah melancarkan jalan 


knoppix menuju distro alternatif untuk 
desktop. 

Distro lain yang cukup pantas dibahas 
semisal Libranet dan Xandros. Keduanya 
juga merupakan turunan Debian. 
Sayangnya, seperti SuSE, Anda perlu 
merogoh kocek Anda agar dapat 
menikmati mereka di 
komputer. Keduanya 
memiliki cara instalasi 
yang relatif mudah. 
Bahkan Xandros begitu 
membanggakan cara 
instalasi yang dimilikinya. Pendeteksian 
hardware juga isu yang tak terlupakan 
bagi distro-distro tersebut. Sementara 
jumlah paket yang tersedia sebenarnya 
bukanlah masalah. Karena mereka adalah 
turunan Debian, maka Anda selalu dapat 
menginstal paket Debian di dalamnya. 
Tentunya dengan segala konsekuensinya. 

Selanjutnya, kita akan terbang menuji 
Universitas Indonesia. Rahmat M. Samik- 
Ibrahim, sebagai salah satu insan pengguna 
Linux di Indonesia telah melahirkan karya 
yang sangat luar biasa: DeAl. DeAL juga 
turunan dari Debian. Karena Et 
berhubungan dengan Debian, 

| : DeAl 
maka jumlah paket tidaklah Dobian Atertatt 
menjadi masalah. Anda bahkan dapat 
memintanya langsung apabila download 
dirasakan terlalu memakan waku, biaya, 
kesabaran, dan lain sebagainya. 

Dari sisi kreativitas, kita bisa melihat, 
betapa kreatifnya pembuat-pembuat distro 
tersebut. Kita tahu benar, kernel Linux 
yang digunakan adalah kernel yang sama, 


(oto) 


& Desktop Knoppix. 


www.infolinux.web.id 


Distro-distro Linux untuk Desktop 


dengan modifikasi kecil di sana sini. 
Namun, kemampuan kernel masing- 
masing distro tersebut untuk mengenali 
hardware bisa berbeda begitu jauh. 

Selanjutnya adalah jumlah paket. Kita 
juga tahu bahwa semua paket di dalam 
distro Debian adalah free software. Yang 
artinya, dapat pula dipaketkan oleh distro- 
distro lain. Tapi mengapa Red Hat tidak 
mampu memaketkan lebih dari yang telah 
dipaketkan saat ini? 

Mereka yang menang adalah mereka 
yang bisa merasakan kebutuhan pengguna 
dan kemudian merealisasikannya. Mereka 
tertarik, mereka merasakan dan mereka 
merealisasikannya. Andaikan Knoppix mau 
menjadikan distronya sebagai distro 
komersial dan dijual seharga US$5 saja 
setiap keping CD-ROM-nya, maka apabila 
terdapat 10.000 pengguna, Hans Knopper 
sudah menuai US$50.000. 

Pebisnis distro Linux, terutama 
pembidik sasaran desktop, harusnya 
dapat merasakan kebutuhan pengguna 
Linux dan sadar bahwa penggunanya 
adalah pengguna yang dapat cepat 
berpindah dan mudah untuk mempro- 
mosikan kembali distro yang digunakan. 
Sekali pengguna menjadi tidak puas, 
maka pengguna tersebut dapat menjadi 
promotor terbaik untuk menyakinkan 
betapa jeleknya suatu distro. Dan 
sebaliknya. 

Suatu hari, di tahun 2007 misalnya, 
ketika setiap pengguna komputer telah 
mampu memilih sistem operasi terbaik 
yang diinginkannya, waktu itu, Linux 
barangkali telah menjadi pilihan utama. 
Dan pebisnis distro desktop yang mampu 
merasakan kebutuhan penggunanya dan 
kemudian merealisasikannyalah yang akan 
menuai keuntungan.4 


Choco Len D Da 0 0 1 


ae KAA, ——— ia 


& Desktop Libranet. 


InroLINUX FEBRUARI 2004 43 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Linux dalam Dunia Kerja 


Fress-e, Jualan Buah 
Bersama Linux 


Berawal dari kesadaran bahwa membajak itu salah, ditambah keinginan 
mengembangkan sendiri sistem informasi merchandising, Fress-e menjadi 


model mini market berbasis Linux. 


ika Anda berjalan-jalan ke kota 

Depok, sekitar 5 km di selatan 

Jakarta, Anda akan menemukan 
sebuah mini market atau toko buah 
segar, Fress-e. Tepatnya, Fress-e berada 
di komplek pertokoan Optik Melawai, Jl. 
Margonda Raya No. 192, Depok. Fress-e 
dimiliki dan dikelola oleh Pricahyo B. 
Examinanto dengan “bendera” PT 
Purnama Amma Jaringan Pasar. 

Fress-e ini terkenal sebagai toko buah 
segera, namun juga menjual berbagai 
macam makan kecil, minuman segar, dan 
grocerry lainnya. Di samping segar, 
semua makanan dan minuman di sini 
dinyatakan 10056 halal. Segar, bersih, 
dan halal, telah menjadi ciri khas fress-e, 
sampai software yang digunakan untuk 
membangun sistem informasinya, tidak 
ada yang bajakan. 

Software yang digunakan untuk 
membangun sistem informasi di Fress-e 
ini berbasis Linux, dengan jaringan 
diskless menggunakan LTSP (Linux 
Terminal Server Project). Servernya berisi 
Linux Red Hat dengan database engine 
Interbase dan front-end grafis berbasis 
Kylix. Sistem berbasis Linux ini bekerja 
mulai dari kasir hingga laporan keuangan 
dan sistem informasi eksekutif untuk 
melihat tren penjualan, dan lain-lain. 
Namun, masih ada sistem operasi MS 
Windows untuk upload data dari Linux ke 
mesin timbangan buah. Sayangnya, 
mesin timbangan yang dimiliki Fress-e 
hanya dapat dikontrol dengan Windows. 

Menurut Pri, panggilan akrab Pricahyo 
B. Examinanto, Direktur Fress-e, 
pengembangan software sistem informasi 
merchandising atau retail ini 
membutuhkan biaya tidak kurang dari 
Rp150 juta. “Itu jauh lebih kecil daripada 
membeli software jadi,” kata Pri ketika 
menyampaikan alasan mengapa membuat 


44 InroLINUX FEBRUARI 2004 


sendiri software untuk Fress-e. Alasan 
lainnya, karena ia memang ingin memiliki 
sendiri seluruh sistem informasi merchan- 
dising, sehingga memudahkan dalam 
pengembangan dan urusan legal atau 


Rusmanto 


& Tampilan komputer Fress-e. 


lisensinya. 

Pri yang pernah lima tahun bekerja di Ketut bersama kawan-kawan dari RAB, 
super market besar Carrefour ini harus membangun dari awal, karena 
menyatakan belum menemukan software belum ada contoh aplikasi serupa yang 
murah yang lengkap untuk sistem berbasis Linux. Saat ini, Ketut masih 
informasi merchandising. “Sistem yang terus mengembangakan sistem ini sesuai 
digunakan Carrefour itu sangat mahal,” dengan kebutuhan Fress-e saat ini dan di 
katanya. Kalau pun ada software murah, masa depan. 
biasanya baru untuk kasir, atau sistem Mengapa memilih Linux? Sebelum 
lainnya secara terpisah, belum menyatu memutuskan memilih Linux, Pri berdiskusi 
termasuk kemampuan analisis data dengan teman-temannya untuk mencari 
seperti yang dimiliki Fress-e ini. Lagi pula, software yang sesuai kebutuhannya 
ia ingin Fress-e berbasis sistem operasi dengan biaya terjangkau. Ia juga tidak 
yang free dan open source seperti Linux, mau membajak software. “Saya ingin 
agar mudah pengembangannya di menghargai HaKI, meskipun saat itu, 
Indonesia, dan tidak terlalu bergantung pertengahan 2001, UU HaKI belum 
kepada luar negeri. mendapat perhatian banyak orang seperti 

sekarang ini,” katanya. Dengan alasan 
Proses pengembangan mudah dikembangkan dan berbiaya 
sistem murah, Pri memilih platform Linux. Lalu, 
Software Fress-e atau sistem informasi ia mendapat rekomendasi untuk 
merchandising ini dikembangkan kali menghubungi Nurul Fikri Computer 
pertama pada 2001 oleh PT Purnama (www.nurulfikri.com) yang saat itu sudah 
Amma Jaringan Pasar bekerja sama terkenal sebagai lembaga pendidikan dan 
dengan PT RAB Linux Indonesia pengembangan sistem informasi berbasis 
(www.rab.co.id). Menurut Ketut Wahyudi — Linux. Dari sini lah Pri bertemu Owo 
J.P., IT Manager Fress-e, perlu waktu Sugiana, Direktur RAB Linux Indonesia 
sekitar tiga...... untuk menghasilkan sebagai partner Nurul Fikri Computer. 
release pertama sistem di Fress-e ini. Setelah sekitar tiga bulan bersama 


n — Merchandise & | Information 
Store Man 2 3 
Marketing Manager Technology Manager 


& Struktur organisasi mini market Fress-e. 


www.infolinux.web.id 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


& Pricahyo B. Examinanto, Direktur Fress-e. 


RAB, Ketut mengembangkan sendiri 
sistem di Fress-e. Ketut dibantu seorang 
konsultan Linux, khususnya untuk 
pengembangan aplikasi LTSP-nya. LTSP 
(www.Itsp.org) adalah aplikasi jaringan 
diskless berbasis Linux. Diskless ini 
maksudnya menggunakan client tanpa 
harddisk dan disket. Client atau X 
terminal di-boot menggunakan bootrom 
untuk mengakses software yang 
disediakan server. 

Sebagai orang yang bertanggung 
jawab di bidang TI Fress-e, Ketut melihat 
banyak alasan yang sangat kuat Fress-e 
memilih Linux dan LTSP. Tiga di antara 
sekian banyak alasan itu adalah biaya 
software yang sangat murah, biaya 
hardware yang rendah, dan operasional 
serta perawatan yang murah dan mudah. 
Kalau pun pernah terjadi crash atau hang, 
itu karena hardware, misalnya harddisk 
rusak. 

Kendala yang dihadapi Fress-e dalam 
mengembangkan dan menerapkan sistem 
informasi berbasis Linux hanyalah soal 
sumber daya manusia. Jika ada masalah, 
masih sulit mencari orang yang 
menguasai Linux. Sehingga pelaku bisnis 
seperti Pri dan Ketut sangat berharap 
banyak media dan lembaga pendidikan 
turut membantu meningkatkan perhatian 
insan TI Indonesia terhadap pengem- 
bangan software Linux. Sebagai contoh, 
sebelum bergabung dengan RAB untuk 


Rusmanto 


& Ketut bersama tiga staf Fress-e. 


mengembangkan sistem informasi Fress-e 
ini, harus belajar lebih dulu selama dua 
bulan. Ketut terus belajar sambil imple- 
mentasi dan mengembangkan sistem 
hingga sekarang. 


Pemilihan aplikasi 

Distro Linux yang digunakan Fress-e saat 
ini adalah Red Hat 7.2. Red Hat dipilih 
karena relatif lebih mudah administrasinya 
dan banyak penggunanya di Indonesia. 
Mengapa memilih Kylix dan Interbase? 
“Waktu membeli Kylix saat itu, Interbase 
sudah menjadi satu paket,” kata Ketut 
yang alumnus jurusan Teknik Informatika 
Universitas Gunadarma ini. Kylix 
merupakan program untuk membuat 
aplikasi berbasis GUI (Graphical User 
Interface) dengan bahasa pemrograman 
Pascal, atau dikenal dengan sebutan 


Rusmanto 


Linux dalam Dunia Kerja 


“Delphi for Linux”, yang dikembangkan 
oleh Borland. Programer yang sudah 
terbiasa dengan pemrograman visual di 
MS Windows, tidak akan kesulitan 
membuat program di Linux ini. 

LTSP dipilih sebagai sistem jaringan, 
karena mudah dalam perawatan, di 
samping hemat dari sisi pengadaan 
hardware. Karena di sisi client tidak ada 
harddisk, sistem back-up cukup dilakukan 
pada sisi server. 

Data selalu di-update setiap hari atau 
lebih cepat, yaitu setiap memasukkan 
data jenis barang dan harganya. Hasil 
keluaran sistem ini antara lain berupa 
purchase order (PO), rekap penjualan 
harian dan bulanan, serta laporan 
keuangan lainnya. 

Aplikasi yang telah digunakan saat ini, 
sangat mudah dikembangkan ke arah 
jaringan, misalnya menjadi web based 
dengan PHP atau Java. Dan itu memang 
menjadi salah satu cita-cita Pri sebagai 
pemilik, yang ingin mengembangkan 
Fress-e sebagai super market yang 
melayani pembelian lewat Internet. 
Sistem komputer Fress-e ini juga telah 
digunakan oleh salah satu mini market 
sejenis di Bogor. 

Saat ini, jumlah item yang masuk ke 
database hanya sekitar 1000 data produk 
buah, antara lain berupa jenis buah dan 
harganya, dan beberapa ribu produk 
grocerry. Kemampuan Linux dan aplikasi 
database yang tersedia belum 
dimanfaatkan penuh, karena saat ini 
Fress-e baru fokus sebagai mini market 
buah. Ketut yakin tidak akan ada masalah 
jika jumlah item mencapai puluhan atau 
ratusan ribu, karena kalau pun Interbase 


Sejarah Singkat Fress-e 


Fress-e didirikan bersamaan dengan pendirian perusahaan pengelola, PT 
Purnama Amma Jaringan Pasar, pada Juli 2001. Mulai saat itu juga, Fress-e 
bersama PT RAB Linux Indonesia mengembangkan software sistem informasi 
manajemen retail atau merchandising dan membutuhkan waktu sekitar tiga 
bulan. Fress-e sebagai mini market buah mulai dibuka pada 13 Oktober 2001. 
Pemilik dan sekaligus direkturnya adalah Ir. Pricahyo B. Examinanto. 

Nama Fress-e diambil dari pengucapan kata “fresh” dalam bahasa Inggis, yang 
berarti segar. Sedangkan huruf "e” bermakna electronics atau lengkapnya e- 
Commerce, karena akan dikembangkan menjadi mini market yang dapat 
melayani transaksi secara elektronik, misalnya melalui web. Dengan sistem 
berbasis jaringan nantinya, manajamen juga dapat melihat laporan penjualan 
dan lain-lain dari jauh, misalnya dari rumah melalui Internet. 


www.infolinux.web.id 


InroLINUX FEBRUARI 2004 45 


Linux dalam Dunia Kerja 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


terbatas maka dengan mudah dapat 
beralih ke PostgreSOL atau database SOL 
yang lain. 

Menurut Owo Sugiana, Direktur RAB 
Linux Indonesia dan developer awal 
Fress-e, sistem kasir Fress-e ini mengikuti 
model pengembangan Kylix yang 
menggunakan database engine native 
dari Interbase. Dengan harga paket Kylix 
dan Interbase yang hanya sekitar Rp2 
juta, biaya pengadaan software ini 
memang jauh lebih murah dibandingkan 
dengan Microsoft Windows based. 
Tampilan sistem Fress-e yang X Window 
based lebih bagus daripada sistem kasir 
umumnya yang masih text based. Anda 
bisa lihat sendiri seperti apa tampilan 
mesin kasir di banyak super market dan 
mini market yang ada di Indonesia. 

Owo menambahkan, meskipun 
menggunakan aplikasi jaringan diskless 
LTSP, sistem Fress-e juga mampu 
mencetak di komputer client atau kasir 
(local printer). Proses printing di mesin 
kasir ini belum di-support oleh Kylix. Tim 
developer Fress-e membuat sendiri 
program yang bertugas memerintahkan 
server untuk mencetak di mesin kasir. 
Owo dan kawan-kawan dari RAB 
menggunakan bahasa pemrograman 
Python untuk membuat program atau 
daemon pencetak tersebut. 

Tampilan Kylix memang sangat 
menarik karena sepenuhnya grafis. 
Namun konsekuensinya, server 
membutuhkan spesifikasi hardware yang 
bagus, tidak bisa komputer kuno seperti 
Intel 486. RAB sebagai developer awal 
sistem Fress-e telah mengembangkan 
aplikasi kasir atau POS (Point of Sales) 
dengan target bisa menggunakan server 
berupa komputer setara 486, dan 
software yang sepenuhnya free atau 
open source, yaitu Python dan database 
PostgreSOL atau MySOL. Tampilannya 
text based seperti sistem kasir umum 
yang ada di Indonesia. 


Manajemen Fress-e 
Operasional Fress-e dipimpin oleh seorang 
direktur dengan tiga orang manajer, yaitu 
Store Manager, Merchandise & Marketing 
Manager, dan Information Technology 
Manager. Total karyawan saat ini 18 


46  InroLINUX FEBRUARI 2004 


orang dengan sistem shift. Sistem 
informasi Fress-e dijalankan oleh empat 
orang kasir dan seorang IT support. 

Untuk menggunakan sistem informasi 
merchandising Fress-e ini tidak 
memerlukan training khusus operator 
atau kasir. Mereka tidak menemui 
masalah berarti meskipun baru pertama 
pakai Linux, karena operator langsung 
berhadapan dengan aplikasi berbasis 
grafis atau X Window, bukan command 
line atau prompt. 

Sistem informasi merchandising yang 
telah digunakan Fress-e tidak sebatas 
sistem kasir saja, tetapi juga sistem 
manajemen operasi, manajemen 
keuangan dan manajemen SDM. Fress-e 
juga menerima pembayaran melalui kartu 
kredit. Pri berharap sistem ini dapat 


diduplikasi atau dijual ke pihak luar yang 
ingin mengelola usaha retail dalam arti 
luas, tidak hanya toko buah dan grocerry. 
Fress-e hanya sebatas model dari sistem 
besar yang telah dibuat dan terus 
dikembangkan ini. Salah satu targetnya 
adalah menyatukan database beberapa 
outlet atau cabang. 

Sistem informasi ini dibuat modular 
atau paket-paket, sehingga dapat dilepas 
dan dijual sesuai modul yang dibutuhkan. 
Misalnya, untuk toko kecil cukup 
mengambil sistem kasir saja, atau kasir 
plus laporan, dan lain-lain. Jika Anda 
tertarik untuk mengadopsi sistem Fress-e 
untuk usaha retail, Anda dapat menghu- 
bungi manajemen Fress-e atau datang 
langsung ke mini market buah ini. 
Rusmanto (rus @infolinux.co.id) 


Jaringan Komputer Fress-e 


Server Linux Red Hat 7.2 
LTSP, Kylix dan Interbase 


HUB/Switch 


indows 98 


www.infolinux.web.id 


X Terminal Card Reader 


Bootrom PXE 


Timbangan 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Sanggar Teknologi Informasi 


anggar Teknologi Informasi (Sanggar TI)-Bandung, selama 

bulan Desember 2003 lalu mengadakan pelatihan komputer 
gratis dengan sistem operasi yang berbasis Linux dengan distro 
RH 9.2. Acara ini terselenggara berkat kerja sama LPM Indonesia 
dengan program sosial Samsung DigitAll Hope Project. Pelatihan 
komputer gratis dengan memperkenalkan sistem operasi yang 
berbasis Linux ini ditujukan kepada orang muda di Bandung yang 
ingin mengembangkan kapasitas dirinya di dalam bidang teknologi 
informasi, namun mempunyai keterbatasan di dalam 
mendapatkannya. Program yang bernama “Sehari Bersama Linux" 
ini ini diikuti lebih dari 200 orang selama satu bulan berjalan. 
Program serupa juga akan digelar di Jogya dan Surabaya. 

Selain itu, program lain yang akan diadakan tahun 2004 ini 
adalah mengadakan pelatihan kepada para siswa dan guru SMU 
yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan wawasan 
teknologi informasi yang digunakan untuk dunia pendidikan, program 
klub komputer serta program open lab dan IT Goes to School. 

Untuk informasi lebih lanjut mengenai program-program 
Sanggar TI, dapat dihubungi alamat berikut: di Bandung, Sanggar 
TI ini berada di Jl. Cihampelas 212 B (Telp. 022-2038830), di 
Jogya, Sanggar IT Yogya beralamat di Jl. Godean Km. 5 No. 43 
Yogyakarta (Telp. 0274-626694), Sanggar IT Surabaya beralamat 
di Jemur Andayani Kav. 50 Ruko Surya Inti Permata Blok Blok C- 
65 (Telp. 031-8438097).A 


Seputar Keamanan 2003 


S itus keamanan ternama, www.net-security.org, memberikan 
laporan tentang keadaan keamanan seputar keamanan 
selama tahun 2003, lengkap dengan komentar dari Bob Toxen 
(salah satu dari hacker Berkeley UNIX) dan Marcel Gagne 
(Presiden Salmar Consulting). Laporan ini selain menyoroti 
masalah patch perangkat lunak, juga meyoroti hal-hal berikut. 

Bulan Agustus yang lalu, Linux telah menerima sertifikasi dari 
organisasi Common Criteria dan dinyatakan layak untuk digunakan 
pada komputer sensitif milik pemerintah Amerika Serikat. 

Distro Linux modern jauh lebih memperhatikan masalah 
keamanan dengan melengkapi distronya dengan firewall. Semen- 
tara, Windows lebih rentan untuk diserang. Namun, satu hal yang 
penting adalah hal tersebut tidak akan terlalu berpengaruh terhadap 
pangsa pasar produk Microsoft. Para developer akan banyak 
mendapatkan keuntungan dari betapa perhatiannya Linux akan 
keamanan. 

Komunitas Debian juga mengalami masalah, yang oleh para 
ahli dikategorikan sebagai masalah yang jarang sekali muncul. 
Wajar saja. Namun, kita mengenal bermacam-macam orang di 
dunia ini. Satu masalah bisa menjadi masalah besar apabila 
dibesar-besarkan. 

Isu hangat lainnya adalah masalah virus. Jutaan dollar AS hilang 
hanya karena masalah virus. Dan Linux mencatatkan prestasi yang 
luar biasa dengan relatif tidak bermasalah dengan virus.A 


www.infolinux.web.id 


Dari Komunitas Untuk Komunitas 


Kernel 2.6 Siap Digunakan 


esember tahun lalu, penantian dan harapan publik akan kernel 

baru juga telah berakhir. Rilis kernel ini, walaupun tertunda 
(sangat lama ) dari jadwal yang seharusnya, memberikan kejutan 
yang luar biasa. Tidak sia-sia Linus berkonsentrasi penuh untuk 
menjadikan Linux jauh lebih hebat. 

Kernel 2.6 memiliki dukungan luar biasa untuk processor. Mulai 
dari processor kecil untuk embedded system, sampai processor 
modern yang cocok digunakan untuk server. Mulai dari satu 
processor sampai banyak processor. Kernel 2.6 telah dicoba 
dengan sukses pada sistem dengan 64 prosesor dan memory 64 
GB. Perubahan ini diharapkan membuat Linux dapat digunakan di 
berbagai device. Khusus untuk performa database besar, jelas 
Andrew Morton, perbaikan akan dilakukan pada 2.6.1. Andrew 
Morton sendiri adalah maintainer untuk kernel 2.6.Sesuai tradisi, 
Linus selalu mengangkat maintainer untuk mengurusi rilis stabil 
suatu kernel. 

Pengguna desktop akan bersorak-sorai bergembira dengan 
kehadiran kernel baru ini. Walaupun pengguna masih akan 
menemukan berbagai kekurangan, tapi sebagian besar dukungan 
desktop yang tidak dimiliki 2.4 telah dimiliki oleh 2.6 ini. 

Dari sisi distro Linux, sejak kali pertama versi test diluncurkan 
bulan Juli 2003, para produsen Linux telah mencium peluang 
besar. Oleh karena itu, tidak heran apabila banyak distro yang 
telah menyertakan kernel ini (walaupun hanya versi pre-release).M 


Debian Conference | 


anggal 13 Desember 2003 adalah tanggal bersejarah bagi 

komunitas Debian di Indonesia. Bertempatkan di Universitas 
Indonesia yang asri, para pecinta Linux dan pecinta Debian 
khususnya saling berkumpul untuk berbagi pengetahuan. 

Sesi pertama dimulai oleh Rahmat M. Samik-lbrahim, yang 
memperkenalkan Universitas Indonesia dan Debian. Beliau juga 
memperkenalkan tentang Debian Alternatif dan Debian Depok 
Distro-distro tersebut adalah distro-distro turunan Debian yang asli 
karya anak bangsa. 

Parlin, pada sesi kedua membahas implementasi LDAP di 
Universitas Indonesia, tentunya tetap pada Debian GNU/Linux. 
Sesi yang cukup teknis ini rupanya memancing cukup banyak 
pertanyaan. 

Sesi ketiga setelah makan siang dilanjutkan dengan linux untuk 
bisnis oleh Frans Thamura, CTO Intercitra. Lain dari yang lain, 
beliau membahas tentang linux dari sisi bisnis, experientia/ 
platform, dan betapa tertariknya beliau dengan pakar marketing 
Hermawan Kartajaya. Banyak hal seputar bisnis yang dibawakan 
olehnya. 

Sesi terakhir yang penuh canda tawa dibawakan oleh 
Pemimpin Redaksi /nfoLINUX, Rusmanto, yang membawakan 
tentang remastering Knoppix dan isu seputar pemanfaatan Linux 
untuk bidang-bidang spesial. Kita nantikan Debian Conference II 
tahun ini.A 


InroLINUX FEBRUARI 2004 47 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


EFnet #indolinux 


EFnet #indolinux, 
Channel Chatting 
Seputar Linux 


Anda punya masalah yang berhubungan dengan Linux? Jalankan pro- 
gram chatting, masuk ke EFnet, lalu ngobrol dengan sesama pengguna 


Linux di #indolinux. 


Fnet merupakan salah satu nama 

jaringan komputer penyedia server- 

server chatting di Internet atau IRC 
(Internet Relay Chat). Nama jaringan dan 
server chatting sangat banyak tersedia di 
Internet. Para pengguna Linux di Indonesia, 
mulai dari yang pemula hingga mahir, 
memiliki sebuah channel khusus bernama 
#indolinux di EFnet. Dari #indolinux ini 
telah “lahir” banyak beberapa profesional di 
bidang Linux, misalnya Fajar Priyanto (lihat 
ribrik Profil InfoLINUX edisi ini). 

Para user di #indolinux dapat saling 
bertukar pengalaman. Setiap pemula akan 
mendapat bimbingan para senior. Setelah 
pemula itu menjadi mahir, diharapkan akan 
bersedia membantu pemula lainnya, dan 
seterusnya. Mereka juga memiliki acara “off 
air", misalnya makan atau buka bersama 
seperti yang telah dilakukan beberapa bulan 
lalu di Jakarta. 

Untuk mengetahui lebih jauh siapa saja 
mereka yang aktif di #indolinux dan apa 
saja yang mereka diskusikan, kami telah 
mewawancarai beberapa “aktivis” 
#indolinux. Wawancara dilakukan melalui e- 
mail dan chatting selama beberapa hari di 
penghujung 2003 lalu. Hasilnya kami 
rangkum dalam bentuk artikel berikut ini. 


Tentang #indolinux 

Ini bukan nama perusahaan atau majalah. 
#indolinux adalah nama channel (saluran/ 
ruangan) atau forum diskusi melalui jaringan 
internet dengan protokol chat atau IRC. 
Sesuai namanya, diskusi di #indolinux lebih 
banyak seputar GNU/Linux dan aplikasi 
open source lainnya, dengan menggunakan 
bahasa Indonesia. Namun, seperti 
umumnya sebuah channel di IRC, anggota 
atau user #indolinux juga senang ngobrol 


48 InroLINUX FEBRUARI 2004 


tentang apa saja selain Linux. Bahkan 
#indolinux boleh disebut sebagai ruang 
“kongkow-kongkow" para sysadmin 
(system administrator) atau praktisi Linux. 
Saat ini, #indolinux telah menjadi salah satu 
komunitas Linux di Indonesia, dengan 
alamat situs http://efnet.linux.or.id atau 
http./www.indolinuxefnet. org. 

Beberapa orang yang kami anggap 
mewakili komunitas #indolinux antara lain 
Asfihani, Avudz Syah Putra, Hanny Wijaya, 
Hengky Anwar, Idban Secandri, Jamaludin 
Ahmad, dan Reza Iskandar Achmad. 
Asfihani selaku webadmin efnet.linux.or.id 
saat ini menawarkan kepada Anda yang 
memiliki waktu dan sedikit tenaga untuk 
meng-upadte situs resmi #indolinux 
tersebut. Selengkapnya tentang sebagian 
aktivis #indolinux ini, dapat Anda baca di 
box “Profil Aktivis #indolinux”. 


Ap itu EFnet? 
Nama-nama jaringan yang menyediakan 
server IRC di Internet itu sangat banyak. Di 
Indonesia, DALnet cukup dikenal, karena 
salah satunya ada fasilitas nickserv sehingga 
nick dapat dipatenkan. Channel #indolinux 
awalnya juga turut meramaikan DAlnet, 
namun sudah setahun pindah ke EFnet 
karena ada gangguan di server DALnet pada 
sekitar akhir 2002 hingga awal 2003. 
Sebenarnya, Anda dapat menggunakan 
server mana pun untuk membuat channel 
#indolinux. Anda juga dapat mengakses 
server IRC di Allnetwork 
(www.alinetwork.org), yang berada di 
Indonesia Internet eXchane (IIX). Namun, 
saat ini memang lebih banyak user yang 
aktif di jaringan EFnet. Bila diperlukan, 
penggabungan #indolinux di beberapa 
server dengan jaringan IRC yang berbeda 


www.infolinux.web.id 


aa sed pratran ate wan 
sestel Ielalrikisloln MN aikoesmiKmenl Re: wa. MENEMUKAN 5. x-Crati--) Te Gimp KN 
& Situs Efnet.linux.or.id 


mungkin saja dilakukan, misalnya dengan 
bot (baca robot) relay. Namun, hal ini dapat 
mengganggu kelancaran chatting, sehingga 
lebih praktis kalau hanya menggunakan 
satu jaringan, saat ini di EFnet. 


Manfaat chatting 

Para aktivis channel #indolinux mengakui, 
bahwa chatting sangat menunjang 
pekerjaan, terutama yang berkaitan dengan 
komputer dan Linux. Pada saat menemui 
permasalahan, mereka dapat 
memanfaatkan #indolinux untuk mencari 
jawaban atau ide dari teman-temannya. 
Sharing pengalaman juga membuat 
keahlian anggota cepat berkembang. 
Prinsip mereka, beberapa otak akan lebih 
hebat daripada otak sendirian. Lebih 
asyiknya lagi, para atasan atau kolega 
mereka tidak keberatan, bahkan sangat 
mendukung kegiatan chatting ini. 

Tidak hanya masalah, teknis, tapi juga 
non teknis dan hiburan, seperti ngobrol 
tentang hobi, film, hingga yang serius 
seperti agama dan politik. Para anggota 
yang umumnya berprofesi sebagai system 
engineer atau admin server Linux ini juga 
merasa tidak kesepian di saat harus 
“ngoprek" Linux di tengah malam sendirian. 


Kelebihan IRC 

IRC memiliki beberapa kelebihan 

dibandingan sarana diskusi atau ngobrol 

lainnya seperti e-mail, ICO, dan Yahoo! 

Messenger, di antaranya sebagai berikut: 

@ Bisa membuat satu channel yang diakses 
dengan beberapa server. Misalnya, 
jaringan EFnet memiliki banyak server 
IRC. Jika salah satu server mati atau 
tidak bisa dihubungi, Anda dapat 
berhubungan dengan server lain. 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


@ Sebuah channel, misalnya #indolinux, 
secara bersamaan dapat diikuti banyak 
user dari banyak server. Aplikasi yang 
lain, misalnya Yahoo! Messenger, 
membatasi keanggotaan forum. ICO 
malah tidak meyediakan forum atau 
channel seperti IRC ini. 

@ Real time, tidak seperti milis yang 
kadang posting lama sampainya dan 
lama menunggu jawabannya karena 
delay di server. 

@ Bisa copy dan paste teks seperti script 
program atau file konfigurasi, lalu dilihat 
ramai-ramai. 


Keanggotaan #indolinux 
Jika Anda tertarik bergabung ke #indolinux, 
cara dan syaratnya sangat mudah. Ruang 
diskusi di IRC ini bebas dan terbuka untuk 
siapa saja, namun tetap ada aturan atau 
norma-normanya. Anda juga semestinya 
sudah dapat menggunakan program IRC 
client yang jalan di Linux, misalnya XChat, 
KSirc, KVirc, BitchX, dan Irssi, atau yang 
jalan di MS Windows seperti mIRC. Agar 
Anda tidak salah menulis pertanyaan atau 
komentar, sebaiknya lebih dulu baca 
website resminya di http://efnet.linux.or.id. 

Pada dasarnya, #indolinux hanya sarana 
ngobrol dan tukar pengalaman para 
pengguna Linux. Tidak aturan yang 
berharga mati. Yang ada hanya norma- 
norma yang berlaku hampir di semua forum 
internet. Misalnya, dilarang marah-marah, 
mencaci-maki, tidak sopan, dan 
sebagainya. Semua orang di #indolinux 
adalah volunteer (sukarelawan), tidak ada 
yang membayar mereka untuk menjawab 
pertanyaan Anda. Mereka menggunakan 
IRC karena hobi. Mereka berusaha 
membantu menjawab Anda dengan ikhlas. 
Jadi hargailah mereka dengan bertindak 
sopan. 

Berikut ini beberapa “pantangan” yang 
harus Anda hindari, agar ngobrol di 
#indolinux menjadi hal yang menyenangkan 
(http://efnet.linux.or.id/rules.html): 

@ Melakukan spamming, cracking, serial- 
number, maupun warez yang lain. 

@ Melakukan flooding atau menulis 
beberapa baris dalam waktu bersamaan. 
Dalam beberapa hal mengetik sejumlah 
baris yang wajar diperbolehkan. 

@ Mengulangi pertanyaan yang sama. 


@ Penggunaan huruf KAPITAL, tebal, 
bergaris bawah atau miring secara 
berlebihan. 

@ Penggunaan huruf berwarna secara 
belebihan. 

@ /msg kepada seseorang, kecuali minta 
izin terlebih dahulu. 


Tip bertanya di #indolinux 
Baca petunjuk bertanya di http.// 
efnet.linux.or.id/how2ask.html, yang antara 
lain memuat hal-hal sangat penting seperti 
berikut ini: 

@ Sebelum bertanya, Anda sebaiknya 
telah membaca manual, FAO (Fre- 
guently Aksed Ouestions), atau mencari 
di web, misalnya lewat Google.com. 

@ Pastikan pertanyaan Anda sekitar Linux 
dan software open source. 

@ Jelaskan secara detail tentang masalah 
Anda. 


Profil Aktivis #indolinux 


Asfihani 


EFnet #indolinux 


@ Jika pertanyaan Anda belum ada yang 
menjawab, bersabarlah. Bisa jadi, belum 
ada yang bisa menjawab permasalahan 
Anda, atau ada yang bisa tapi sedang 
sibuk, atau ada yang sedang menguji 
coba kasus Anda di komputernya, atau 
pertanyan Anda memang kurang spesifik. 


Menurut pengakuan para aktivis 
#indolinux, Anda bisa masuk dan bertanya 
kapan saja ke channel #indolinux. Biasanya 
selalu ada yang online. Tapi, secara umum 
#indolinux ramai di jam kerja. Para anggota 
yang sebagian besar bekerja sebagai 
sysadmin server Linux, biasanya memiliki 
waktu akses Internet tidak terbatas, selama 
di kantor. Jadi, selamat ber-chatting-ria 
untuk sekadar ngobrol tentang Linux atau 
mengatasi masalah di pekerjaan atau bisnis 
Anda.4 
Rusmanto (rus @infolinux.co.id) 


Jika join ke #indolinux, Anda akan menemukan nickname “asfik”. Itulah milik 
Asfihani, webmaster dan admin server Linux di sebuah webhosting. Selain aktif 
chatting, Asfik juga masih sempat menjawab e-mail-e-mail di beberapa milis Linux. 
Saat online di #indolinux, Asfik suka menggunakan Xchat. 


Avudz Syah Putra 


Avudz menggunakan nickname sama dengan nama depannya, "avudz”. Avudz saat 
ini bekerja dan tinggal di kota Bandung. Dalam ber-chatting, Avudz lebih senang 
menggunakan Irssi, BitchX, dan Xchat, atau mIRC pada saat berada di dunia MS. 


Hanny Wijaya 


Nickname Hanny juga sama dengan nama depannya, “hanny"”. Hanny bekerja di 
sebuah rumah sakit di Surabaya, sebagai Network Administrator, dan teknisi warnet 
dan komputer. IRC client kesukaannya adalah XChat dan BitchX. 


Hengky Anwar 


Henky memiliki dua nickname yang sering aktif, “hky” dan “chordova”. Admin Linux 
ini selalu membuka IRC client setiap berhubungan dengan Internet, dengan 
program favoritnya Irssi. Saat ini Hengky bekerja di perusahaan ISP di Bandung. 


Idban Secandri 


Seperti umumnya pengguna IRC, Idban juga biasa berganti nickname. Nick Idban 
mulanya adalah “dihack", lalu berubah menjadi “id ID” karena “di-hack" untuk bot 
(robot). Idban sering menggunakan BitchX atau Xchat dari kantor dan kadang- 
kadang mIRC dari warnet. Jika tidak ada IRC client, Idban telnet ke bot yang 


diletakkan di #indolinux. 


Jamaludin Ahmad 


Jamal sering menggunakan nickname “rzr". Pria yang tidak suka menulis e-mail ini 
bekerja di bagian HRD, sebagai sysadmin server perusahaan televisi swasta nasional 
di Jakarta. Jamal lebih senang menggunakan irssi dalam ber-chatting. 


Reza Iskandar Achmad 


Pria yang sehari-hari bekerja sebagai admin server perusahaan jasa Internet di Jakarta 
ini, selalu memakai nickname “chipset”. Reza dulu pernah menggunakan KvVirc dan 
Xchat. Saat ini ia lebih suka menggunakan BitchX untuk masuk ke #indolinux. 


www.infolinux.web.id 


InroLINUX FEBRUARI 2004 49 


EDISI MENDATANG 


Cuplikan Isi Infolinux Bulan Depan 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


82 


INFO 


InroLINUX FEBRUARI 2004 


LINUX 


Maret 2004 


Linux, solusi tepat guna 
Teknologi komputer senantiasa berkembang. 
Perkembangan tersebut, tidak terlepas dari awal 
penciptaan komputer, senantiasa berusaha 
untuk meningkatkan nilai hidup penggunanya. 
Paling tidak, pekerjaan menjadi lebih lancar. 
Setelah berjalan beberapa dekade, komputer 
menjadi sangat berkembang dan berbagai 
produk terus menerus lahir. Semuanya tetap 
bertujuan untuk meningkatkan nilai hidup. 
Namun sebagai pengguna, tentunya kita 
harus cermat. Tentunya, tidak semua pihak 
perlu untuk menggunakan teknologi-teknologi 
terbaru tersebut. Ada yang harus selalu berada 
di depan perkembangan teknologi, ada pula 
yang cukup dengan teknologi tahun 80-an. 
Linux, sebagai salah satu & 
sistem operasi paling populer 
saat ini, patut diacungkan 
jempol. Dengan Linux, Anda dapat 
melahirkan berbagai solusi tepat 
guna, yang barangkali tidak perlu 
mahal karena tidak perlu membeli 
komputer baru, namun dapat membantu 
meningkatkan nilai hidup Anda. Atau dengan 
menggunakan Linux, Anda bahkan tidak perlu 
menggunakan harddisk untuk bekerja di kantor. 
Komputer digunakan sebagai alat bantu dan 
sebagai pengguna, tentunya kita tidak perlu ikut 
arus membeli sesuatu tanpa melihat kebutuhan. 
Dengan menggunakan Linux, banyak sekali hal 
yang kita pelajari, di antaranya, teknologi kom- 
puter tidaklah selalu mahal. Bongkar gudang 
Anda, barangkali Anda menemukan satu atau 
dua komputer yang masih bisa didayakan 
dengan Linux! 


Dapatkan lebih dari Anjuta 
Anjuta adalah Integrated Development Environ- 
ment canggih. Dalam bentuk yang paling 


www.infolinux.web.id 


28 
25 


sederhana, Anjuta dapat digunakan sebagai 
editor. Editor untuk siapa saja, baik oleh 
programer yang memerlukan editor terbaik untuk 
memudahkan pengetikan source code sampai 
administrator sistem yang sering mengutak-atik 
file konfigurasi. Tanpa kustomisasi, Anjuta dapat 
digunakan untuk membantu kita dalam 
menyelesaikan tugas. Namun dengan sedikit 
utak-atik, Anjuta dapat menjadi sangat berguna, 
sekaligus sangat personal. Dapatkan lebih dari 
Anjuta. Apapun desktop Anda, Anjuta dapat 
digunakan tanpa halangan. Nantikan tutorialnya 
di edisi depan. 


Bahasa Pascal di Linux 

Bahasa Pascal adalah bahasa pemrograman 
yang sangat terkenal di kalangan akademisi. 
Wajar saja, bahasa yang satu ini begitu terkenal 
akan kemudahannya dan kedekatannya dengan 
bahasa manusia. 

Salah satu pertanyaan para programer 
Pascalyang berpindah ke Linux adalah apakah 
bahasa kesayangan mereka tersebut masih di 
dukung di Linux? Jawabannya adalah ya. 

Gunakan saja Free Pascal Compiler! Tanpa 
bayar. Bisa membuat aplikasi Client/Server. Bisa 
digunakan untuk membuat aplikasi berbasis GUI 
pula. Nantikan ulasan lengkap dan tutorialnya di 
edisi depan! 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Red Hat ala Debian 


Red Hat ala 


Pernah kesulitan menginstal paket yang saling tergantung 
pada paket lain? Kalau pernah, pasti Anda mengerti 
benar istilah dependency hell yang menyebalkan 


tersebut. 


alau mau jujur, pekerjaan instal 

menginstal di Windows jauh lebih 

sederhana daripada di Linux. 
Walaupun seringkali tercipta kondisi yang 
jauh dari optimal seperti terjadi duplikasi file 
di sana sini dan komputer harus di-reboot, 
namun pengguna tidak perlu pusing dengan 
berbagai varian distro, perbedaan versi 
pustaka C, dan lain sebagainya. 

Keinginan mulia untuk terciptanya 
kondisi ideal di dunia Linux membuat 
instalasi terkadang menjadi sangat susah. 
Kita punya beberapa pilihan. Di antaranya 
mempercayakan semuanya pada paket- 
paket distro. Ini mungkin bisa kalau kita 
menggunakan Debian. Namun, Debian juga 
tidak bisa memuaskan penggunanya, 
apalagi jika kita menggunakan Debian 
stable yang laksana museum. Selain itu, 
menuruti aturan DFSG (Debian Free 
Software Guidelines), Debian tidak 
memasukkan banyak program yang tidak 
sesuai dengan kaidah free software di 
repositorinya. Walau untungnya, kita bisa 
mendapatkannya dari pihak ketiga. 

Apabila kita mempercayakan kebutuhan 
program pada distro selain Debian, kita bisa 
susah setengah mati. Banyak sekali paket 
tambahan yang harus di-download karena 


Debian 


tidak disediakan dan di-maintain oleh 
pembuat distronya. Akhirnya, banyak 
pengguna Linux yang memilih untuk 

melakukan kompilasi sendiri, dengan 

berbagai konsekuensi. 

Ya. Konsekuensi untuk kompilasi sendiri 
tidaklah tanggung-tanggung. Barangkali kita 
akan mendapatkan peningkatan efisiensi, 
tapi kita juga harus membuang waktu 
untuk membaca berbagai cara kompilasi, 
membuang uang, membuang waktu dan 
resource komputer, dan lain sebagainya. Itu 
pun kalau hasil kompilasinya optimal. 

Sebagai pengguna Linux dan paham 
akan keadaan tersebut, sudah sepantasnya 
bagi kita untuk sedikit bersikap bijak. Tidak 
ada pilihan yang segalanya baik. Jika Anda 
memandang dari satu sisi seperti keter- 
sediaan software baru, maka barangkali 
penggunaan Debian unstable adalah pilihan 
terbaik. Tapi Anda harus membayarnya 
dengan sering-sering meng-update dan 
kehilangan fungsi deteksi hardware yang 
dimiliki oleh Red Hat. Apabila Anda 
menggunakan Red Hat, maka Anda akan 
berhadapan dengan kurangnya paket yang 
di-maintain oleh Red Hat dan proyek 
Fedora, namun Anda mendapatkan deteksi 
hardware dan berbagai fasilitas lain. Tapi 


jangan lupa, penggunaan RPM pada Red 
Hat sangat tidak sebanding dengan 
kemudahan pengguna Debian mengatur 
paket di sistem mereka. Coba saja 
melakukan instalasi paket A, dimana A 
membutuhkan paket B dan C. Kemudian 
paket B membutuhkan D dan E, serta C 
membutuhkan F. Anda harus menyediakan 
semua paket tersebut. 

Parahnya, terkadang tidak semua paket 
tersebut diletakkan dalam CD-ROM yang 
sama. Terpaksalah Anda menginstal dari 
paket yang paling tidak rewel. Berapa 
waktu yang terbuang? Dan pengguna 
Debian barangkali sudah selesai minum 
kopi dan siap bekerja kembali sementara 
Anda masih sibuk mount sana mount sini, 
dan melakukan instalasi paket secara 
manual. 


APT di Red Hat 

Apakah mungkin kita menikmati kemudahan 
Red Hat namun sekalian mendapatkan 
kemudahan Debian dalam manajemen paket 
softwarenya? Jawabannya adalah mungkin. 
Dan hal tersebut diwujudkan oleh Conectiva. 
Porting APT ke sistem RPM memungkinkan 
semua distro yang berbasis RPM menjadi 
semudah Debian dalam mengatur paket di 
sistem. Dengan menginstal satu paket saja, 
Anda sudah siap untuk bekerja secepat 
pengguna Debian dalam soal instal 
menginstal program. 

Pertama-tama, kunjungilah freshrpms.net. 
Kemudian, carilah versi Red Hat Anda. Dan 
download-lah paket apt-xxx.rpm sesuai 
dengan konfigurasi Anda. Paket tersebut 


ncy Done 
g extra packages will be installed: 


g NEW packages will be installed: 
s 


, 2 newly installed, O removed and 2 not upgraded. 


rchives. 
After unpacking 36.7MB of additional disk space will be used. 
/bo you want to continue? (Y/nJ (| 


Page 1/6 berai 10096 JINSRI SID HYP 89 


S9 TADSS AGE maa aro 


& Penggunaan apt-get untuk menghapus program. 


SA BASE Eapun.saw -Openor root@nop:- 
& Penggunaan apt-get untuk menginstal program. 


(HBD Thu Dec 18, 01:14 


(Bb Thu Dec 18, 01:14 


50 InroLINUX FEBRUARI 2004 www.infolinux.web.id 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


APT: Benar-benar 


Advanced! 


Siapa sih yang mau susah-susah hanya 
untuk melakukan instalasi program? 
Maunya menikmati segala fitur baru, 
tapi malah segala kerumitan yang 
ditemui. Tapi, semua hal tersebut 
sudah pantas masuk museum. keha- 
diran APT lah yang memungkinkan 
semua hal tersebut. Dengan APT, cukup 
sebut paket yang ingin Anda instal. 
Urusan ketergantungan, konflik, dan 
lainnya, kita tidak perlu tahu. Berkat 
APT, boleh dikatakan, instalasi program 
di Linux sudah sangat mudah. 


berukuran cukup kecil. Setelah itu, sebagai 
root, berikan perintah berikut ini: 
apt-get update 


Perintah tersebut bertujuan untuk 
memperbarui daftar paket ke Internet. 
Setelah itu, Anda siap untuk melakukan 
instalasi dan uninstalasi dengan mudah, 
cukup berikan perintah berikut ini untuk 
melakukan instalasi: 
apt-get install Xnama paket1» 

Inama paket225) Inama paketnl 


Secara default, APT akan mencari 
otomatis ke entri yang terdapat pada /etc/ 
apt/sources.list. Anda akan membutuhkan 
koneksi Internet untuk itu. Instalasi suatu 
paket akan menyebabkan paket yang 
dibutuhkannya terinstal juga. 

Untuk menghapus paket, berikanlah 
perintah berikut ini: 
apt-get remove Xnama paket1» 

Inama paket2| Inama paketn| 


Uninstalasi suatu paket yang dibutuhkan 


oleh paket lain akan menyebabkan paket 


yang membutuhkan tersebut untuk dihapus 


juga secara otomatis. 

Selain apt-get, Anda barangkali juga 
akan tertarik dengan apt-cache. Dengan 
tool ini, Anda dapat mencari paket dan 
menampilkan informasi tentang paket 


tersebut tanpa melakukan instalasi terlebih 


dahulu. Sangat cocok bagi Anda yang 

senang mencoba program-program baru. 
Untuk mencari paket-paket yang 

berhubungan dengan GNOME misalnya, 

berikanlah perintah berikut ini: 

apt-cache search gnome 


Anda akan disuguhkan daftar yang 
cukup panjang. Selanjutnya, untuk melihat 
informasi tentang paket kdebase misalnya, 
berikanlah perintah berikut ini: 
apt-cache show kdebase 


Selanjutnya, informasi seputar paket 
kdebase termasuk apa yang dibutuhkan 
dan keterangan singkat akan ditampilkan. 


Trik mempercepat down- 
load paket 

Terkadang, satu paket bisa bergantung 
kepada beberapa paket. Dan ukuran paket 
bisa bervariasi. Katakanlah kita kebetulan 
harus menginstal paket berukuran besar, 
yang juga kebetulan membutuhkan 


beberapa paket, yang berukuran besar pula. 


Sementara, koneksi Internet terkadang 
cukup lambat, walaupun rekan sekantor 
telah pulang semua. Kita dapat melakukan 
beberapa hal agar download dapat dilaku- 
kan lebih cepat, dan tanpa risiko terputus. 

Langkah pertama adalah tetap menja- 
lankan perintah apt-get dan membiarkannya 


Red Hat ala Debian 


untuk men-download satu file, sekadar untuk 
mengetahui lokasi file tersebut. Setelah 
ditampilkan, cepat-cepatlah untuk menekan 
CTRL-C. Maka apt-get akan terhenti tanpa 
masalah. Jangan lupa untuk mencatat paket- 
paket apa saja yang akan diinstal pula. 

Langkah kedua adalah membuka web 
browser. Arahkanlah ke alamat yang Anda 
lihat tadi. Selanjutnya, pastikan file-file yang 
akan diinstall terdapat dilokasi yang sama. 

Langkah ketiga adalah men-download- 
nya dengan download manager seperti 
halnya prozilla. Download-lah dengan 
jumlah proses sekitar 4 agar jaringan tidak 
terlalu berat. Ulangi untuk semua paket 
yang dibutuhkan. 

Langkah keempat adalah memindahkan 
semua RPM yang telah Anda download 
tersebut ke /var/cache/apt/archives. Dan 
hapus RPM yang Anda hentikan dengan 
CTRL-C pada langkah pertama. File RPM 
tersebut terletak di /var/cache/apt/archives/ 
partial/. 

Langkah kelima adalah menjalankan 
kembali apt-get tersebut. Anda akan 


LAN 


www.infolinux.web.id 


InroLINUX FEBRUARI 2004 5I 


Red Hat ala Debian 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


| Synaptic 


| rootonop:- 


Elle Actions Package Filters View Search Settings Help 


Elle Edit View Terminal Go Help 


nop:/home/DATA/NOP/home$ apt-cache show bluefish 


Dj 


s8 8 a& Tan 
“ UpdateList — Upgradeall Dist Upgrade Proceed Section: Development/Tools 
7 Installed Size: 3064 
2 180Fiters... | | Ali Packages Sena Package In: Maintainer: Matthias Saou cnatthias.saouest.une.marnotte.net» 
E Version: O.11-1.fr 
$ Pack Installed vi Javaitabie v. inst. Size besenpti kel 
SAS 25 no Ha NEON Jos ja | Sam) 7 Pre-Depends: rpmlib(CompressedFileNames) («- 3.0.4-1), rpmlib(PayloadFilesHavePrefix) («- 4.01) 
b xX11/Applications 3 Depends: gtk2 (»- 2.0.6), libatk-1.0.s0.0, libc.so.6, libc.so.6(GLIBC 2.0), libc.s0.6(GLIBC 2.1), libc.s0.6(GLIBC 2.2), libc. 
b User Interface/X Hardware Support La so.6(CLIBC2.3), libdl.so.2, libgdk-x11-2.0.s0.0, libgdk pixbuf-2.0.s0.0, libglib-2.0.so.0, libgnodule-2.0.s0.0, libgobject-2 
b SystemyLibrares .0.s0.0, libgtk-x11-2.0.s0.0, libm.so.6, libpango-1.0.s0.0, libpangox-1.0.so.O, libpangoxft-1.0.s0.0, libpcre.so.0, librt.so. 
b Programs 1, pcre E- 3.9) 
Di Desember Provides: bluefish (- 0.11-1.fr) 
Architecture: 1386 
b Applications/Productivity Basa 
ps Mppicabone/Databases MDSSum: fcef11081118b7c18ee174fbc9a08bc4 
b Development/System H Filenane: bluefish-0.11-1.fr.1386.rpn 
paman | DN Description: A GTK? web development application for experienced users. 
Bluefish is a GTK HIML editor for the experienced web designer or 
Information |Deserption |Dependencies "yan programmer. It is not finished yet, but already a very poverful site 
— creating environment. Bluefish has extended support for programming 
Aas dynamic and interactive websites, there is for example a lot of PHP 
2 support. 
3 Remove 
op: /home/DATA/NOP/hones (| 
1631 packages listed, 705 Installed, O broken. O to Install/upgrade, O to remove, OB will be used page17o beraur 10096 pns 151 save ea 5 
a ra f FA a AAA 1 . 1 
BO WAS ODGG benoooneda ae Ja & if uoesa SO MYASLODGH ben cooia sae Bimo 


& Synaptic — lebih mudah untuk digunakan. 


menemukan bahwa Anda tidak perlu lagi 
men-download dengan APT. APT akan 
langsung melakukan instalasi karena semua 
file yang dibutuhkan telah Anda download 
dan tempatkan di direktori yang 
bersesuaian dengan keinginan APT. 

Hal ini kita lakukan karena download 
dengan APT, walaupun akan diresume 
otomatis, tetaplah lambat. Prozilla adalah 
download manager luar biasa. Satu hal 
yang barangkali perlu diperhatikan adalah 
jangan melakukan hal ini ketika traffic 
koneksi Internet sedang sibuk. Bisa-bisa 
malah komputer Anda diblok oleh robot. 


APT dan CD-ROM Red Hat 
Dari tadi, kita terus bicara download. 
Seolah-olah setiap pengguna Internet 
adalah penikmat koneksi broadband. 
Lantas, apakah penggunaan APT berarti 
kita harus ramai-ramai terkoneksi ke 
Internet? 

Selain itu, kalau diperhatikan, CD-ROM 
Red Hat 9, tidak berlaku dalam penggunaan 
APT. Pengguna Debian bisa bergembira 
karena apt-get bisa mencari ke CD-ROM 
Debian. Tapi di Red Hat, apt-get selalu 
mencari ke Internet. 

Tentunya kita tidak selalu harus 
terkoneksi ke Internet. Bahkan, kita dapat 
membuat CD-ROM Red Hat dikenali oleh 
APT sehingga apt-get dapat pula mencari 
ke CD-ROM Red Hat dan atau ke Internet, 
sesuai keinginan Anda. 

Sayangnya, Anda harus menyediakan 
tiga buah CD-ROM kosong dan tentunya 
sebuah CD Writer untuk membakar CD- 


52  InroLINUX FEBRUARI 2004 


& Apt-cache menampilkan informasi paket. 


ROM. Ruang kosong harddisk yang cukup 
besar juga harus disediakan. 

Sebelum itu, Anda harus men-download 
terlebih dahulu package Iist di 
freshrpms.net. Sesuaikan dengan versi Red 
Hat Linux Anda. Setelah itu, lakukan 
langkah-langkah berikut ini. 

Untuk CD-ROM pertama, masukkan CD- 
ROM, dan berikan perintah berikut ini: 
mount /mnt/cdrom 
mkdir -p /tmp/cd 
cp -a /mnt/cdrom /tmp/cd/shrike-cd1 
cd /tmp/cd/shrike-cd1 
tar xzvf /path/to/shrike-i386-disc1-apt.tar.gz 
mkisofs -J -r -T -| -V “Apt-enabled Shrike 
disc1' | 

-b images/bootdisk.img | 

-c boot.catalog | 

-0 /path/to/put/isos/shrike-cd1.iso . 
umount /mnt/cdrom 


Untuk CD-ROM kedua dan ketiga, 
lakukan dan sesuaikan perintah berikut ini: 
mount /mnt/cdrom 
cp -a Imnt/cdrom /tmp/cd/shrike-cd2 
cd /tmp/cd/shrike-cd2 
tar xzvf /path/to/shrike-i386-disc2-apt.tar.gz 
mkisofs -J -r -T -| -V “Apt-enabled Shrike 
disc2” 

-0 /path/to/put/isos/shrike-cd2.iso . 
umount /mnt/cdrom 


Secara umum, berikut ini adalah 
penjelasan langkah-langkah tersebut. 
Pertama-tama, kita memasukkan CD-ROM 
Red Hat, dan melakukan mount serta meng- 
copy-kan isinya ke direktori sementara. 


www.infolinux.web.id 


Kemudian, kita masuk ke dalam direktori 
sementara tersebut dan menambahkan 
daftar paket yang kita download tersebut. 
Karena daftar paket tersebut terkompres, 
maka kita harus mengekstraknya terlebih 
dahulu. Setelah itu, kita buat kembali ISO 
image-nya. Perbedaan antara CD 1 dan CD 
2/3 hanyalah penambahan fasilitas boot 
untuk CD 1. 

Untuk menghemat ruang kosong 
harddisk, lakukanlah pembuatan ISO dan 
pembakaran satu demi satu. 

Selanjutnya, Anda dapat memberikan 
perintah berikut ini untuk menambahkan 
daftar paket di CD-ROM ke database APT 
Anda: 
apt-cdrom add 


Lakukan perintah tersebut untuk setiap 
CD Red Hat Anda. Dengan demikian, 
apabila Anda memberikan perintah apt-get 
install, maka pencarian paket akan dicari 
pula ke dalam CD-ROM Red Hat Anda. 

Untuk mengubah-ubah alamat pencarian 
paket, utak-atiklah file /etc/apt/sources.list. 
Untuk front end APT yang lebih ramah, 
Anda mungkin akan tertarik dengan 
penggunaan Synaptic. Berikan perintah 
berikut ini untuk menginstal synaptic: 
apt-get install synaptic 


Demikianlah penggunaan APT di Red 
Hat. APT membuat kita jauh lebih mudah 
dalam menginstall program. Memang belum 
ideal. Tapi paling tidak, kita tidak lagi 
berurusan dengan dependency hell. 
Noprianto (noprianto @infolinux.co.id) 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Hidup Lebih Teratur 
dengan Evolution 


Hari-hari Anda semakin sibuk dan Anda terlihat semakin berantakan? 
Dimarahi terus karena lupa janji? Selalu ketinggalan berita dan e-mail 
penting? Barangkali sudah saatnya Anda mengatur kegiatan Anda dengan 


Evolution. 


ari Kamis ketemu klien. Hari Jumat 

harus ikut seminar. Hari Sabtu 

mengajar. Hari Minggu beristirahat 
sejenak, tarik nafas. Hari Senin harus ke 
luar kota sampai Rabu, tapi klien yang 
ditemui hari Kamis lalu tiba-tiba harus 
ketemu hari Senin itu juga. Keluar kota di 
ganti menjadi selasa sampai kamis. Pulang 
dari luar kota harus ikut serta acara KPLI. 
Waduh. Selain kegiatan utama dalam satu 
hari tersebut, masih banyak lagi kegiatan 
kecil-kecil lainnya, yang walau kecil, tapi 
juga menuntut perhatian yang sama. Benar- 
benar sibuk. Apabila semua kegiatan 
tersebut dicatat di kertas, dan kemudian 
terjadi hal-hal yang kurang berkenan pada 
kertas tersebut, tinggallah kita kalang- 
kabut. Kalau Anda begitu sibuk dan 
menggunakan Linux, mari coba atur lebih 
baik dengan Evolution. 

Kali pertama melihat Evolution, 
barangkali kesan pertama yang terpikir 
adalah cukup lambat, namun tampilannya 
bagus. Kebaikan OpenOffice.org untuk 
lambat sepertinya memang membuat 
hampir semua aplikasi terlihat relatif lebih 
cepat. Beberapa saat yang lalu, jarang ada 
aplikasi Linux yang bisa memiliki tampilan 
seindah dan seprofesional Evolution. 


Summary 

Panel kiri akan menampilkan berbagai 
shortcut yang akan mengantar kita ke 
fungsi-fungsi tertentu seperti melihat secara 
keseluruhan (summary), daftar e-mail 
(inbox), daftar tugas (task), kalender, dan 
alamat-alamat kontak. Pada bagian 
summary, Evolution dapat menampilkan 
beberapa cuplikan berita dari berbagai situs 
populer yang menyediakannya. Dengan 
demikian, untuk melihat headline berita di 
beberapa situs, Anda tidak perlu 
mengunjungi situs tersebut secara 


langsung. Karena Evolution akan 
menampilkannya untuk Anda. Dan situs- 
situsnya pun dapat Anda atur sendiri. Mau 
berita lokal atau berita internasional yang 
menyediakan cuplikan berita tersebut, 
tinggal pilih sendiri. 

Fitur ini sangat berguna bagi Anda yang 
super sibuk namun akan merasa sangat 
berdosa kalau ketinggalan berita. Di 
halaman summary ini, Anda juga bisa 
melihat keadaan cuaca di lokasi tertentu. 
Kita juga dapat mengarahkannya ke 
penyedia lokal. 

Di halaman yang sama ini, Anda juga 
dapat melihat jumlah e-mail yang baru saja 
masuk atau yang baru saja Anda kirim. 
Dengan demikian, apabila ada e-mail yang 
masuk, barulah daftar e-mail diaktifkan. 
Praktis! 

Hanya itu? Belum. Anda juga dapat 
melihat janji apa saja yang harus ditepati 
hari ini. Kumpulan tugas juga ditampilkan. 
Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi 
janji yang lupa untuk ditepati hanya karena 
lupa. 

Tidak semua fitur tersebut harus 
diaktifkan. Sebagai contoh, jika Anda tidak 
memiliki jaringan internet, maka fitur untuk 
pengambilan berita tidak perlu diaktifkan. 
Demikian juga dengan pengambilan cuaca. 
Barangkali lebih cepat kalau kita 
mendengarkan berita dari radio atau 
televisi. 

Namun, apabila Anda memang sibuk, 
fasilitas untuk menampilkan tugas dan janji 
sebaiknya tetap ditampilkan. Untuk 
mengatur halaman summary, ketika sedang 
aktif di halaman tersebut, pilihlah menu 
Tools (Settings. Dari sebuah dialog yang 
ditampilkan, aktifkanlah bagian Summary 
Preferences, apabila belum aktif. 

Anda akan menjumpai empat buah tab: 
Mail, News Feeds, Weather, dan Schedule. 


www.infolinux.web.id 


Hidup Lebih Teratur dengan Evolution 


Sesuai dengan namanya, tab Mail berisikan 
pengaturan untuk penampilan summary 
email. Anda bisa memilih sendiri direktori 
mana saja yang akan ditampilkan. 
Kemudian pada tab News Feeds, Anda bisa 
memilih untuk memasukkan cuplikan berita 
dari website tertentu. 

Umumnya, Anda akan menjumpai daftar 
situs yang telah disediakan. Apa yang perlu 
Anda lakukan adalah klik pada tombol Add 
ataupun Remove. Tentu saja daftar 
tersebut tidak selalu sesuai dengan 
kebutuhan Anda. Anda bisa menambahkan 
sendiri situs-situs yang Anda inginkan. 
Namun, harap diperhatikan bahwa Anda 
tidak bisa sembarangan saja menambahkan 
situs yang ingin cuplik beritanya, karena 
tidak semua situs menyediakannya. 
Umumnya, situs yang menyediakannya 
akan menampilkan sebuah /ink atau image 
yang berjudul XML ataupun RSS Feeds. 

Tab berikutnya adalah tab untuk 
mengatur cuaca. Sayang sekali walaupun 
terdapat kategori Asia di sana, Indonesia 
belum termasuk. Anda bisa mencarinya di 
berbagai penyedia lokal. Situs seperti 
www.bmg.go.id barangkali dapat dicoba. 

Pada tab terakhir, calendar, Anda bisa 
memilih untuk menampilkan kegiatan- 
kegiatan dalam berapa hari sekaligus. 
Apabila banyak kegiatan yang harus 
dipersiapkan beberapa hari sebelumnya, 
mungkin cukup bijak apabila menampilkan 
kegiatan dalam satu minggu sekaligus. Hal 
tersebut sama pula untuk penampilan 
tugas-tugas Anda. Anda bisa memilih untuk 
menampilkan semua tugas ataupun tugas 
hari yang aktif saja. Semua terserah Anda. 

Jadikan halaman summary benar-benar 
summary. Artinya, tidak terlalu detail, 
namun juga tidak membuat Anda kalang 
kabut nantinya karena banyak persiapan 
yang belum dikerjakan. 


InroLINUX FEBRUARI 2004 53 


Hidup Lebih Teratur dengan Evolution 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


“Summary - Ximian Evolution 1.2.2 1 (1.2.2) 


-.5x “. Tasks - Ximian Evolution 1.2.2 1 (1.2.2 


Elle View Actions Tools Help 


Elle Esit View Actions Tools Search Help 


@ 22005 December. perkiraan budbar2 


&$ Tasks 


Onani rn ata It tah 
CO) #esbunttontuan tat-atmaah 


— 
SoPJAseDE BP ws 


(@summary -Ximian Evolu) 


sseJase-k Spa 


BI Fa Dec 05, 0137 


XMMS: (#Tasks - Ximian Evolutid 


Fan 


& Evolution — Summary. 


Inbox 

Mari berpindah ke halaman Inbox. Di 
halaman inilah semua pengaturan e-mail 
Anda akan dilakukan. Anda bisa mendaftar 
semua e-mail Anda di sini dalam satu 
kelompok ataupun mengelompokkannya. 

Evolution juga membuat pencarian e- 
mail menjadi sangat mudah. Cukup 
masukkan saja kata kunci pencarian yang 
terdapat dalam subjek, pengirim, dan 
lainnya. Pengurutan dan lainnya juga dapat 
dilakukan dengan sangat bagus, dan manis. 

Bagi Anda yang mementingkan tampilan 
isi e-mail yang indah, maka program ini 
dapat menjadi satu yang terbaik. Penam- 
pilan header e-mail dilakukan dengan 
sangat baik dan tidak banyak menampilkan 
istilah teknis yang membingungkan. 
Kemudian, penanganan attachment juga 
dilakukan sangat baik. Isi attachment juga 
dapat langsung ditampilkan, tergantung 
pada format attachment tersebut. 

Untuk dapat menikmati semua fasilitas 
tersebut, Anda perlu melakukan penga- 
turan. Beberapa informasi seperti alamat 
SMTP dan IMAP/POP3 harus Anda ketahui. 
Mintalah terlebih dahulu kepada administra- 
tor lokal Anda ataupun kepada penyedia 
jasa internet di mana Anda berlangganan. 

Bukalah Tools Settings. Sebuah dialog 
akan ditampilkan untuk Anda. Aktifkanlah 
bagian Mail Accounts apabila belum aktif. 
Anda dapat menambahkan account baru 
dengan klik pada tombol Add. Sebuah 
wizard akan tampil dan memandu Anda 
untuk membuat account e-mail. Buatlah 
account sebanyak yang Anda inginkan. 


54 InroLINUX FEBRUARI 2004 


& Evolution — Tasks. 


Dengan demikian, di satu halaman Inbox 
tersebut, kita bisa sekaligus mengecek 
semua e-mail kita. Praktis bukan? Dan 
apabila dihubungkan dengan halaman 
summary sebelumnya, semua e-mail yang 
baru masuk akan segera tampil. 

Satu hal yang harus diperhatikan adalah 
protokol e-mail yang disediakan oleh 
penyedia jasa e-mail Anda. Alamat untuk 
IMAP/POP3 harus benar-benar diketahui 
dengan benar. Karena apabila tidak, maka 
e-mail Anda tidak akan bisa ditampilkan. 
Begitu pun dengan alamat SMTP. 

Dari sekian banyak e-mail account yang 
Anda tambahkan, Anda dapat mengatur 
account yang mana saja yang akan 
diaktifkan. Kemudian, Anda juga dapat 
mengatur account mana saja yang akan 
dijadikan sebagai account default. Setelah 
semua pengaturan e-mail selesai, kliklah 
tombol OK. Pada halaman Inbox, kliklah 
tombol Send/Receive untuk memeriksa e- 
mail Anda. 

Untuk mengirim e-mail baru, kliklah 
tombol New. Untuk membalas e-mail, 
kliklah tombol Reply ataupun Reply to All. 

Penampilan e-mail juga dilakukan sesuai 
dengan kebutuhan Anda. Sebagai contoh, 
apabila Anda mengikuti mailing list yang 
cukup ramai, maka terkadang akan 
terbentuk thread yang cukup dalam. 
Evolution dapat diminta untuk menampilkan 
thread tersebut ataupun tetap menampilkan 
e-mail secara flat. 


Tasks 
Kalau Anda termasuk orang yang selalu 


www.infolinux.web.id 


sibuk dan memiliki banyak tugas untuk 
dikerjakan, maka halaman ini akan terasa 
sangat berguna. Misalnya saja, Anda 
adalah seorang pelaku bisnis yang memiliki 
beberapa bisnis sekaligus. Kemudian, Anda 
juga tergabung sebagai salah satu dosen di 
salah satu perguruan tinggi. Di komunitas 
Linux pun Anda ingin tetap terlibat. Dan 
Anda harus tetap mengatur agar hidup 
tetap teratur. Liburan bersama keluarga, 
misalnya. 

Manusia mudah lupa, dan lupa bukan 
alasan yang paling tepat. Catat semua 
kegiatan Anda di halaman ini. Kemudian, 
Anda juga dapat membuat kriteria sesuai 
dengan kesibukan Anda. Dengan mengatur 
benar tugas dan ketegori tugas, pencarian 
dan pengaturan di masa depan akan terasa 
lebih mudah. 

Untuk menambahkan tugas baru, kliklah 
pada tulisan C/ick to add a task di halaman 
tersebut. Setelah itu, tekanlah tombol 
ENTER. Dengan segera tugas tersebut 
bergabung bersama barisan tugas lainnya. 
Untuk melihat detil tugas tersebut, kliklah 
dua kali pada tugas. Sebuah dialog detil 
tugas akan ditampilkan untuk Anda. 

Di dialog ini, Anda dapat memberikan 
keterangan lebih detil seperti deadline, 
keterangan lain maupun persentase 
pengerjaan. Anda juga dapat mengatur 
tugas ini termasuk tugas Public, Private, 
ataupun Confidential. Dan jangan lupa 
untuk memasukkan tugas bersangkutan ke 
kategori yang tepat. 

Untuk membuat kategori baru, kliklah 
tombol Categories di bagian bawah dialog 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Hidup Lebih Teratur dengan Evolution 


"8 Calendar - Ximian Evolution 1.2.2 | (122-491 -ax 
Elle Esit View Actions Tools Search Help 


Calendar - Ximian Evolution 12.2 | (122-491 5x 


Elle Esit View Actions Tools Search Help 


LA Ne ri Bf senat Recee WP ah DD coto! Poay (won wes FE weer FEE) Montn /ANew xi ff Sena Receive AA | Woro! bay (ori week FE) week FE Montn 
Shorteuts : 
Category is x || Any Category “ |lFind Now || clear Category is x || Any Category X || Find Now || Clear 
5 Monday 06 October Thursday 09 OctoberlsI|f & October2003 » 7 Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sat'Sun 
MTWTFSS 23 September OT Ociober| oz! 03 oa 
1235 
1314151617 1819 
2021 22 2324 25 26 05 
27 2828 3051 
B an Ti Of Ta 3 Tu 1 
ieto 2g task 
Tussday O7 October Fnday 10 octorer| | (DO (Yus arier 1 
DD Proyek Sem. 
(A0 Peyek PKPo 
(aloiasi 1 za 15 18 7 1 
C KPI oa 
(DD Belajar Wx- 
(DO Maanbasar 
nita (pu spasi z - zzi Ed za 3 
Wednesday 08 October! Saturday 11 October (O 
je z5 
Z Ea 2s) EJ si 1 November 
Sunday 12 Oclober 
1 
Ig Bil 


IEicalendar - Ximian Evolul 


- 
sspJase-E HA ws 


- 
S3644s0-6 $p 


Fan 


XMMS IEicalendar - Ximian Evolul 


IBI Fm Dec 05, 01:35 


& Evolution — Kalender mingguan. 


tersebut. Pada sebuah dialog yang tampil, 
kliklah tombol Edit Master Category List. 
Pada sebuah dialog yang tampil, masuk- 
kanlah kategori baru Anda. 

Pada bagian detil tugas, Anda juga 
dapat memasukkan alamat kontak personal 
yang terlibat dalam tugas tersebut. Tugas 
yang sampai pada deadline akan diwarnai 
berbeda. 

Sebagai hasil akhir, Anda dapat melihat 
kegiatan Anda dalam lingkup yang lebih 
luas, sehingga berbagai persiapan dapat 
dilakukan, untuk hasil yang lebih baik. 


Calendar 

Anda telah memiliki daftar tugas. Dan tentu 
banyak diantara tugas tersebut yang tidak 
selesai dalam satu atau dua hari. Anda 
harus menyusun jadwal penyelesaian tugas 
tersebut secara rinci. Hari apa saja tugas 
akan dikerjakan secara prioritasnya, 
kemudian apa saja yang akan Anda lakukan 
dalam satu hari tersebut dapat diatur di 
halaman ini: Calendar. 

Anda dapat memilih untuk menampilkan 
kalender dalam tampilan per hari, per hari 
kerja, per minggu ataupun per bulan. Apabila 
Anda menampilkan per hari, maka Anda 
dapat mengisikan kegiatan hari tersebut 
sampai sedetail-detailnya. Anda bahkan dapat 
mengatur sampai satuan menit. Jam kerja 
akan diwarnai berbeda dengan jam lainnya. 

Apabila tampilan per hari dirasa terlalu 
detil, maka tampilan per hari kerja ataupun 
tampilan per minggu dapat ditampilkan. 
Dengan memilih tampilan per minggu, Anda 
dapat memantau kegiatan dalam satu 


& Evolution — Kalender bulanan. 


minggu. Dengan demikian, Anda dapat 
mempersiapkan kegiatan hari esok, agar 
tidak banyak tugas yang bertumpuk- 
tumpuk. Detail per hari akan berusaha 
ditampilkan oleh Evolution, namun tidak 
sampai satuan terkecil. 

Benar-benar sibuk dan hari-hari Anda 
begitu berantakan? Cobalah melihat dalam 
lingkup lebih luas: tampilan per bulan. 
Tentunya dengan menggunakan tampilan 
per bulan, detail harian akan semakin 
berkurang. Termasuk pula detail mingguan. 
Namun, Anda memiliki pandangan yang 
lebih luas. 

Apabila Anda bekerja sebagai perencana 
jadwal perusahaan, maka tampilan per 
bulan akan terasa sangat berguna. Apabila 
detil harian diperlukan, Anda hanya perlu 
mengubah tampilan menjadi tampilan per 
hari. Ganti-gantilah tampilan sesuai 
kebutuhan. 

Jika pengaturan kategori dilakukan 
dengan benar, maka Anda pun dapat 
menggunakan fasilitas pencarian 
berdasarkan kategori. Anda juga dapat 
mencari dengan kriteria lainnya. 


Contacts 
Setiap orang pasti memiliki teman. Pelaku 
bisnis pasti memiliki rekan bisnis. Dan 
karena manusia mudah lupa seperti yang 
dikatakan sebelumnya, tidaklah mungkin 
bagi kita untuk mengingat semua alamat, 
nomor telepon dan e-mail setiap rekan kita. 
Evolution menyertakan sebuah fasilitas 
contact yang sangat berguna. Dengan 
fasilitas tersebut, kita bisa mengatur alamat 


www.infolinux.web.id 


kontak kita lebih terorganisasi. Kita bisa 
mengelompokkan beberapa rekan dalam 
satu kelompok kategori yang berbeda 
misalnya. 

Detil setiap kontak dapat diatur sampai 
sekecil-kecilnya. Mulai dari nama, 
pekerjaan, e-mail (dan preferensi untuk 
menerima e-mail HTML), alamat homepage, 
nomor telepon (mulai dari bisnis sampai 
kerja), alamat bisnis dan rumah, sampai 
detail-detail perkerjaan seperti nama Atasan 
dan departemen tempat bekerja. 

Halaman ini bisa pula berfungsi sebagai 
buku alamat konvensional dan membiarkan 
penggunanya untuk mencari berdasarkan 
huruf awal kontak. 

Dibuat oleh perusahaan Ximian (yang 
dibeli oleh Novell), yang dimotori oleh 
Miguel de Icaza, orang penting untuk 
proyek GNOME dan Mono, Evolution 
adalah program yang luar biasa. Evolution 
tidak hanya sekadar buku alamat dan 
tanggalan. Evolution menawarkan suatu 
tool untuk membantu hidup kita agar lebih 
teratur, terutama bagi Anda yang sibuk. 

Hari demi hari memang akan terus 
berlalu, seperti bumi yang terus berputar, 
dan berbagai tugas pun datang silih 
berganti. Suka atau tidak, kita harus 
menyelesaikannya. Teratur ataupun 
berantakan, tergantung bagaimana kita bisa 
mengatur. 

Gunakan Evolution untuk membantu, 
dan walaupun sibuk, Kita akan tetap hidup 
dengan indah, berwarna, dan tidak menjadi 
robot! Selamat bekerja!A 
Noprianto (noprianto @infolinux.co.id) 


InroLINUX FEBRUARI 2004 55 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Memecahkan Masalah dengan Solusi Tepat 


Memecahkan Masalah dengan 
Solusi yang Tepat | 


Berbagai masalah dapat kita temui pada saat kita menggunakan Linux. 
Solusi yang tepat harus diterapkan, agar kita tidak direpotkan lagi di 
kemudian hari. Kita akan membahas beberapa contoh masalah dan 


kemungkinan solusinya. 


ayangkan ilustrasi berikut. Indonesia 

sedang mengalami musim hujan. 

Begitupun rumah Badu. Hampir 
setiap malam, Badu berharap semoga 
malam itu tidak hujan. Berharap supaya 
hujannya siang atau sore hari saja. Karena 
jika malam hari hujan, kamar Badu akan 
kebanjiran. Namun, harapan seringkali 
tinggal harapan. Badu yang kecewa karena 
harapannya tidak terkabul tetap harus 
mengepel lantai dan tidur lebih malam. Hari 
demi hari berlalu dengan kondisi serupa, 
Badu pun mulai mencari solusi agar tetap 
aman dan kering apabila hujan deras. Badu 
pun bekerja memperbaiki langit-langit 
kamarnya. Badu membeli cat dan 
mengecat ulang langit-langit kamarnya. 
Badu pun menambal lubang di langit-langit 
tersebut. Dengan berbuat demikian, Badu 
berharap akan tetap kering ketika langit 
kembali memuntahkan air. 

Bagaimana menurut Anda dengan solusi 
tersebut? Barangkali dalam satu atau dua 
kali hujan, Badu akan terlindung. Namun, 
solusi tersebut tidak akan memecahkan 
masalah. Masalah sebenarnya dari Badu 
barangkali terdapat lubang di atap rumah. 
Maka solusinya pun harus benar. Dengan 
memperbaiki atap misalnya. 

Identifikasi dan mencari solusi yang 
benar untuk satu masalah memang bukan 
perkara mudah. Apalagi ketika 
menggunakan Linux, di mana sistem begitu 
kompleks dan transparan serta terkadang 
pemahaman akan sistem masih sangat 
merepotkan. Sebagian besar pengguna 
Linux pasti pernah merasa bingung ketika 
sound card tidak terdeteksi. Atau ketika X 
server tidak dapat dijalankan. Atau bahkan 
ketika program yang sering dipakai tiba-tiba 
ngambek dan komputer menjadi hang. 

Menjadi lebih bingung lagi ketika teman 
Anda yang menggunakan Linux, dengan 


56  InroLINUX FEBRUARI 2004 


sound card yang sama dapat menikmati 
lagu-lagu MP3 menggunakan sound card 
tersebut. Dengan asumsi sound card 
tersebut tidak rusak, tentunya solusi yang 
benar bukanlah membeli sound card baru. 

Hal yang seringkali terjadi barangkali 
sistem menjadi hang. Apabila hal tersebut 
sering sekali terjadi, berarti sistem Anda 
bermasalah. Dan solusinya jelas bukan 
lantas me-reboot komputer dan menjadi 
begitu pemaaf dan maklum dengan 
kekurangan teknologi. Mengelus dada dan 
menerima bahwa komputer memang harus 
hang bukanlah sifat yang benar dalam 
kasus ini. Reboot bukanlah solusi general 
untuk setiap masalah komputer. Dalam 
berkomputer, walaupun bukan seorang 
hacker atau programer sistem, kita harus 
bertindak cerdas. Berikut ini kita akan 
membahas beberapa masalah yang sering 
terjadi, dan bagaimana kita menyikapinya 
serta mencoba untuk mencari solusi yang 
paling tepat. 


Hardware tidak dikenal 
Linux adalah sistem operasi yang sedang 
berkembang dengan sangat pesat. 
Dukungan resmi dari vendor barangkali baru 
bisa kita nikmati tahun-tahun belakangan 
ini. Jangan ditanya dukungan resmi 
perusahaan ketika Linux baru mencapai 
versi 1.x atau 2.0. 

Oleh karena itu, wajar adanya apabila 
terdapat hardware yang belum didukung 
oleh Linux. Tapi, sebagai pemilik suatu jenis 
hardware, kita harus tetap mencari sampai 
dapat, apakah hardware tersebut memang 
belum didukung atau sudah didukung, tapi 
distro yang kita gunakan kebetulan tidak 
memasukkan kernel yang mendukung 
hardware tersebut. 

Sebagai satu contoh. Beberapa tahun 
yang lalu, penulis mendapatkan 


www.infolinux.web.id 


kesempatan untuk mencoba seperangkat 
komputer baru di tempat di mana penulis 
bekerja. Karena baru bisa menggunakan 
Linux, maka instalasi adalah hal yang 
sangat penulis gemari. Kepuasan melihat 
komputer baru terinstal Linux rasanya tak 
tergantikan dengan apa pun, waktu itu. 
Sayangnya, setelah berkali-kali melakukan 
instalasi, kartu jaringan tetap tidak 
terdeteksi. Tanya sana tanya sini pun tidak 
membuahkan jawaban. Mau tahu solusi 
apa yang penulis ambil? Beli kartu jaringan 
baru! 

Dan beberapa bulan kemudian, penulis 
baru menyadari bahwa kartu jaringan 
tersebut sebenarnya didukung sekali oleh 
Linux, karena rekan penulis menggunakan 
kartu jaringan yang sama di komputernya, 
yang juga bersistem operasi Linux. Dan 
untuk mengaktifkannya, kita perlu 
melakukan kompilasi ulang kernel. 

Berikut adalah cerita kedua. Karena 
kesal dengan solusi yang penulis ambil 
waktu itu, maka penulis pun menjadi 
sangat cerewet dengan dukungan 
hardware. Basis pengetahuan yang 
terbentuk di otak penulis membuat penulis 
terus berpendapat, bahwa kompilasi kernel 
adalah hal yang wajib. Apapun 
masalahnya, mulai dari kurangnya 
dukungan hardware sampai masalah 
jaringan harus selalu diselesaikan dengan 
kompilasi kernel. 

Dengan demikian, barangkali penulis 
menjadi salah satu pengguna Linux yang 
sangat sibuk karena selalu melakukan 
kompilasi kernel. Setahun lamanya kira-kira 
penulis menjadi pengguna Linux yang 
banyak merepotkan kompiler. Akhirnya, 
penulis menyadari bahwa terkadang distro 
telah menyertakan modul kernel untuk 
hardware ataupun berbagai fasilitas lainnya. 
Tinggal di insmod, dan masalah pun 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


: Hardware Browser 


-ax . System Monitor 


Memecahkan Masalah dengan Solusi Tepat 


CD:ROM Drves — || Selected Device 
Floppy Disks 
Hard Dnves 


Network devices 


Sound cards 


PCI1250 PC card Cardbus Controller PA ————— 
Search 
del Process Name s user (memory 
bonobo-activation-server nop 508 K 


Ele Edit View Help 


Process Listing |System Monitor 


« 
g 


| My Processes —” 


System devices 
USB devices 
Video cards 


Device Information 
Manufacturer. Texas Instruments 
Driver: yenta- socket 


gconfd-2 nop 6.1MB 


5 € gnomesessian nop 3.7 MB 
ssh-agent nop 232 K 


2 
0 

0 

& gnome-panel nop S1MB 0 
0 

0 

gnomesettingsdaemon nop 1.7 MB 0 


magicdev nop 14MB O 
metacity nop S1MB 0 
@ nautlus nop 5.6MB O 
pam-panel-icon nop 12MB 0 
3 soffice-bin nop 55.6MB O 
getstylegnome nop 82K 


xscreensaver nop 956K 0 


Process Info 
Command : gnome-system-monitor 
Status Running 

Priority: Normal (Nice 0) 


«Less Info 


Memory Usage 
Total: 20MB 
RSS: 20MB 
Shared: 6.8 MB 


End Process 


SIPJASAHG H (isovsisww- OpenoilL) Hardware Browser 


FE 


SJIPJASGSK SH (lbousisxw-OpenoifB System Monitor 


IBI Fm Dec 05, 1935 


& Hardware browser. 


selesai. Tidak perlu buang waktu dengan 
kompilasi kernel. Tapi untuk mendapatkan 
solusi tersebut, butuh waktu setahun. 
Rasanya sayang sekali. 

Dengan demikian, apabila sekiranya 
Anda mendapati masalah yang sama 
dengan penulis waktu itu—hardware tidak 
didukung, periksalah terlebih dahulu apakah 
Linux mendukung hardware tersebut. Anda 
bisa mencarinya dengan melihat 
dokumentasi resmi dari vendornya, atau 
dengan mencari di Internet, atau bahkan 
dengan mengikuti milis. Menggunakan IRC 
juga boleh-boleh saja. Apabila ternyata 
didukung, maka periksalah apakah distribusi 
Anda menyertakan modul kernel untuk 
hardware tersebut. Apabila tidak, cobalah 
cari pihak ketiga. Apabila tidak ada atau 
kurang yakin, barulah kompilasi kernel 
dilakukan. 

Yang jelas, untuk dukungan hardware, 
saat ini Linux telah mendukung banyak 
hardware. Untuk kartu jaringan, harusnya 
tidak terdapat masalah. Untuk suara juga 
harusnya tidak terlalu masalah. Apalagi 
dukungan processor. X Server terbaru juga 
menyediakan dukungan untuk begitu 
banyak karti grafis, baik video card kuno 
ataupun modern. Sebuah catatan untuk 
kartu grafis nVIDIA, Anda dapat men- 
download driver dari nvidia.com langsung, 
ketimbang mengandalkan driver 
genericnya. 

Apabila hardware sepertinya telah 
dikenali namun pada saat boot distro 
Anda memberikan pesan kegagalan 
misalnya, maka pastikan dulu Anda telah 


& Daftar proses di sistem. 


mengatur hardware tersebut dengan 
benar. Dalam mengatur kartu jaringan 
misalnya, apabila komputer Anda tidak 
terhubung dengan pihak luar dan Anda 
meminta informasi jaringan dari server 
DHCP, maka pesan kegagalan pada saat 
boot lebih karena server DHCP tidak 
berhasil dihubungi, dan bukannya kartu 
jaringan tidak dikenali. 

Pengguna Linux tidaklah seberuntung 
pengguna Windows dalam hal dukungan 
hardware. Terkadang, hardware mahal 
yang baru saja kita beli rupanya belum 
didukung penuh. Atau, didukung dengan 
bantuan driver generic. Perasaan kecewa 
pastilah ada, namun tetaplah mencari solusi 
dan jangan pernah menyerah. Dengan 
demikian, kita senantiasa akan menjadi 
pengguna yang kreatif dan gampang 
menyerah. Pada saat artikel ini ditulis, 
kernel 2.6 dikatakan akan memiliki 
dukungan hardware dan penamaan device 
yang jauh lebih baik. 


Aplikasi hang, komputer 
pun hang 
Pernahkan Anda alami komputer hang 
karena salah satu aplikasinya hang ketika 
menggunakan Linux? Barangkali pernah. 
Barangkali sering. Namun yang jelas, 
solusinya bukan hanya sekadar reboot. 
Sistem operasi yang multitask harusnya 
mampu untuk terus berjalan dan melayani 
penggunanya walaupun salah satu program 
yang berjalan di atasnya ngeyel. 
Sederhananya, sistem hanya perlu 
membunuh proses tersebut, dan semuanya 


www.infolinux.web.id 


akan kembali normal. Namun, hal tersebut 
adalah kondisi ideal, dan umumnya teoretis. 

Linux bukan sistem operasi yang 
sempurna, dan oleh karenanya, hang 
mungkin saja terjadi. Apabila hanya sekali, 
reboot barangkali tidak masalah. Dan, 
jangan pula berpikir untuk instal ulang 
sistem operasi. 

Instal ulang hanya karena sistem operasi 
hang disebabkan oleh satu program 
bukanlah solusi yang bijak, dan barangkali 
hanya akan menunjukkan kita memiliki 
terlalu banyak waktu. Hapus dan instal 
ulang aplikasi tersebut juga bukan solusi 
yang selalu memecahkan masalah sampai 
ke akar-akarnya. Instal ulang aplikasi 
barangkali berlaku apabila terdapat binary 
yang rusak. Namun, kalau ternyata hang 
disebabkan karena kita salah melakukan 
konfigurasi atau karena terdapat hal lain 
yang membuat aplikasi tersebut macet, 
instal ulang aplikasi hanya akan 
menghabiskan waktu. 

Apabila salah satu aplikasi terus 
menerus hang, sebagai contoh, misalnya 
XMMS selalu ngambek dan mau tidak mau 
bersuara lantas hang, maka kita harus 
melihat apa akar masalahnya. Pertama- 
tama, pastikan dulu konfigurasi dilakukan 
dengan benar. Sebelum menyalahkan 
variabel lain, ada baiknya kita melihat ke 
dalam program itu sendiri. 

Apabila ternyata konfigurasi benar, atau 
konfigurasi menggunakan konfigurasi 
default—dengan asumsi program tersebut 
Anda dapatkan dari CD distro Anda, maka 
barulah kita melihat faktor luar. 


InroLINUX FEBRUARI 2004 57 


Memecahkan Masalah dengan Solusi Tepat 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


'"Y Package Management: 


Te GNOME Print Manager 


Panter Edit View Help 


"8! Ouestion 


Add or Remove Packages 


D No printers found. Run the printer configuration tool? 


o 


2x 


| xwindow System 


Install this group of packages to use the base graphical (X) 
user interface. 


avi 
GNOME is a powerful, graphical user interface which 

(& Indudes a panel, desktop, system icons, and a graphical 
| file manager. 

DI KDE Desktop Environment 

| .-5 KDE is 2 powerful, graphical user interface which Includes 

Ig a panel, desktop, system icons, and a graphical file 

manager. 


Editors 
1..p Sometimes called text editors, these are programs that 


Ra 


18133) Detais |// 


Bs/3s1 Details 


Applications | 


Iya Details | 
| 


No Printers 


Audio Devices x 


kl 


Total install size: 2,295 Megabytes 


Dar 


Update 


890446056 S8 


Fitsolusi.sxw - OpenOfJL JPackage Managemer 


“The following audio device was detected. 


Vendor: Intel Corp. 
Model: 82801DB AC97 Audio 
Module: i810 audio 


“ 
D Did you hear the sample sound? 


Ko 


Pes 


38 Fm Dec 05, 19:37 


sso4jAse-e 3 


Fisolusi.sxw - 9GNOME Prnif Audio Device Juntitied windef » No devices al 


18 Fr Dec 05, 19:40 


& Manajemen paket distro untuk cara instalasi yang lebih baik. 


Pertama-tama, carilah tahu apakah 
dukungan untuk sound card telah bekerja 
dengan baik. Anda bisa menggunakan 
hardware browser yang umumnya 
terdapat di beberapa distro besar, atau 
carilah tahu apakah aplikasi lain yang 
menggunakan sound card seperti halnya 
mplayer atau xine juga bekerja dengan 
tidak benar. 

Apabila ternyata mplayer dan xine juga 
ngawur— barangkali sesekali bersuara 
sesekali tidak, maka pastilah ada yang 
salah dengan penanganan sound card 
Anda. Ini kembali lagi kepada penanganan 
hardware sebelumnya. Namun, apabila 
ternyata hanya XMMS yang ngambek, 
kemungkinan dapat dipersempit dan 
difokuskan pada program tersebut. 

Apabila berbagai hal telah dicoba dan 
XMMS masih ngambek, maka instalasi 
ulang aplikasi tersebut bisa dilakukan. 
Apabila masih terjadi lagi, dan aplikasi 
sejenis tidak mengalami masalah, maka 
barangkali Anda akan mempergunakan 
media player lain. 

Contoh lain adalah aplikasi yang ketika 
dijalankan selalu menjadi terlalu perlahan, 
dan akhirnya menjadi hang. Tidak ada 
aplikasi sejenis yang dapat diperbanding- 
kan. Namun, untungnya, kita mendapatkan 
satu petunjuk: aplikasi menjadi semakin 
pelan. Cobalah memeriksa daftar proses 
Anda, dan siapa tahu terdapat begitu 
banyak proses untuk aplikasi tersebut. Atau 
terlalu banyak proses di sistem. Terlalu 
banyak proses di sistem dapat dikurangi 
dengan mengurangi servis yang dijalankan. 


58  InroLINUX FEBRUARI 2004 


Atau menutup berbagai aplikasi yang 
terbuka dan memakan memory. 

Terlalu banyak proses untuk dirinya 
sendiri barangkali mencerminkan 
kesalahan konfigurasi. Namun, apabila 
ternyata konfigurasi pun telah dilakukan 
dengan benar, barangkali program tersebut 
memiliki bug. Atau Anda sedang diganggu 
oleh proses atau pihak lain. Apabila Anda 
sedang diganggu oleh pihak lain seperti 
jenis serangan denial of service misalnya, 
baik tidak tersebar ataupun tersebar, maka 
perbaikilah sistem keamanan Anda. 
Apabila semua ini hanyalah masalah 
terdapatnya bug, maka carilah upgrade 
atau patch-nya. 


Program-program 
berantakan 

Wajar adanya apabila manusia gemar 
tergoda. Rekan Anda mengatakan bahwa 
beliau baru saja men-download aplikasi 
baru, dan hidup terasa lebih berwarna. 
Rekan Anda yang lain, yang sama sibuknya 
dengan Anda mengatakan bahwa rekannya 
baru saja menginstal aplikasi hebat di 
sistemnya sehingga kesibukannya berku- 
rang sekian persen. Anda pun ngiler. Ruang 
kosong pun dialokasikan, dan aplikasi- 
aplikasi tersebut pun terinstal. Kalau perlu, 
hapus saja MP3 atau video klip. 

Anda kemudian mendapatkan bahwa 
rupanya teman Anda berhiperbolisme 
setinggi langit dalam memuji fungsi program 
yang terinstall. Rupanya tidak terlalu hebat 
bagi Anda. Karena satu dan lain hal, maka 
aplikasi tersebut pun dihapus. 


www.infolinux.web.id 


& Mendeteksi hardware dengan berbagai tool distro. 


Dalam kesempatan lain, Anda 
mendapatkan update terbaru program yang 
sering Anda gunakan telah tersedia. 
Download pun dimulai. Dengan 
mengaplikasikan update terbaru tersebut, 
Anda berharap produktivitas dan nilai 
penggunaan komputer akan terbang 
menembus atmosfir. Namun rupanya 
belum. Update malah membuat aplikasi 
semakin haus memory dan ruang kosong 
harddisk. Apa yang dilakukan kemudian 
sudah dapat ditebak. Update tersebut 
dihapus lagi. 

Ulangilah tindakan demikian puluhan 
kali, dan Anda tidak perlu terkejut ketika 
mendapati sistem Anda seperti kapal 
pecah. Apalagi jika instalasi tidak dilakukan 
dengan manajemen paket distro Anda. 
Lantas, jika kondisi telah sedemikian 
buruknya, apakah yang sebaiknya 
dilakukan? 

Satu rekan Anda menjawab instal ulang. 
Rekan Anda yang lain mengatakan hapus 
saja semua yang tidak penting, dan biarkan 
inti sistem operasi tetap dipertahankan. 

Kedua saran tersebut tentunya 
sangatlah logis. Namun, solusi kedua yang 
ditawarkan patut pula dicoba, terutama jika 
instalasi dilakukan dengan manajemen 
paket distro Anda. Kalau Anda 
menggunakan Red Hat misalnya, maka 
Anda selalu mencari paket RPM untuk 
diinstal, dan tidak pernah menginstal sendiri 
dari source code. Namun, apabila Anda 
tidak melakukannya dengan manajemen 
paket distro Anda, maka solusinya pertama 
barangkali lebih masuk akal, kecuali Anda 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


rajin menghapus satu per satu. Atau kecuali 
Anda begitu malas melakukan pembersihan 
terhadap sistem. Biarlah berantakan. 

Memang, program yang berantakan 
tidak selalu menghambat komputer Anda 
untuk berkinerja tetap baik. File-file yang 
terinstal tidak selalu akan membuat sistem 
Anda bekerja lebih lambat. Namun, apabila 
kebersihan sistem ingin dijaga, maka 
sebaiknya Anda tetap mencoba untuk 
menghapus dengan manajemen paket 
distro Anda. 

Biasakan untuk menginstal sesuai 
dengan manajemen paket distro Anda. 
Kalau Anda menggunakan Red Hat, maka 
gunakanlah paket RPM untuk Red Hat. 
Apabila Anda menggunakan Debian, maka 
gunakanlah paket Debian. Jangan gunakan 
paket Mandrake kalau Anda menggunakan 
Red Hat, hanya karena sama-sama RPM. 
Untuk Debian sendiri, cobalah bertahan di 
stable, dan carilah backport sebisa 
mungkin. Jangan mencoba untuk campur- 
campur stable dan unstable. Karena 
kegiatan komputasi Anda bisa-bisa menjadi 
perpaduan stable dan unstable. Lebih parah 
apabila ketika diperlukan untuk serius, 
sistem Anda menjadi unstable, dan stable 
di kala tidak dibutuhkan untuk serius. 

Apabila terdapat suatu program di mana 
tidak tersedia paket resmi untuk distro 
Anda, maka cobalah cari ke pihak ketiga 
yang terpercaya sebelum Anda melakukan 
tindakan kompilasi sendiri. 

Kompilasi semua program yang 
dibutuhkan dari source code memang akan 
membuat seorang pengguna Linux 
kelihatan hebat dan mengerikan, namun, 
kita tidak perlu selalu begitu. Kompilasilah 
hanya apabila diperlukan. Namun, yang 
jelas, apabila kompilasi sendiri harus 
dilakukan, maka sebisa mungkin gunakan 
PREFIX yang terpisah dari tempat 
menyimpan binary sistem. Misalnya, 
gunakan PREFIX /usr/local atau /opt/ 
nama program. Dengan demikian, apabila 
aplikasi tersebut ternyata harus dihapus, 
kita dapat menghapusnya dengan mudah. 

Yang jelas, instalasi ulang sistem operasi 
bukanlah selalu menjadi solusi yang terbaik. 
Cegahlah agar sistem Anda tidak kacau 
balau dengan membiasakan diri menggu- 
nakan cara yang benar dalam menginstall 
program. 


Ingin mendalami Linux 
Pepatah mengatakan bahwa “pengalaman 
adalah guru yang terbaik”. Di salah satu sisi 
benar. Namun, apakah untuk mempelajari 
Linux dengan lebih baik Anda harus 
mengalami semua masalah yang mungkin 
terjadi dan menjadi berpengalaman 
karenanya? Tentunya tidak. 

Berikut ini kita akan membahas 
beberapa cara mempelajari Linux, yang 
mungkin cocok dengan cara belajar Anda, 
karena tidak semua cara belajar dapat 
diikuti oleh semua orang. 

Anda dapat mencari tahu sebenarnya apa 
yang ingin Anda dalami di Linux. Linux 
adalah sistem yang sangat kompleks, 
namun tetap transparan. Untuk mempelajari 
semuanya jelas tidak mungkin. Sebagai 
contoh, apabila ternyata Anda senang 
dengan pemrograman GUI di Linux. Maka, 
Anda tidak perlu mendalami masalah kernel 
dan segala tetek bengeknya. Sebaliknya, 
ketahuilah penanganan layar dengan baik. 
Kemudian, pelajari juga tentunya cara 
membuat interface yang baik. 

Atau, Anda ingin memperdalam jaringan 
di Linux. Maka, pelajarilah dan perdalamlah 


Memecahkan Masalah dengan Solusi Tepat 


konsep jaringan Anda. Masalah kernel dan 
pengaturan jaringan di dalamnya harus 
diperhatikan pula. 

Kemudian, barangkali kita akan kesulitan 
apabila kita harus membaca beberapa 
howto sehari. Apalagi jika tanpa disertai 
praktek langsung. Mungkin akan sulit juga 
apabila kita harus online dan berdiskusi 
belasan jam sehari. Cara-cara tersebut 
memang barangkali manjur bagi sebagian 
orang, namun kalau tidak memungkinkan, 
kita masih bisa belajar dari berbagai kasus 
yang pernah di alami, kemudian mencoba 
untuk memperdalam konsep. 

Linux datang dengan berbagai kelebihan. 
Namun, Linux juga bukannya datang tanpa 
masalah. Bukan berarti kita harus menyerah 
apabila mendapati masalah. Bukan pula kita 
harus memecahkan masalah dengan solusi 
yang tidak langsung mengatasi akar 
masalah. Linux dan budaya free software- 
nya membuat kita lebih bijak dalam 
memandang satu masalah. Dengan 
demikian, kita dapat menerapkan solusi 
yang berguna. Dan kita pun semakin 
kreatif. Salam. 

Noprianto (noprianto @infolinux.co.id) 


LAN 


www.infolinux.web.id 


InroLINUX FEBRUARI 2004 59 


File Manager Berbasis Web dengan PHP 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Membangun File Manager 
Berbasis Web dengan PHP 


Mari bersama-sama membangun file manager berbasis web dengan PHP. 
File manager tersebut dapat dikembangkan menjadi semacam kontrol 
panel yang sering ditemui pada layanan web hosting. 


ndi adalah staf TI sebuah 

perusahaan perdagangan PT 

Dagang Siang Malam. Karena 
semakin maraknya penggunaan Internet, 
departeman TI perusahaan tersebut 
lantas berpendapat bahwa mereka harus 
memiliki situs dengan nama domain 
sendiri, kemudian syukur-syukur dapat 
menerapkan e-commerce suatu hari 
nanti. Mereka juga berpendapat bahwa 
memiliki situs pribadi akan memperjelas 
eksistensi mereka di dunia perdagangan 
nusantara. Andi pun melakukan hosting 
pada sebuah web hosting terkemuka. 
Untuk mengatur hosting-nya, Andi dapat 
menggunakan control panel yang 
diproteksi dengan password. 

Kini, perusahaan tersebut memiliki 
sebuah situs pribadi dengan domain 
dagang-siang-malam.com. Pengem- 
bangan situs pun dilakukan. Perusahaan 
yang relatif konvensional tersebut 
perlahan mulai menapaki dunia Internet. 
Hampir semua staf penting juga diberikan 
fasilitas untuk memiliki homepage 
masing-masing. Departemen TI Dagang 
Siang Malam menerapkan kebijakan 
bahwa setiap staf yang berhak memiliki 
homepage akan diberikan alamat http:// 
www.dagang-siang-malam.com/ 

Knama staf 2/. 

Minggu-minggu pertama, Andi pun 
sibuk melayani para staf yang akan 
melakukan upload file ke direktori masing- 
masing. Apa boleh buat. Control panel 
yang diberikan oleh perusahaan hosting 
dapat digunakan untuk mengatur situs 
perusahaan secara keseluruhan, dan 
sangat tidak mungkin untuk memberikan 
password control panel tersebut kepada 
setiap staf yang akan mengatur homepage 
masing-masing. Terlalu riskan, karena bisa 
saja situs dan data perusahaan juga ikut 
berubah. Andi pun semakin sibuk, karena 


60  InroLINUX FEBRUARI 2004 


para staf tersebut juga semakin sibuk 
untuk berlomba memiliki situs terindah. 
Setiap ketemu dengan para staf tersebut, 
Anda harus siap untuk meng-upload file- 
file mereka, menghapus file-file mereka, 
dan tugas lainnya yang banyak memakan 
waktu. 

Akhirnya Andi menyerah. Sebagai staf 
TI, pekerjaan utama Andi adalah 
membuat situs perusahaan, dan 
bukannya mengurus isi homepage para 
staf di perusahaan tersebut. Andi pun 
berniat untuk membuat sebuah file 
manager berbasis web yang dapat 
digunakan oleh para staf untuk mengatur 
file mereka masing-masing. Setiap staf 
akan diberikan password yang berbeda- 
beda. Dengan demikian, diharapkan 
urusan upload, hapus, dan lain 
sebagainya dapat dilakukan masing- 
masing. Karena Andi cukup sibuk, maka 
file manager yang dibuat tidak boleh 
memakan waktu pembuatan terlalu lama. 
Perancangan pun segera dilakukan. 


Pengaturan keamanan 

Andi cukup sadar bahwa urusan 

pengaturan file melalui web bisa sangat 

berbahaya. Apabila perancangan tidak 

dilakukan dengan cukup cermat, maka 

bisa-bisa staf yang satu bisa menghapus 

file milik staf lain, dan hal-hal tersebut 

dapat membuat Andi lebih sibuk lagi. 

Akhirnya, Andi memutuskan bahwa file 

manager tersebut, yang kemudian 

dinamakan sebagai webfileman harus 

memiliki fitur-fitur keamanan berikut ini: 

@ Proses /ogin dan logout yang memadai. 

@ Setiap staf tidak boleh masuk ke 
direktori staf lain. 

@ Setiap staf tidak boleh masuk ke 
direktori lain di sistem. 

@ Setiap staf hanya boleh melihat file dan 
direktori yang mereka miliki. 


www.infolinux.web.id 


@ Setiap staf hanya boleh menghapus file 
dan direktori yang mereka miliki. 

@ Setiap staf hanya boleh membuat file 
dan direktori di bawah home directory 
mereka masing-masing. 

@ Ukuran file yang di-upload harus 
dibatasi. 

@ Webfileman harus mampu memastikan 
bahwa setiap file dan direktori yang 
ingin diakses oleh staf harus 
merupakan miliknya sendiri, dan 
penipuan dengan menggunakan notasi 
alel, «Ill. Idir/../file dan 
sebagainya harus mampu ditangani. 


Pada pengembangan selanjutnya, Andi 
juga berpendapat bahwa /ogging untuk 
setiap operasi harus dilakukan. Apabila 
suatu hari terdapat penyalahgunaan 
fasilitas ini, maka logging dapat 
digunakan. 


Persiapan database 
Langkah pertama yang dilakukan adalah 
membuat sebuah database dengan 
spefisikasi sebagai berikut: 


Variabel Nilai 


Nama database Webfileman 
User dengan Webfileman, 
hak penuh password webfileman 


Andi pun memberikan perintah berikut 
ini untuk membuat database tersebut: 
CREATE DATABASE wehbfileman: 


GRANT ALL PRIVILEGES ON webfileman." 
TO webfileman@localhost IDENTIFIED BY 
'webfileman': 


FLUSH PRIVILEGES: 


Setelah itu, Andi membuat sebuah 
tabel, yang sementara digunakan untuk 
menyimpan pasangan nama dan password 
staf. Tabel tersebut dinamakan sebagai 
webfileman auth, dengan spefisikasi field 
sebagai berikut: 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Field Keterangan 


Username Varchar (15), menyimpan 
nama staf 

Varchar (15), menyimpan 
password staf. Untuk saat 
ini, password tidak dienkrip. 


Passwd 


Berikut ini adalah perintah SOLnya: 
CREATE TABLE webfileman auth| 
username varchar(15), 
passwd varchar(15)): 


Selanjutnya, Andi mulai memasukkan 
data staf yang berhak memiliki homepage 
pribadi: 


Username Password 


jengkolman — jengkolman123 
drupadi drupadi123 
sendi sendi123 


Berikut ini adalah perintah SOLnya: 
INSERT INTO webfileman auth VALUES 
('jengkolman','jengkolman123'): 
INSERT INTO webfileman auth VALUES 
(“drupadi', drupadi123"'): 

INSERT INTO webfileman auth VALUES 
('sendi','sendi123"): 


Dengan demikian, urusan database pun 
selesai. Kini Andi akan melanjutkan ke 
tahap pembuatan direktori yang akan 
berfungsi sebagai home directory bagi 
masing-masing staf. 


Pembuatan direktori 

Karena alamat staf berupa http:// 
www.dagang-siang-malam.com/ 

«nama staf25/, maka direktori untuk 
masing-masing staf perlu disiapkan. 
Direktori-direktori tersebut di buat di dalam 
direktori utama tempat menyimpan file-file 
www.dagang:siang-malam.com. 

Program mkdir dapat digunakan sebagai 
berikut untuk membuat direktori-direktori 
tersebut: 
mkdir jengkolman 
mkdir drupadi 
mkdir sendi 


Persiapan permission 

Andi menyadari bahwa file manager 
berbasis web yang akan dibuat 
memungkinkan para staf untuk membuat 


file dan direktori baru, kemudian 
menghapus file dan direktori tersebut. 
Tentunya, kondisi demikian akan bisa 
terjadi kalau direktori para staf tersebut 
dapat ditulisi oleh user yang menjalankan 
web server. 

Pada perusahaan hosting di mana PT. 
Dagang Siang Malam meletakkan 
websitenya, pengaturan permission 
tersebut telah diatur, sehingga webfileman 
dapat dijalankan dengan mudah. 

Namun, karena Andi membuat 
webfileman ini di dalam desktop-nya yang 
berisikan Red Hat Linux 9, maka beberapa 
pengaturan perlu dilakukan terlebih dahulu. 

Yang pertama, user yang menjalankan 
Apache pada Red Hat Linux 9 adalah user 
apache. Saat ini, program webfileman 
dimiliki oleh user Andi. Andi pun 
memberikan sebagian kepemilikan direktori 
webfileman dan seluruh isinya kepda user 
apache dengan mengubah grup pemilik. 
Berikut adalah perintah yang dijalankan: 
chgrp apache -R webfileman 


Yang kedua, user apache harus memiliki 
kemampuan menulisi direktori webfileman 
tersebut. Dengan demikian, Andi 
memberikan hak tulis kepada user apache 
terhadap direktori webfileman tersebut: 
chmod 775 -R webfileman 


Untuk saat ini, Andi sangat menyadari 
bahwa pemberikan permission seperti ini 
cukuplah rentan. Namun, sekali lagi, Andi 
harus segera menyelesaikan program ini, 
karena berbagai tugas utama sudah 
mengantri untuk dikerjakan. 

Sampai saat ini, seluruh isi direktori 
webfileman kini dapat ditulisi oleh user 
apache. Pengaturan file sistem pun selesai. 
Andi siap untuk masuk ke langkah 
berikutnya. 


Proses login dan logout 
Andi ingin membuat webfileman ini 
sesederhana mungkin. Dalam artian, tidak 
ada pesan atau tulisan yang tidak perlu di 
layar. Proses login yang berhasil akan 
memperlihatkan file dan direktori mereka. 
Proses login yang gagal akan segera 
kembali ke halaman login. Begitu juga 
dengan proses logout. Setelah para staf 
melakukan operasi logout, maka halaman 


www.infolinux.web.id 


File Manager Berbasis Web dengan PHP 


login kembali ditampilkan. Untuk proses 
login dan logout, Andi menggunakan 
session. 

Pertama-tama, staf akan melihat 
halaman login.html yang berfungsi sebagai 
tempat memasukkan username dan 
password. Halaman ini jugalah yang akan 
ditampilkan apabila proses login gagal. 
Proses otentikasi akan dilakukan oleh 
halaman login.php. Apabila otentikasi 
berhasil, maka staf kan dibawa ke halaman 
staff.php. 

Apabila terdapat para staf yang nakal 
dan mencoba mengunjungi staff.php tanpa 
melakukan otentikasi, maka secara 
otomatis para staf tersebut akan 
menjumpai halaman login.html. File 
staff.php berfungsi sebagai halaman utama 
tempat para staf dapat melihat file dan 
direktori mereka serta melakukan berbagai 
operasi terhadap file dan direktori miliknya. 
File staff.php juga menampilkan lokasi 
direktori aktif dan menyediakan /ink untuk 
melakukan logout. Di halaman yang sama, 
staf akan menjumpai link untuk meng- 
upload file dan membuat direktori. Operasi 
sebenarnya untuk setiap file dan direktori 
tidak akan dilakukan oleh staff.php. File 
fs.php lah yang bertanggung jawab untuk 
hal tersebut. 

Ketika staf melakukan klik pada link 
untuk logout, file logout.php akan dipanggil, 
dan segala session yang ada akan 
dibersihkan. Halaman login.html kembali 
ditampilkan. 


Halaman utama: staff.php 
File staff.php adalah file utama dari 
program webfileman ini. File ini 
bertanggung jawab untuk menampilkan 
berbagai informasi dan link yang 
berhubungan dengan direktori aktif user. 
File ini juga menyediakan link untuk logout. 
Kemudian, file ini juga bertanggung jawab 
untuk memberikan operasi tertentu kepada 
file dan direktori. 

Sebuah file tidak dapat diklik di 
webfileman ini. Sebaliknya, direktori dapat 
diklik, dan apabila hal tersebut dilakukan, 
staf akan masuk ke dalam direktori 
tersebut. Sebuah link baru untuk kembali ke 
direktori orang tua pun segera ditampilkan 
oleh staff.php. Apabila sebuah direktori 
masing kosong, maka sebuah link untuk 


InroLINUX FEBRUARI 2004 61 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


| webfileman control panel - Mozilla 


-5x . mebfileman control panel - Mozilla 


HEie Edit View Go Bookmarks Tools Window Help 


Ie Ebit View Go Bookmarks Tools Window Help 


| Back» Forvard » Reload Stop | dg hitM1ocalhosttiwebilemanistatpnp 


Fa 
Sifeo je 


ack ” Forward 


» Reload stop | dk hitpiMocalhosttMwebilemanMogin him Site Bi 


webfileman control panel 


logged 2s: jengkolman logout 


(eva: rar/srwrsifhtmnl/t/sebfileman/jengkolman/ 


at oo 


get 


Untitled.tat 1512 


jet 


webfileman control panel (vW-Ia) 


tatf 


(password 


login | clear 


3 Lu 


Ib-s 


kEscaa on 


I --ar 


TA E 


Ewebileman.sxw - OpenOj/fSwebfileman control panel |Ellnop@nop:/var/www/htm| 


1 Wed Dec 03, 23:30 


sspJase-k 5 


Ewebtileman.sxw - OpenofffSwebileman control panel |Ellnop@nop:/var/www/html/ 


18 Wed Dec 03, 23:30 


& Halaman login Webfileman. 


menghapus direktori akan ditampilkan. Link 
untuk menghapus file akan selalu 
ditampilkan. 

Pada setiap direktori, staff.php juga 
akan menampilkan link untuk meng-upload 
dan membuat direktori baru. 

Apabila staf melakukan operasi klik 
pada sebuah direktori, maka staf tersebut 
akan dibawa masuk ke dalam direktori 
tersebut. Akan tetapi, file staff.php tidak 
bertanggung jawab untuk melakukan hal 
tersebut. Demikian juga ketika staf 
melakukan klik pada link untuk menghapus 
file. Staff.php juga tidak bertanggung 
jawab untuk menghapus file tersebut. Apa 
yang dilakukan oleh staff.php hanyalah 
menampilkan segala sesuatu yang boleh 
ditampilkan. Segala operasi file sistem 
menjadi tanggung jawab fs.php. 


Penanggung jawab operasi 
file sistem: fs.php 

Setiap operasi file sistem akan ditangani 
oleh file ini. File ini akan menerima 
maksimal tiga parameter yang akan 
menentukan cara kerjanya. Yang pertama 
adalah type dari file dan direktori. Type 
dapat berupa file atau dir. 

Yang kedua adalah task. Parameter 
task berisikan tugas yang akan dilakukan 
terhadap file atau direktori tersebut. Task 
yang mungkin untuk file adalah delete dan 
upload. Sementara, task yang mungkin 
untuk direktori adalah cd (change 
directory, harap diperhatikan, operasi ini 
tidak benar-benar masuk ke suatu 
direktori, melainkan hanya mengganti 


62 InroLINUX FEBRUARI 2004 


& Daftar file dan direktori. 


variabel penanda direktori aktif), up 
(kembali ke direktori orang tua, hanya 
mengubah penanda direktori aktif), create 
(membuat direktori) dan de/ (menghapus 
direktori kosong). Sebagai salah satu cara 
mencegah tindakan yang tidak bertang- 
gung jawab, task up tidak akan berlaku 
untuk home directory para staf atau pun 
segala direktori di luar home directory staf 
tersebut. 

Yang ketiga adalah filename apabila nilai 
parameter pertama adalah file. Parameter 
ini akan bernilai dirname apabila nilai 
parameter pertama adalah dir. Tidak semua 
task memerlukan parameter ini. Task up 
pada type dir misalnya, tidak membutuhkan 
parameter ini. 

Katakanlah seorang staf memiliki file 
file1 dan direktori dir1. Link untuk 
menghapus file ini akan mengacu kepada 
fs.php?type -file&task — del&filename -file1. 
Sementara itu, apabila direktori dir1 masing 
kosong, maka link untuk menghapus 
direktori ini akan mengacu kepada 
fs.php?type — dir&task — del&dirname — dir1. 
Dan link untuk masuk ke dalam direktori ini 
akan mengacu kepada 
fs.php?type — dir&task —cd&dirname — dir1. 

Hal tersebut disadari oleh Andi sangatlah 
rentan. Andi bukanlah seseorang yang 
mengenal betul keamanan sistem, tapi Andi 
sangat sadar bahwa staf jengkolman, 
teman dekatnya yang kebetulan juga 
berhak untuk memiliki homepage, adalah 
rekan kerja yang sedikit nakal. 

Apabila jengkolman sukses melakukan 
authentikasi dan kemudian mengganti 


www.infolinux.web.id 


alamat URL menjadi fs.php?type — 
file&task — del&filename — ../drupadi/file1 
misalnya, maka file1 milik drupadi bisa saja 
terhapus. Atau jengkolman bisa saja 
mengarahkan URL menjadi fs.php?type — 
dir&task — cd&dirname — ../drupadi/, dan 
file-file drupadi akan terlihat semuanya. 

Kelemahan tersebut dapat ditangani 
dengan hanya mengambil basename dari 
dirname dan filename, sehingga hanya 
nama file dan direktori yang akan diambil. 
Dengan demikian, ../../drupadi/file1 akan 
menjadi file1. Namun, karena memiliki 
sedikit waktu luang, cara tersebut tidak 
digunakan oleh Andi. Sebagai gantinya, 
Andi mendaftar semua file dan direktori 
milik staf yang sedang aktif ketika fs.php 
dipanggil, dan setiap operasi terhadap file 
dan direktori hanya bisa dilakukan terhadap 
file milik staf tersebut. Semua file dan 
direktori tersebut akan dimasukkan ke 
dalam sebuah array. 

File fs.php adalah program yang cukup 
mulia. Tidak ada satu pun tulisan yang 
dicetak oleh file ini. Karena, setelah semua 
tugas selesai, halaman aktif segera 
dipindahkan ke staff.php. 


Pembuatan direktori 
Pembuatan direktori ditangani oleh file 
createdir.php. Apabila staf mengakses file 
ini tanpa melakukan authentikasi terlebih 
dahulu, maka halaman login.html kembali 
akan ditampilkan. Sederhananya, nama 
direktori akan dilewatkan ke fs.php dengan 
parameter type — dir&task — create&dirname 
- Snama direktori». 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Upload file 
Karena keterbatasan waktu, Andi hanya 
membatasi staf untuk mengupload satu 
file dalam satu waktu. Artinya, apabila staf 
ingin meng-upload file kedua, maka 
upload.php harus dipanggil kembali. Atau 
link untuk upload file harus diklik sekali lagi. 
Sama seperti createdir.php dan halaman 
lainnya, upload.php akan membawa staf 
kembali ke login.html apabila proses 
otentikasi belum dilakukan oleh staf 
tersebut. 


Variabel-variabel session 
Apabila proses login berhasil, maka 
beberapa variabel session berikut ini akan 
diatur: 


Variabel Deskripsi 


Slogin Berisikan nama staf yang 
login 

Berisikan home directory user, 
yaitu lokasi direktori aktif 
ditambah dengan nama staf. 
Shomedir - getcwd() ."/". 
Slogin . “/" 

Berisikan path yang sedang 
aktif. Pada awalnya, path 
aktif ini sama dengan $homedir. 
Selanjutnya, bisa dimodifikasi, 
terutama oleh fs.php dalam 
operasi cd dan up. 


$homedir 


$Srpath 


Source code dan penjelasan 
login.html (tanpa penjelasan): 
Shtml» 

Shead» 

Stitle» 

webfileman control panel 

Kltitle 

« Ihead» 

«body» 

«form action —login.php method -post» 
«table border-1 valign-center align — 
center width —-40Y6 bgcolor - #dddddd 
St 

«td colspan—2 align- center» 
Xb»webfileman control panel (vO.1a) «/b» 
«ltd» 

Cltr3 

St 

Std» staff «/td» «td» Sinput type-text 
width -15 name-staff» «/td» 

Cltr3 


str 

Std» password X/td» «td» «input type 
-password width -15 name -—-passwd» 
Kitd» 

Cltr3 

Str3 

Std» «itd» 

«Std» Sinput type — submit value - login » 
Xinput type-reset value -—clear» «/td» 
Cltr3 

«table » 

«iform2 

«body» 

«Ihtmi» 


login.php: 
Sp) 
mysgl connect/'localhost',' webfileman', 
'webfileman') or 
die('unable to connect to 
database server'): 


mysgl select db('webfileman'): 


$g - “select passwd from webfileman 
.auth where username -|"$staff|”,”, 
$r - mysgl guery/$a): 

$I — mysgl fetch array/$r): 


$correct passwd - $IIOI: 


if (mysgl affected rowsl) -- 1 && 
$passwd - - $correct passwd) 
t 
if (Isession is registered('login')) 
t 
session register 'login'): 
session register( 'homedir'): 
session register('rpath'): 
$login - $staff: 
$homedir — getcwd() .”/”. 
$login . “1 
$rpath —- $homedir: 
header(“location: staff.php”): 
) 
) 
else 
t 
header('location: login.html'): 


) 


» 
Penjelasan: 


Pertama-tama, koneksi ke database akan 
dilakukan. Pencocokan username dan 


www.infolinux.web.id 


File Manager Berbasis Web dengan PHP 


password pun dilakukan. Apabila gagal, 
maka halaman login.html akan ditampilkan. 
Apabila berhasil, maka beberapa variabel 
session akan diatur. 


logout.php 
«1 
session startl): 
session unsetl): 
session destroyi): 
header('location: login.html'): 
» 


Penjelasan: 

File ini bertugas untuk membersihkan 
semua variabel session dan membawa staf 
ke halaman login. 


staff.php: 
Pai 


function filecount($path) 
( 
$fcount — 0: 
if (Shandle — opendir($path)) 
( 
while (false !— — ( $file — 
readdir( $handle))) 


t 
if (Sfile !- “." && S$file !- 


“ 3 


( 


) 
) 


$fcount # 4: 


) 


return $fcount: 


session startl): 
if (Isession is registered('login")) 
t 


header('location: login.html'): 


) 


?5 


Shtmi» 
Shead» 
Stitle» 
webfileman control panel 


InroLINUX FEBRUARI 2004 63 


File Manager berbasis Web dengan PHP 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


«title » 
« Ihead» 
« body » 
«table bgcolor - #dddddd width - 100 
border -12» 
St 
«td align-center» «Xb» webfileman 
control panelX /b» «/td» 
«td align—right colspan-2»logged as: 
Kb» 4? echo Slogin ?5 «lb» «a 
href -logout.php logout X /a» «td» 
Kltr3 
str 
Ktd»cwd: «? echo Srpath:?» «Itd» 
«td colspan-2» «a href-createdir. 
php» create dir «Ja» 
Sa href -upload.php upload file « Ja» 
«1 
if (Srpath !- $homedir) 
! 
echo “«a href -fs.php?type - dir& 
task -up»bup« la»: 


SI 
if (Shandle — opendir($rpath)) 
! 
while (false !- - ( $file - readdir 
($Shandle))) 
t 
if (Sfile !- “." && $file !— “..”) 
| 
echo "«tr»": 
if (is file($rpath . Sfile)) 
( 
echo “«td» Sfile X/td»": 
echo “«td»", 
echo filesize($rpath . $file): 
echo “« td» ", 
echo “«td»": 
echo “«a href -fs.php?type - 
file&task - delafilename — 
$file » delx /a»": 
Jelse 
if (is dir(Srpath . $file)) 
( 
echo “«td» «a href -fs.php? 
type — dir&task — cd&dirname 
- Sfile» $file «Ja» «/td»": 
echo “«td»", 
echo filesize($rpath . $file): 


64 InroLINUX FEBRUARI 2004 


if (filecount($rpath . $file) 
2-0) 
( 
echo “«/td»": 
echo "«td»": 
echo "«a href -fs.php? 
type - dir&task - 
del&dirname - Sfile » del X/ 
adu 

) 
) 


echo “«Itd»": 
echo “«Itr2": 
) 
) 
) 


closedir($handle): 
225 

«table » 
«body 5 
«html» 


Penjelasan: 

Ini adalah file yang terpanjang. Hampir 
semua tampilan adalah urusan file ini. 
Pada awal file, kita membuat fungsi yang 
berguna untuk mengembalikan jumlah file 
di dalam satu direktori. Apabila jumlahnya 
nol, maka direktori tersebut dapat 
dihapus. 

Kemudian, direktori akan dibuka dan 
semua file dan direktorinya akan 
ditampilkan, beserta ukuran dan operasi 
yang bisa dilakukan terhadap file dan 
direktori tersebut. Lokasi direktori 
bergantung kepada variabel $rpath. 

Baris kode yang panjang sebenarnya 
hanyalah menentukan tipe file dan 
direktori, kemudian menyiapkan operasi 
yang bisa dilakukan terhadap file dan 
direktori tersebut. 


fs.php: 
Cg 


session startl): 
if (Isession is registered('login')) 
t 

header('location: login.html'): 


k 


$myfiles — split(“Il-space:l1”, 


www.infolinux.web.id 


shell exec(“find $homedir”)): 


if ($type — — “dir”) 


| 
if (Stask — -— “cd”) 
t 
if (in array($rpath . $dirname, 
$myfiles)) 
$rpath — $rpath . $dirname . “/"s 
) 
if ($task — — “up”) 
! 
$temp — $rpath . $dirname: 
$temp —- substr($temp,0, 
strlen($temp) - 1): 
if (in array($temp . Sdirname, 
$myfiles)) 
if (Srpath !- $homedir && 
strlen(Srpath) » strlen($homedir)) 
t 
Srpath a — explodel'/', 
$rpath): 
array splice(Srpath a, 
count($rpath a) - 2): 
$rpath — implode ('/', 
$rpath a): 
$rpath — $rpath . '/': 
) 
) 
if (Stask — — “create”) 
! 
if (Sdirname !- “”) 
mkdir($rpath . $dirname , 0755): 
) 
if (Stask — — “del”) 
! 
if (in array($rpath . $dirname, 
$myfiles)) 
| 
rmdir($Srpath . $dirname): 
) 
) 
) 
else 


if ($type — - “file”) 


( 


if ($task — — “del”) 


( 


if (in array($rpath . $filename, 
$myfiles)) 
t 


) 


unlink($rpath . $filename): 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


) 

if ($task - - “upload”) 

t 
Suploadfile - $rpath . $filename 
name: 
move uploaded file(Sfilename, 
$uploadfile): 


header('location: staff.php'): 
?25 


Penjelasan: 

Untuk mendaftar semua file dan direktori 
milik seorang staf, kita menggunakan 
bantuan program find yang dijalankan 
dengan shell exec(). Setiap operasi yang 
berbahaya akan diantisipasi terlebih 
dahulu. Antisipasi di sini tidak menjamin 
keamanan 10046. 


createdir.php (tanpa penjelasan): 
Pa 

session startl): 

if (Isession is registered('login”)) 


t 
) 


header('location: login.html'): 


?5 


S html» 

Shead» 

Stitle 

webfileman control panel 

Kltitle 

« Ihead» 

«body» 

«form action -fs.php?type - 

dir&task - create method -post» 
«table bgcolor — #dddddd width -509 » 
Str3 

«Std» directory name £/td 2 

Std» 

Xinput type -text name — dirname 

size - 155 

Xinput type -submit value — create » 
Xinput type —button value — cancel 
onClick -”location.href — 'staff.php':” 
Kitd» 

Kit 

«table » 

«iform2 


«body» 
«SiIhtmi» 


upload.php (tanpa penjelasan): 
« 

session startl): 

if (Isession is registered('login”)) 


t 
) 


header('location: login.html'): 


15 


Shtml» 

Xhead» 

Stitle » 

webfileman control panel 

Kltitle 

« Ihead» 

«body» 

« form enctype - multipart/form-data 
action — fs.php?type - file&task - upload 
method -post » 

Sinput type —hidden name — 

MAX FILE SIZE value - 1048576» 
«table bgcolor - #dddddd width -504 » 
str 

«td» choose file (max size 1M) « /td» 
Std» 

Xinput type -file name - filename 
size - 1525 

Sinput type -submit value — upload » 
Kinput type —button value — cancel 
onClick -”location.href — 'staff.php':” 
Citd» 

Cltr3 

«table » 

«iform2 

«body» 

«html» 


Andi sangat menyadari bahwa 
webfileman ini masih memiliki banyak 
kekurangan. Mulai dari tidak terdapatnya 
fasiltas untuk mengubah nama/ 
memindahkan file, operasi copy/cut/paste, 
upload banyak file sekaligus, pembuatan 
file langsung, dan lain sebagainya. Untuk 
masalah keamanan sendiri, Andi merasa 
masih harus melakukan berbagai pengujian 
dan perbaikan. Ada developer yang 
tertarik untuk membantu Andi?4 
Noprianto (noprianto @infolinux.co.id) 


www.infolinux.web.id 


File Manager berbasis Web dengan PHP 


IKLAN 


InroLINUX FEBRUARI 2004 


65 


CMS: MamboServer 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


CMS: MamboServer, 


Lebih Mudah dan Cepat 


Memperbarui situs “susah'? Ya, siapa bilang membuat situs itu mudah. 
Membuat situs mungkin mudah, tapi membuat situs yang up-to-date itu 


'susah'. Untung ada MamboServer. 


ering sekali kita mengunjungi 

situs yang jarang diperbarui, 

bahkan tidak pernah diperbarui. 
Masalah ini timbul dengan berbagai alasan. 
Salah satunya masalah teknis, yaitu tidak 
mempunyai kemampuan dasar seperti 
HTML dan FTP. Hal ini sudah dapat diatasi 
dengan banyak program Content Manage- 
ment System (CMS) seperti PHP Nuke, 
Post Nuke, dan ASP Nuke. 


Apa itu CMS? 
Pada umumnya, CMS digunakan untuk 
mempermudah proses penambahan dan 
perbaikan situs. CMS yang lebih advanced 
mempunyai fungsi versioning, editorial. 
CMS mempermudah pengguna awam 
untuk memperbaharui situs, sehingga tidak 
perlu mengerti HTML, XML, atau DHTML. 
Pengguna hanya perlu mengisi berita, foto, 
dan publish. 


Apa itu MamboServer? 
Anda telah mencoba CMS yang lain? 
Umumnya masalah yang timbul dalam 
menggunakan CMS adalah kesulitan 
instalasi dan mengubah desain atau 


Window Help 


template. Bahkan, beberapa CMS sangat 
sulit mengubah menu sesuai dengan 
keinginan Anda (seperti Products - 
Hardware -» DVD Recorders, Products - 
Hardware -» CD Recorders, dan lain-lain). 
Sekarang semua hal ini dapat diatasi 
dengan MamboServer. 

MamboServer adalah Web Content 
Management System (CMS) open source 
yang terbaik saat ini. Pengguna awam 
Internet yang ingin membuat atau 
mengubah situsnya sendiri menjadi sangat 
mudah. Untuk Administrator pun menjadi 
mudah, hanya melalui browser (lihat 
Gambar 1). Jadi semua menjadi mudah 
dan cepat. 

Apakah mambo untuk menggantikan 
PHP Nuke dan ASP Nuke? Bukan, 
MamboServer lebih mengutamakan 
kemudahan untuk meng-update situs. 
Sedangkan, Nuke-nuke lebih merupakan 
community base portal. 

CMS apa yang lebih sesuai untuk Anda? 
Silakan baca artikel James Robertson di 
http://www.steptwo.com.au/papers/ 
kmec evaluate/ yang berjudul “How to 
evaluate a content management system”. 


oi xl "5 Mambo Open 


Elle Edit View Go wi 


MamboServer CMS dapat digunakan 
untuk hal-hal berikut: (lihat contoh E- 
commerce yang menggunakan Mambo 
open Ssource di Gambar 2). 

@ Portal, situsuntuk berita, dan lain-lain. 
@ E-commerce, situs untuk perdagangan. 
@ Personal, situs untuk perorangan. 

@ Situs dengan aplikasi Flash. 


MamboServer bagi 
Administrator 
Yang paling penting juga, MamboServer itu 
free. MamboServer istimewa karena tidak 
perlu coding, struktur template tidak rumit, 
dan instalasi juga tidak rumit. 
MamboServer versi terbaru 4.5 dapat 
di-download di http://sourceforge.net/ 
projects/mambo atau http.// 
www.indomambo.com. 
Kelebihan versi terbaru ini antara lain: 
@ Installasi lebih mudah, cukup upload dan 
setup via web. 
@ Template mudah diubah. 
@ Dapat menambah berita via web. 
@ Dapat mengedit berita via web. Bisa 
menggunakan editor yang memiliki 
fungsi seperti Microsoft Word atau 


ja. 


Back ” Forvard "Reload 


3 Ba moiomcatenorscomimambo 


1) ddhome | WEsoormaris #Orwes -Antrus....) AManarakesot AMandrakestore -£Mandrakeoun A Mandrake Linus -£MandrakeExpet LA MandrakeOnine 


Login 


Welcome to Mambo Open Source Administration 


(P5 What's Your Passion? 


cafepress 


Ulasam) & - 


Call 877-809-1659 
Tam - 7pm (PST) Everyday 
Your Account | Help | «Cart & 
Checkout 
Order Statu: 


PT 1 DAY Ginattaw 


Username Use the login and 
admin password fields opposite 
to gain access to the 
administration. 


Welcome to the Mambo Open Source online store. This 
online venture is purely non-profit making. Please feel 
free to browse around and purchase anything you like. 


Password 
Pesanser 


SHOP 
CATEGORIES Imo #Ropen x 


By purchasing any item you are helping to support and promote Mambo Open Source 


If you did NOT install 


Login | Mambo Open Source around the world. Thanks for stopping buy :-) 
using the Web based 
installer then please Apparel 
remember to change your 
'admin' password and Tell us how we 
'admin' e-mail address. can make this 

shop better. 
Version : 4.5 (RC 4.0.0) 
Miro International Pty Ltd. @ 2000 - 2003 All rights 
reserved. 
Mambo Open Source is Free Software released 


under the GNU/GPL License. 
Powered by Mambo Open Source 


MOS T-Shirt MOS Golf Shirt 
$16.99 


sasa) Ha ar 


& Gambar 1. Administrasi MamboServer via web. & Gambar 2. E-Commerce dengan Mambo. 


66  InroLINUX FEBRUARI 2004 www.infolinux.web.id 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


CMS: MamboServer 


urce Installer la 


"2 Mambo Open Source - Web Installer - Mozilla 1 
View Go Bookmarks Tools Window Help 


TI Hle Edit View Go Bookmarks Tools Window Help 


»- 


Back 


Hilal S - If 


Tj asem) & - .. 8 


Bar momocatosteatatorandeon « 
s Lp Fan Print Back Forward Reload 


Reload 


| Khtome | W2ookmans L0rweb- Antivirus... £Mandrakesot A Mandrakestore A MandrakeClub AA Mandrake Linux A MandrakeEkpet 4 MandrakeOnline » 


Welcome to Mambo Open Source installation 


| dhtome | Wtsookmars. LDrWeb-Antwrus... £Mandrakesot £Mandrakestore #Mandrakedub #NandrakeLinux AMandraketxpet fMandrakeOniine 


Welcome to Mambo Open Source installation 6 


Pre-installation check for 4.5 RC-4.0.0 (SnowWhitel 19/12/2003 20:20 GMT 
IFany of the items below are highlighted in red then please take actions to correct them. Failure to do so could 
lead to your Mambo Open Source installation not functioning correctly. 


Step 1 - MySOL database configuration 


Setting up Mambo Open Source to run on your server is involves 4 simple 


PHP version »— 4.1.0 Yes 
-lib compression support Available 
-XMK, support Unavailable Please enter the hostname of the server Mambo Open Source is to be 
- MySOL support pena installed on, this is usually localhost'. 
Enter the MySOL username and password and the database name you wish 
configuration.php Unwriteable to use with Mambo Open Source. 


You can still continue the install as the configuration will be displayed atthe 
end, just copy & paste this and upload. 


focalhost 
MySOL User Name us 


Host Name # this is usually localhost' 


Session save path /tmp, Writeable 


Directory and File Permissions: MySOL Password Fahasia 1 apassword MUST be 


In order for Mambo Open Source to function correctly it needs to be able to access or write to certain files or provided 
directories. If you see "Unwriteable" you need to change the permissions on the file or directory to allow Mambo MySOL Database momo 
Open Source to write to it. Name 
administrator/backups/ Unwriteable Drop Existing r 
administrator/components/ Unwriteable | Tables? 
components/ Unwriteable | 5 “ Existing backup tales will be 
images/ Unwriteable Badan TabeaN IE dropped " 
media/ Unwriteable Install Help Data? 7 
language/ Unwriteable 
Install Sample 
modules/ Unwriteable Data? 2 r 
templates/ Unwriteable 
uploadfiles/ Unwriteable Si 
ext 
SB 2 wa | oone AA 3 DB 2 BD | done I Kan aa ar 


& Gambar 3. Instalasi dan setup MamboServer via web. & Gambar 4. Setup Database MySOL untuk MamboServer. 


OpenOffice Writer. Dengan fasilitas ini 


Kebutuhan minimum MamboServer 4.5: 


menjadi sekitar 5,8 MB. Anda bisa 


pemula tidak perlu mengerti cara @ PHP 4.1.2 atau yang lebih baru—http:// meletakkan di direktori seperti berikut 
mengedit perintah-perintah html dan www.php.net. (tergantung konfigurasi web server 
upload dengan ftp. @ MySOL 3.23.x atau yang lebih baru— Anda): 

@ RSS Syndication, berita dari virus http://www.mysgl.com. UNIX -— /usr/local/www/mywebspace/ 
symantec, dan berita cuaca. @ Apache 1.13.19 atau yang lebih baru— mambo 

@ Statistik situs yang berisi informasi http://www.apache.org. Linux - /var/www/html/mambo 
pengakses seperti browser dan sistem @ Pastikan PHP Anda terinstalasi XML dan 
operasi, dan halaman web yang Zlib. 3. Ekstrak file hasil download. 
dibuka. @ Jalankan MySOL dan Apache, misalnya 4. Buat MySOL database (misalnya 


@ API untuk development components 
dan modules. 


dengan perintah “service mysgl start” 
dan “service httpd start”. 


mambo) untuk sebuah user di 
MamboServer (misalnya rus dengan 


password rahasia). Berikut ini adalah 
contoh perintahnya: 
# mysgl 

2 grant all on mambo" to 
rus@localhost identifiedby 'rahasia': 


Kebutuhan 
MamboServer 4.5 
MamboServer Open Source (MOS) 4.5 1 
ditulis ulang dari versi sebelumnya 4.0X. 

Banyak perubahan baru dari sisi security. 


Langkah instalasi 
MamboServer 

Download MOS 4.5 Beta. Dari 
www.indomambo.com atau http:// 
sourceforge.net/projects/mambo. 


Jadi jika anda pernah menginstalasi versi 2. Hasil download kirim lewat FTP atau 5. Lalu browser ke lokasi tempat 
sebelumnya, sangat disarankan untuk copy ke web server Anda. Ukuran file MamboServer diinstalasi, misalnya. 
memperbaharuinya. http://localhost/mambo/ 


"5 Mambo Open Source Installer - Mozilla 
Elle Edit View Go Bookmarks Too Window Help 


...9 8 


Back ” Forward " Reload Stop 


Ii larsam) Gk - 


Mrandrakesot A MandrakeStore £Mandraketub A Mandrake Linux £ Mandraketrpet #MandrakeOnline 


Ti asam) & - 


Mandrakesot A MandrakeStore £Mandrakelub A Mandrake Linux £ Mandraketrpet #MandrakeOnline —» 


@# httputocalhostinstallationfinstall3.php @# httpiMocalhostInstallationinstalla.php 


- 8 
Bae ema esa Aa 


Aihtome | WfBookmarts 4£ DrWeb-Antiirus 


Welcome to Mambo Open Source installation 


Aihtome | WkBookmarts 4£ DrWeb-Antiirus 


Welcome to Mambo Open Source installation 


Step 3 - Confirm the site URL, absolute path and admin Step 4 - Congratulations! Mambo Open Source is installed 


e-mail 
“ PLEASE REMEMBER TO COMPLETELY REMOVE THE 


If URL and Path looks correct then please do not change. If you INSTALLATION DIRECTORY ““ 


are not sure then please contact your ISP or administrator. 
Usually the values displayed below will work for your site. Administration Login Details 
Enter your e-mail address, this will be the e-mail address of the 


site SuperAdministrator. Username : admin 


Password : rahasia 
Enter your admin password, this will be the password of the site 


SuperAdministrator. You can use generated one or enter yours. Click the "Run" button to start Mambo Open Source site or "Admin" to take 


you to administrator login. 
URL fhttp://infolinwx.co.id 
Path (War/www/html 


Run | Admin | 


Your configuration file or directory is not writeable, or there was a 
problem creating the configuration file. Yow'll have to upload the following 


HA rus@infolinux.co.id code by hand. Click in the textarea to highlight all of the code. 

# TmosConfig db - "mambo F 
Admin kahasia I#mosConfig dbprefix — 'mos ': 
password ' mosConfig lang - 'english': | 


mosConfig absolute path — /var/www/htm!', 
'#mosConfig live site — 'http://infolinux.co.id': 


Ket mosConfig sitename — 'InfoLINUX Mambo Open Source & 


"2 (bone Hj ea ar "2 (bone In Hanf aa ar 


& Gambar 5. Alamat situs dan e-mail admin MamboServer. & Gambar 6. File konfigurasi belum disimpan. 


InroLINUX FEBRUARI 2004 67 


www.infolinux.web.id 


CMS: MamboServer 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


(lihat Gambar 3). Warna merah menun- 
jukkan belum benar konfigurasinya. Klik 
Continue untuk setup MamboServer. 


Setup MamboServer 

@ Isi infomasi untuk setup MamboServer. 
Dari informasi ini MamboServer akan 
menjalankan script untuk konfigurasi 
MySOL Database dengan user, 
password dan nama database yang 
telah Anda buat. 

@ Isi informasi yang dibutuhkan (lihat 
Gambar 4): 
hostname, untuk latihan ini isi dengan 
localhost. 
MySOL username: rus 
MySOL password: rahasia 
MySOL database name: mambo (boleh 
pakai nama lain). 


Lalu tekan “continue”, 

@ Isi Nama situs Anda, lalu tekan 
“continue”, 

@ Penting di sini untuk mengisi e-mail dan 
password administrator yang benar 
(lihat Gambar 5), lalu tekan “continue”. 

@ Selanjutnya akan muncul pesan seperti 
Gambar 6. Pada Mambo-4.5-Beta-1.0.3, 
Anda harus mengedit file 
configuration.php secara manual dan 
upload lagi ke server. Cara lain adalah 
meng-copy script yang ada browser 
seperti Gambar 6 dan menyimpan 
sebagai configuration.php pada direktori 
utama (/var/www/html/mambo/). Klik 
Run atau Admin. Jika masih seperti 
Gambar 3, berarti masih belum benar. 
Dalam contoh ini file konfigurasi belum 
berhasil disimpan. Kemungkinan karena 
tidak ada akses membuat file dalam 
direktori utama MamboServer. 

@ Ubah permission dari direktori yang 
diminta (berwarna merah, lihat kembali 
Gambar 3). Cara mengubah dengan 
chmod 777 ini kurang aman, karena 
user yang login dapat menghapus/ 
mengubah. Cara lain adalah dengan user 
apache (jika sudah dibuat untuk itu), lalu 
Anda chown semua file dan direktori 
berikut ini ke user apache. 
cd /var/www/htmi 
chmod -R 777 mambo 
cd mambo/ 
chmod -R 777 images/stories 


68 InroLINUX FEBRUARI 2004 


"2 InfoLINUX Mambo Open Source - Mozilla 
Fl File Edit View Go Bookmarks Tools Window Help 


4 ” 2 " 3 : 1 46 http://localhost/ 


Back Forward Reload St 


Si letsara| & 


1 InfoLINUX Mambo 
ci) Open Source 


Home 


(Main Menu 
Home 
News 
The Web 

Links 
Contact Us 
MamboServer 
Administrator 


(| Newsflash 


Ira Welcome to Mambo Open Source 
Written by Web Master 
Thursday, 12 June 2003 


EH Login Form 


Username 
Password 


Login 
Forgotten your 
password? 


No account yet? 
Create one 


Mambo Open Source 4.5 is 'Power In Simplicity'!. It has never been easierto create 
your own dynamic site. Manage all your content from the best CMS admin interface. 


Welcome to the Frontpage 


IF you've read anything at all about portals, you'll probably know at least three things: 
Portals are the most exciting way to do business, Portals can be really, I mean really, 
complicated and lastiy Portals are absolutely, outrageously, often unaffordably expensive. 


9! complicated. Mambo has been developed for the masses. It's licensed underthe 
GNU/GPL license, easy to install and administer and reliable. Mambo doesn't 

even reguire the user or administrator of the system to know HTML to operate it once it's 

up and running. 

Last Updated ( Thursday, 12 June 2003 ) 

MI Read more... 


(is Naambo Open Source is set to change all that ... Mambo Open Source is 
ag different from the normal models for portal software. For a start, it's not 
6 ) 

( h 


Tera 


El Monday, 22 December 2003 


(Hit Counter 
2 Visitors 


ea ea 


& Gambar 7. Hasil instalasi Mambo Open Source. 


chmod -R 777 components 

chmod -R 777 modules 

chmod -R 777 templates 

chmod -R 777 media 

chmod -R 777 uploadfiles 

chmod -R 777 administrator/backups 


Ulangi dengan mengakses http:// 
localhost/mambo atau http:// 
www.serveranda.com/mambolalu ikuti 
langkah-langkah setup MamboServer dari 
Gambar 3, 4, 5, dan 6. Jika tidak ada lagi 
kesalahan, akses ke homepage yang sama 
akan tampak seperti Gambar 7. 

Setelah selesai, buka htto:// 
www.serveranda.com/administrator 
dengan memasukkan user dan password 
yang telah dibuat: 

User: Admin 
Password: password anda 


Untuk administrasi MamboServer dan 
edit website dengan GUI, telah dites dari 
Windows dan Linux dengan Internet 
Explorer (version 5.5 atau yang lebih baru) 
atau Mozilla 1.4 (tapi editor WYSIWYG 
tidak bekerja). Kemampuan untuk browser 
yang lainnya akan ditambahkan pada patch 
MamboServer berikutnya. 


Catatan penting 
Setelah selesai instalasi, hapus direktori 


www.infolinux.web.id 


installation. Jika Anda tidak 
menghapusnya, instal script ini bisa 
digunakan oleh orang lain untuk men-delete 
user dan admin yang ada. 

Chmod 777 sangat berbahaya, karena 
semua user sistem Linux dapat menghapus 
atau mengubah isi direktori atau file 
Mambo. Agar sedikit lebih aman, ubah 
permission menjadi 755. 


Kesalahan instalasi: 

Apabila proses instalasi tidak berhasil, 

pastikan Anda mencek terlebih dahulu: 

@ Apakah semua file MamboServer telah 
di upload ke server? 

@ Apakah Apache/httpd, MySOL, dan 
PHP telah terinstalasi dan sesuai dengan 
kebutuhan minimum? 


Setelah semua langkah selesai, kembali 
buka http://localhost/mambo atau http:// 
www.serveranda.com/mambo. Apabila 
situs tidak muncul atau muncul pesan error 
yang tidak dimengerti, kemungkinan server 
Anda tidak memiliki Apache/httpd, MySOL, 
dan PHP yang sesuai, atau akses ke 
direktori dan file belum bisa read/write. 

Anda mengalami kesulitan untuk 
instalasi? Bergabung saja dengan 
MamboServer User Group Indonesia, 
www.indomambo.com.& 

Irwandi (me@irwandi.com) 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Panduan Singkat 
Membuat Webmail 
dan POPmail Server 


Membuat Webmail dan POPmail seperti yahoo.com dengan Linux sangat 
mudah. Berikut ini tips untuk Anda dari Onno W. Purbo. 


eberadaan Webmail dan POPmail 

server, yang syukur-syukur gratis, 

akan menjadi sangat penting untuk 
menjamin agar kita tidak banyak kehi- 
langan devisa. Karena menggunakan mail 
gratis di Internet seperti yahoo.com atau 
Iycos.com mengakibatkan bandwidth 
Internet ke luar negeri menjadi sangat 
besar. Tulisan ini akan membahas secara 
singkat cara membuat Webmail dan 
POPmail server di Internet. Contoh ini 
menggunakan distro Linux Mandrake, 
namun juga dapat dicoba untuk distro 
Linux yang lain. 


Kebutuhan alat dan 

persiapan server 

Komputer yang dibutuhkan, seperti dalam 

uji coba penulis, memiliki spesifikasi 

sebagai berikut: 

@ Komputer sekelas Pentium III, 
tergantung beban sebetulnya. Tapi 
pentium III cukup lah untuk meng- 
handle pengguna dalam orde ratusan. 

@ RAM 256 Mbyte atau lebih. 

@ Harddisk sangat tergantung alokasi 
guota untuk masing-masing user. Jika 
setiap user dialokasikan 4 Mbyte, 
maka setiap satu Gbyte di direktori /var 
akan mencukupi untuk 250-an user. 


Anda membutuhkan beberapa hal 
administratif lain yang perlu dilakukan, 
jika Anda menginginkan server tersebut 
dapat berfungsi secara baik di Internet, 
yaitu: 

@ Mencari tempat meletakan server 
tersebut di Internet, sebaiknya di ISP 
lokal di kota Anda. Atau di Indonesia 
Internet Exchange (IIX). 

@ Minta alokasi IP address dari tempat 
colocation server. 


@ Registrasikan domain ke IDNIC melalui 
web http:/www.idnic.net.id. Mungkin 
yang paling mudah adalah menggu- 
nakan domain “.web.id. 


Kebutuhan software 
Software yang digunakan diasumsikan 
menggunakan Linux Mandrake, yang 
cukup mudah untuk diinstalasi dan 
dikonfigurasi. Untuk memberikan servis 
Webmail dan POPmail, sebaiknya 
diinstalasi beberapa paket program 
bawaan Mandrake sebagai berikut: 

@ Postfix (sebagai smtp). 

@ Imap (akan menginstalasi sekaligus 
imap dan ipop3). 

@ Apache (web server atau httpd). 

@ PHP (bahasa scripting untuk 
komunikasi web server dengan mail 
server). 

@ Ssh server (untuk remote akses yang 
aman dengan ssh client atau Putty). 

@ Webmin (aplikasi web untuk 
administrasi server Linux). 

@ SguirrelMail (aplikasi webmail yang 
dibuat dengan script PHP dan HTML). 


Tidak ada RPM bawaan dari Mandrake 
untuk Webmail. Untuk servis Webmail, 
saya biasanya menggunakan SguirrelMail 
yang relatif sederhana sekali dan dapat 
diambil dari http://www.sguirrelmail.org. 
Versi terakhir saat artikel ini ditulis adalah 
Sguirrelmail-1.4.2.tar.gz. Sedangkan Linux 
Red Hat 9 menyertakan file RPM 
SguirrelMail versi 1.2.10 dalam CD ke-3. 


Instalasi Webmail 

Jika semua software yang disarankan, 
yaitu imap, postfix, apache, php, ssh, dan 
webmin telah diinstalasi, kita perlu 
mengaktifkan aplikasi-aplikasi server 


www.infolinux.web.id 


Membuat Webmail dan POPmail Server 


- ngueror 
Location Edit View Go Bookmarks Tools 


GOAn aw KAB 


EP Location: 


21 E 1 File - Kc 
Location Edit View Go Bos 


tersebut agar otomatis berjalan saat boot, 
melalui perintah chkconfig. 

# chkconfig imap on 

# chkconfig ipop3 on 

# chkconfig postfix on 

# chkconfig httpd on 

# chkconfig webmin on 


Lakukan restart server postfix, httpd dan 
webmin menggunakan perintah service. 
# service postfix restart 
# service httpd restart 
# service webmin restart 


Untuk memastikan IMAP dan POP3 
sudah diaktifkan saat ini, lihat isi file /etc/ 
xinetd.d/imap dan /etc/xinetd.d/ipop3. 
Dalam dua file tersebut, baris “disable” 
harus berisi “no”. Jika masih yes, gunakan 
editor teks, misalnya vi, untuk mengganti 
yes menjadi no, lalu restart xinetd dengan 
perintah: 

# service xinetd restart 


Letakan sguirrelmail-1.4.2.tar.gz yang 
baru di ambil dari http:// 
www.sguirrelmail.org di direktori dokumen 
web Anda, misalnya /var/www/html. 

# cp sguirrelmail-1.4.2.tar.gz /var/www/ 
html 


ngueror 
Location Edit View Go Bookmarks Tools Settings Window Help 


GOA AH KObS ana IPK 9 E 


(Pb Location: | W http:/ocalhost/mail/srcfogin.php Ka Ea 


SguirrelMail 
1) 


wi: 


& Gambar 1. Tampilan Webmail SguirrelMail. 


InroLINUX FEBRUARI 2004 69 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Membuat Webmail dan POPmail Server 


Elle Edit View Go Folder Mesage Tools Settings telp 


Location Edit View Go Bookmarks Tools Settings Window Help | 


5 Ty SAE Tua ( 
3 COAPDI KOES anKLPAKAA 9 E 
der 2 5.9. 5 
Tocai Fold EP Location: (mw ttps://localhost:10000/useradmin/batch form.cgi sb 
-kim Fi 
-Douto Manage Identities Webmin Index 


Execute Batch File 


Module Index 


identity Name | Email Address New. 


'Account type: POP Account 
Senerat (ESA 


Name 


This form allows you to create, modify or delete many Users at once from an uploaded or local text file. Each line in the file specifies one action to take, 
depending on its first field. The line formats are : 


69 Yourname Jonnow.Purbo”—————— 
Organization 


Emailadaresi fennogindonetid ———— 
BP) Pasowora 


create:username:passwd:vid:gid:realname:honedir:shelL:min:max:warn:inactive:expire 


Login: 
2 modify:oldusername:username:passwd-uld: gid:realname:homedir:shell:min:max:warn-inactive-expire 


delete:username 


Composer Host 


@ pori 
3 Hap E3 Cancel 


Intataing. 


(7 Store POP password In configuration file 

(7 Delete mesage from server afterfetching 

(7 Exclude from “Check Mali" 

T IDita merana Fine areawots than JINNSOtOOEnE EJ 


I #nabieinterval mall checking 


Destination folder: 


- 


ino 


taken as the cleartext password and encrypted 


Upload batch file 
Local batch file 


Pm 


inbox - 


Create home directories for created users? 


Rename home directories of modified users? 


Cancei Change UID on files of modified users? 


Bel Oirikloo|m|fi 2| Xrusein..(2skppp |iEPandu... | KMail 


|. config... 


Change GID on files of modified users? 
Delete home directories of deleted users? 


Passwords are already encrypted? 


Page loaded, 


Editld...  &£ The Gl... || 


& Gambar 2. Contoh konfigurasi POP3 Client. 


Masuk ke direktori tersebut, lalu ekstrak 
file tarball dengan perintah tar. 
# cd /var/www/html/ 
# tar zxvf sguirrelmail-1.4.2.tar.gz 


Semua file sguirrelmail akan diletakkan 
di folder /var/www/html/sguirrelmail-1.4.2. 
Sguirrelmail menyediakan file script 
bernama “configure” untuk mengonfigurasi 
webmail. 
# cd /var/www/html/sguirrelmail-1.4.2 
# .Iconfigure 


Pilih menu konfigurasi dasar, yaitu 
memberi nama organisasi pengguna 
webmail dan mengisi nama domain. 

@ Organizational Preferences | Organization 

Name (nama organisasi Webmail. 

@ Server Settings | Domain |isikan 
hostname dan domain e-mail server. 

@ Save Data. 

@ Ouit. 


Dua hal di atas yang minimal sekali harus 
Anda lakukan. Tentunya bagi Anda yang 
suka gregetan dapat mengedit lebih banyak 
hal di bagian Organizational Preferences. 
Setting di atas berasumsi bahwa: 

1. Server menjalankan SMTP server 
sendiri. 

2. Server menjalankan IMAP server sendiri. 

3. Server menjalankan POP3 server sendiri. 


Ketiga hal itu memang dilakukan server 
Linux sendiri jika kita menginstalasi paket 
program postfix dan imap. 


70  InroLINUX FEBRUARI 2004 


In modify lines, an empty field will be taken to mean that the corresponding user attribute is 1 


In ereate lines, if the uid field is left empty, Webmin will assign a UID automatically, IFthe gid field is empty, Webmin will create a new group with the 
same name as the user. The usernane, homedir and shell fields must be supplied for every user - all other fields are allowed to be empty, Ifthe passwd 
field is blank, no password will be assigned for the user. IFit contains just the letter x, the accou kad 


07/Nov/2003 


Create, modify or delete users in other modules? @ Yes O No 


Copy files to home directories of created users? 


Ma173oas We Or|xloo| mf 2| Xrusointo... (te Kppp 


bash profile 07/Nov/2003 
-bashrc 07/Nov/2003 
forward 07/Nov/2003 
99/Nov/2003 

Y Ne 
@ Yes O No 07/Nov/2003 


07/Nov/2003 
21/Dec/2003 


O No @ Home directory O All files 
O No @ Home directory O Allfiles| 
@ Yes O No 
O Yes O No 


ok ||/hone/redaksi/user.txt 


|l€panduan... (xtThe GIMP (tt'KonguerorfsfKongueror |) MMS 18:00:35 


& Gambar 3. Menambah dan mengurangi user dengan Webmin. 


Ubah owner (kepemilikan) folder data di 
bawah sguirrelmail-1.4.2 agar dapat 
diakses oleh Apache web server, menjadi 
milik user dan group apache. 

# chown apache.apache /var/www/html/ 
sguirrelmail-1.4.2 

# chown -R apache.apache /var/www/ 
html/sguirrelmail-1.4.2/4 


Ubah “DocumentRoot” di konfigurasi 
Apache Web server agar mengarah ke 
dokumen root sguirrelmail: 

# vi /etc/httpd/conf/httpd.conf 


Edit agar baris DocumentRoot berubah 
menjadi seperti ini: 
DocumentRoot /var/www/html/ 
sguirrelmail-1.4.2/ 


Restart Apache Web server 
# service httpd restart 


Selesai sudah proses konfigurasi dan 
instalasi Webmail dan POPmail server. 
Gambar 1 menunjukkan tampilan webmail 
SguirrelMail di komputer lokal (/ocalhost). 
Gambar 2 memperlihatkan konfigurasi POP 
di KMail. Jika Anda ingin e-mail-e-mail tetap 
tersimpan di server agar bisa diakses via 
web, jangan pilih “Delete message from 
server after fetching.” 


Menambah dan 
mengurangi user 

Tidak seperti yahoo.com atau Iycos.com 
yang mempunyai mekanisme otentikasi 


www.infolinux.web.id 


sendiri supaya user dapat membuat account 
sendiri. Saya belum menemukan script 
untuk membuat sendiri account tersedia di 
Internet. Tentunya Anda dapat membuat 
sendiri script tersebut. Solusi sementara, 
untuk menambah atau mengurangi user 
dapat dilakukan melalui shell root: 

# useradd namauser 


Atau yang lebih mudah, menggunakan 
Webmin https:/localhost:10000. Ikuti 
menu di Webmin seperti urutan berikut ini. 
Webmin | System | Users and Groups | 
Create a New User 


Atau bagi mereka yang ingin membuat- 
kan account untuk banyak user sekaligus, 
misalnya untuk sebuah sekolah atau 
kampus, dapat melakukannya melalui 
langkah sebagai berikut. 

Webmin| System | Users and Groups | 
Create, modify and delete .. 


Buat sebuah file teks (batch file) yang 
berisi informasi data user dengan delimiter 
“'dengan format sebagai berikut. 
create: username:passwd:uid:gid:realname: 
homedir:shell:min:max:warn:inactive: 
expiremodify:oldusername:username: 
passwd:uid:gid:realname:homedir:shell: 
min:max:warn:inactive:expiredelete:username 


Baris pertama untuk menambah user, 
baris kedua untuk mengubah data user, 
dan baris ketiga untuk menghapus user.4 
Onno W. Purbo (onno@indo.net.id) 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Algoritma Matematika 


Seringkali bagi kebanyakan orang permasalahan matematika merupakan 
suatu hal yang cukup memusingkan. Bahasa C dapat mempermudah kita 


dalam perhitungan matematika. 


pakah Anda sering kesulitan untuk 

menyelesaikan permasalahan 

matematika yang rumit atau 
yang membutuhkan kesabaran? Kalau hal 
itu terjadi pada Anda, Anda perlu tahu 
bahwa kita dapat menggunakan komputer 
untuk membantu mempermudah 
pekerjaan kita yang satu ini. Algoritma 
pemrograman dapat dimanfaatkan untuk 
memecahkan berbagai macam masalah 
matematika, kita menyebutnya dengan 
algoritma matematika. Anda perlu tahu 
bahwa sangat banyak fungsi matematika 
yang dapat implementasikan dalam 
bahasa pemrograman, salah satu bahasa 
pemrograman yang sering digunakan 
untuk menulis algoritma matematika yaitu 
bahasa pemrograman C. 

Beberapa contoh algoritma matematika 
yang dapat ditulis dalam bahasa C misalnya 
algoritma bilangan prima, fibbonaci, segitiga 
pascal, dan penjumlahan polinom. 
Sebenarnya masih banyak lagi persoalan 
dalam matematika yang dapat dibuat 
algoritmanya, namun dalam artikel ini saya 
akan membahas algoritma untuk 
memecahkan masalah matematika tersebut 
dengan menggunakan bahasa C. Algoritma 
yang dapat digunakan untuk menyelesaikan 
persoalan matematika seperti di atas 
sangatlah beragam jenisnya, namun tentu 
saja tidak semuanya dapat saya bahas 
dalam kesempatan ini. 

Source code yang dibahas di dalam 
artikel ini tidak bersifat absolut sehingga 
bisa Anda kembangkan menurut gaya Anda 
sendiri. Tidak tertutup kemungkinan 
nantinya Anda dapat membuat sendiri 
algoritma matematika yang lain setelah 
Anda memahami contoh yang akan kita 
bahas. Source code program yang ditulis di 
sini tidak ditujukan untuk pemrograman 
yang optimal, namun sengaja dibuat 
supaya algoritma dapat lebih mudah untuk 
dimengerti. Penulis menggunakan compiler 
GCC untuk menjalankan algoritma yang 


telah dibuat. Anda tidak perlu repot-repot 
untuk mencari compiler C yang satu ini, 
karena GCC sudah terdapat dalam paket 
instalasi Linux Anda. 

Algoritma berikut ini akan kita buat 
dalam bentuk suatu fungsi sehingga untuk 
menggunakannya fungsi tersebut dapat 
dipanggil dari fungsi main. Tujuan kita 
membuat algoritma dalam bentuk suatu 
fungsi yaitu supaya program yang kita 
buat tidak terlihat rumit, hal itu 
disebabkan karena program terbagi atas 
modul-modul terpisah yang sederhana dan 
mudah untuk dipahami. Oleh karena C 
merupakan bahasa yang case sensitive 
maka Anda perlu ekstra hati-hati untuk 
tidak salah menuliskan sintaks program 
Anda. 


Algoritma bilangan prima 
Marilah kita awali dengan algoritma yang 
pertama yaitu algoritma untuk membentuk 
fungsi yang dapat memeriksa apakah 
suatu angka merupakan bilangan prima 
atau bukan. Kita tahu bahwa bilangan 
prima merupakan bilangan yang hanya 
dapat habis dibagi oleh bilangan 1 dan 
oleh bilangan itu sendiri. Kita akan 
menyusun algoritma untuk menampilkan 
bilangan-bilangan tersebut pada terminal. 
Langkah pertama yang perlu kita lakukan 
yaitu membuat suatu fungsi yang dapat 
melaksanakan pengecekan terhadap suatu 
bilangan. 

Cara kerja fungsi yang akan kita buat 
yaitu dengan memeriksa parameter yang 
telah ditransfer ke dalam fungsi. Kita 
namakan fungsi pertama kita ini is prima. 
Fungsi tersebut akan mengecek apakah 
bilangan tersebut hanya habis dibagi oleh 
bilangan 1 dan oleh bilangan itu sendiri 
ataukah juga dapat habis dibagi oleh 
bilangan lain. Fungsi is prima ini dipanggil 
oleh fungsi main dan akan mengembalikan 
nilai 1 (true) apabila bilangan yang telah 
ditransfer ke dalam fungsi merupakan 


www.infolinux.web.id 


Algoritma Matematika 


bilangan prima dan akan mengembalikan 
nilai O (false) apabila bilangan tersebut 
bukan merupakan bilangan prima. Nilai 1 
dan O kita sepakati untuk menunjukkan nilai 
true atau false, yang merupakan tanda 
bahwa bilangan tersebut merupakan 
bilangan prima atau bukan. 
| Source code fungsi is prima “/ 
int is primalint N) 
t 
int x, flag: 
switch(N) 
t 
case 1: flag—0: break: 
case 2: flag—1: break: 
default: 
flag -1: 
forlx 52: xXx 5N-1: x# #) 
t 
ifINIox) — — 0) 
( 
flag — 0: 
break: 
) 
) 
) 


return(flag): 


) 


Penjelasan: 

Nilai bilangan yang akan diuji diambil oleh 
fungsi is prima untuk dilakukan 
pengecekan. Nilai tersebut diterima oleh 
fungsi is prima dan disimpan dalam 
variabel N yang bertipe integer. Pertama- 
tama algoritma ini akan memeriksa nilai N 
menggunakan perintah switch case. Jika 
nilai N adalah 1 maka variabel flag 
langsung akan bernilai O atau false hal 
tersebut dikarenakan 1 bukanlah bilangan 
prima. Jika nilai N bernilai dua maka 
variabel flag akan diisi dengan 1 atau true 
karena 2 merupakan bilangan prima yang 
pertama. Tetapi jika N itu tidak bernilai 1 
maupun 2 maka pada baris selanjutnya 
program akan menguji apakah N habis 


InroLINUX FEBRUARI 2004 7I 


Algoritma Matematika 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


bd stefan@ stefan:-/Arti kel 


File Edit View Terminal Go Help 
Istefangstefan Artike1J$ gcc -o fibo fibo.c 
Istefangstefan ArtikelJ$ ./fibo 
1123 58 13 21 34 55 

Istefan@stefan Artike1J$ If 


L 


v“ stefan@ stefan:-/Artikel 
Elle Edit 


1 
L. 

La 

1331 

14641 

1 5101051 

1 6 15 20 1561 
1 7 213535 2171 


View Terminal Go Help 
Istefangstefan Artike1)$ gcc -o pascal pascal.c 
Istefangstefan Artike1)J$ ./pascal 


1 8 28 56 70 56 28 8 1 
1 9 36 84 126 126 84 36 91 
Istefangstefan Artike1)$ | 


 jjx 


L 


& fibo. 


dibagi oleh bilangan di antara 1 sampai 
bilangan itu sendiri. Sebelum pengujian ini 
kita telah mengisi nilai awal variabel flag 
bernilai 1 (true). Apabila dalam pengujian 
ditemukan bahwa bilangan itu bisa dibagi 
oleh bilangan diantara 1 sampai dengan 
bilangan itu sendiri maka variabel flag akan 
bernilai O (false) dan pengujian akan 
langsung berhenti tanpa perlu melanjutkan 
ke pengujian berikutnya, untuk itu kita 
menggunakan perintah break. 

Pengujian dalam program akan berhenti 
dikarenakan perintah ini. Kita tidak perlu 
menguji lagi apakah N habis dibagi bilangan 
selanjutnya. Nilai akhir dari variabel flag 
menunjukkan hasil pengujian. Untuk 
mengembalikan nilai 1 (true) atau O (false) 
dalam variabel flag yang menunjukkan 
apakah bilangan tersebut merupakan 
bilangan prima atau bukan maka kita dapat 
menggunakan perintah berikut: 
return(flag): 


Selanjutnya dalam fungsi main bila kita 
bermaksud untuk menampilkan bilangan 
prima dari 1-20 kita dapat memanggil 
fungsi is prima yang telah dibuat dengan 
cara sebagai berikut: 


int main|() 

( 
int i, nilai: 
forli-1: ix -20: it #) 
( 


nilai —is primali): 
iflnilai- —1) printf(“ Yod 
, 


printf(n”): 


“ih 


72 InroLINUX FEBRUARI 2004 


& pascal. 


return 0: 


) 


Cukup mudah bukan? Fungsi main ini 
memanggil fungsi is prima untuk 
mengetahui apakah suatu bilangan yang 
akan dicek merupakan bilangan prima atau 
bukan. Lalu isi variabel flag yang dihasilkan 
oleh fungsi is prima dikembalikan oleh 
fungsi is prima ke dalam variabel nilai. Kita 
dapat mengetahui bilangan tersebut prima 
atau bukan dengan melihat isi dari variabel 
nilai. Dalam hal ini saya misalkan variabel 
nilai sebagai variabel untuk menampung 
nilai yang dikembalikan oleh fungsi 
is prima. 

Jika nilai yang dikembalikan oleh fungsi 
is prima bernilai 1, maka bilangan yang 
diuji akan dicetak, sehingga program 
hanya menampilkan bilangan prima antara 
dari 1 sampai 20 sesuai dengan keinginan 
kita. Anda sudah selesai membuat sebuah 
fungsi is prima yang dapat dipanggil dan 
pakai sewaktu-waktu dalam program 
utama Anda. Saya yakin tanpa kesulitan 
Anda telah mengerti algoritma bilangan 
prima di atas. Kita telah selesai membuat 
algoritma bilangan prima dan akan 
melanjutkan ke algoritma fibonacci. 


Algoritma Fibonacci 

Sekarang kita masuk ke pokok 
pembahasan yang kedua yaitu algoritma 
untuk menghasilkan deret fibbonaci. 
Berikut ini adalah beberapa bilangan 
fibbonaci yang pertama, yaitu 1 1 2 3 5 
8 13 dan seterusnya. Setiap bilangan 


www.infolinux.web.id 


dalam deret tersebut merupakan hasil 
penjumlahan dari dua bilangan 
sebelumnya, deret dimulai dari dua buah 
bilangan 1. Saya mengasumsikan Anda 
telah mengerti hubungan masing-masing 
bilangan di dalam deret tersebut. Setelah 
Anda bisa membuat algoritma bilangan 
prima, tentu saja untuk membuat 
algoritma yang menghasilkan bilangan 
fibbonaci menggunakan bahasa C 
bukanlah suatu hal yang sulit bagi Anda. 
Namun karena kita akan mulai mencoba 
membuat algoritma program yang bersifat 
rekursif, maka Anda perlu memahami 
proses rekursif yang terdapat dalam fungsi 
ini. Saya akan menguraikan langkah- 
langkah untuk membuat algoritma 
tersebut. Fungsi yang akan kita buat 
seperti biasanya akan dipanggil melalui 
fungsi main dengan disertai parameter 
yang serupa dengan algoritma program 
kita sebelumnya. 
|“ Source code fungsi fibonacci “/ 
long int fiblint N) 
( 

ifIN— -0| IN- -1) return n: 

else return fib(N-2) 4 fib(N-1): 
) 


Fungsi fibbonaci yang akan kita buat 
merupakan fungsi yang bersifat rekursif 
dikarenakan fungsi tersebut dalam 
menjalankan prosesnya membutuhkan 
pemanggilan fungsi yang seperti dirinya 
sendiri, karena dalam bahasa C sebuah 
fungsi diperbolehkan untuk memanggil 
dirinya sendiri maka kita akan memanfaat- 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


hd .stefan@ stefan:-/Artikel 
File Edit View Terminal Go Help 
Istefangstefan Artike1)$ gcc -o polynom polynom.c 
Istefangstefan Artike1)$ ./polynom 


Penyusun penjumlahan polynom 
Masukkan pangkat (negatif-keluarJ: 6 
Masukkan koefisien: 3 

Penjumlahan polynom: 3x46 


Masukkan pangkat (negatif-keluarJ: O 
Masukkan koefisien: 5 
Penjumlahan polynom: 3x46 #5 


Masukkan pangkat Inegatif-keluarJ: 1 
Masukkan koefisien: 2 
Penjumlahan polynom: 3x46 42x 45 


Masukkan pangkat Inegatif-keluarJ: 3 
Masukkan koefisien: 2 
Penjumlahan polynom: 3x16 #2XA3 42x #5 


Masukkan pangkat (negatif-keluarJ: 3 
Masukkan koefisien: 3 
Penjumlahan polynom: 3x16 #SXA3 42x 45 


Masukkan pangkat (negatif-keluarJ: -1 


Elle Edit 


21355 7.21 AB: 47 A0. 
Istefangstefan Artike1J$ I 


Algoritma Matematika 


Klswangsulanwarikloooo Aa 
View Terminal Go 
Istefangstefan Artike1)$ gcc -o prima prima.c 
Istefangstefan Artike1)$ ./prima 


Help 


|fstefanestefan Artike115 If CI L. 
& polynom. & prima. 


kan hal ini. Sekilas tampak bahwa fungsi ini 
lebih singkat dari fungsi sebelumnya namun 
sesungguhnya fungsi ini melaksanakan 
prosedur yang cukup panjang. Mari kita 
telusuri jalannya algoritma tersebut! 

Bila N bernilai O atau 1 maka fungsi 
akan mengembalikan nilai N itu sendiri, 
namun apabila variabel N pada fungsi 
bernilai lebih dari 1 (misalkan N) maka 
fungsi akan memanggil fungsi fib(N-2) dan 
fungsi fib(N-1), hasil yang dikembalikan 
oleh fungsi fib(N-2) akan ditambahkan 
dengan hasil yang dikembalikan oleh 
fungsi fib(N-1). Fungsi tersebut pada 
akhirnya akan mengembalikan nilai: 

FN) 5 fIN-2) # f(N-1): 
sedangkan 

f(0) - 0: 

(1) -1: 


Agar lebih jelasnya, Anda dapat 
memperhatikan contoh berikut. Misalkan 
kita mencari bilangan ke-4 dari deret 
fibonacci maka jalannya fungsi: 

. HN) — f(N-2) 4 #IN-1) 

. 44) —- f2) 4 H3) 

. 44) — AO) 4 HW) 4 (H1) 4 H(2)) 

. 44) 510 4-1) 441 4 (FO) 4 f1)1) 
44) 5-5 (041) 414041) 

. 44) -3 


DO DPN — 


Maka deret fibonacci yang ke-4 bernilai 3. 
1 1 2 3 


A 


Seperti pada fungsi prima, kita juga 
memanggil fungsi fib melalui fungsi main. 


Untuk menampilkan 8 bilangan pertama 
dari deret fibonacci maka dalam fungsi 
main fungsi fibo dapat dipanggil dengan 
cara: 
int main() 
t 

int n-10, i: 

cirscr(): 

forli-1: ix -n: it #) printf ("Sold “, 

fib(i)): 

getchi): 

return 0: 


Maka program akan mencetak tampilan 
seperti di bawah ini: 

1 A1 2 3 5 8 13 21 34 

Dengan ini telah selesailah algoritma 
fibonacci Anda. Saya yakin apabila Anda 
menyimak dengan baik, Anda dapat 
mengerti bagaimana jalannya program 
sehingga bilangan-bilangan tersebut dapat 
tampil pada layar monitor Anda. 


Algoritma segitiga Pascal 
Algoritma ketiga berikut ini akan 
menampilkan baris-baris yang membentuk 
segitiga pascal yang seringkali diperlukan 
dalam perhitungan matematika. Cara kerja 
algoritma tersebut yaitu dengan meng- 
inputkan jumlah baris dalam segitiga 
Pascal yang ingin ditampilkan. akan 
diproses oleh fungsi ini sekaligus menam- 
pilkannya di layar. Untuk menghasilkan 
segitiga pascal kali ini kita akan sekalian 
menggunakan algoritma faktorial dan 


www.infolinux.web.id 


kombinasi. Untuk melaksanakan proses 
faktorial nantinya kita dapat dengan 
mudah memanggil fungsi fact, sedangkan 
untuk melaksanakan fungsi kombinasi, 
kita dapat memanggil fungsi komb. Kedua 
fungsi tersebut dapat digunakan untuk 
menampilkan baris-baris segitiga Pascal di 
terminal Linux Anda. Fungsi faktorial 
tersebut sebagai berikut: 

unsigned long int factlint f) 


( 


if(fx2) return 1: else return f”fact(f-1): 


) 


Seperti fungsi rekursif yang terdapat 
pada algoritma fibonacci, fungsi ini 
memfaktorialkan variabel f. Proses yang 
terjadi dalam fungsi fact bila diuraikan 
adalah sbb: 

. factlf) —-f“fact(f-1) 

. fact(4) —4“fact/3) 

. fact(4) 54" (3“factl2)) 
. fact(4) -4"3"12”11) 
. fact(4) -24 


AP KUNH— 


Kemudian kita perlu membuat fungsi 
untuk perhitungan kombinasi kombin,r). 
Fungsi ini sederhana dan tidak sulit, hanya 
mengembalikan nilai perhitungan kombinasi 
dengan memanfaatkan fungsi faktorial 
sebelumnya. Kita hanya perlu mengem- 
balikan nilai kombinasi menggunakan rumus 
kombinasi Cln,r) — n! / (rl “ (n-)!). 
int komblint n, int r) 

( 


return(fact(n)/(fact(r)“fact(n-r))): 


) 


InroLINUX FEBRUARI 2004 73 


Algoritma Matematika 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Selanjutnya dalam fungsi main kita 
mencetak baris-baris segitiga Pascal yang 
dihasilkan dengan rumus kombinasi: 
C(O,0) 

C(1,0) C(1,1) 
C(2,0) C(2,1) C(2,2) 
dst... 


Lalu setelah kedua fungsi tersebut 
beres, kita panggil fungsi komb ke dalam 
fungsi utama. Untuk mencetak 10 baris 
segitiga pascal, seperti biasa kita tulis 
fungsi utama kita yaitu main untuk me- 
manggil fungsi kombinasi sebagai berikut: 
int main() 


( 
nojane 10: 
forli-0: isn it #) 
( 
forlj -0:jx —ijt #) 
( 
printf(“9od “,kombti,j)): 
) 
printf( An”): 
) 
return 0: 
) 


Output dari program segitiga Pascal ini 
adalah sebagai berikut: 
1 
11 
121 
1331 
dst... 


Anda telah menyelesaikan 3 algoritma 
yang pertama, sekarang Anda dapat 
melanjutkan langkah Anda menuju 
algoritma yang lebih menantang. 


Algoritma penjumlahan 
Polinom 
Algoritma yang terakhir yaitu algoritma 
untuk menjumlahkan bilangan-bilangan 
polinom. Algoritma yang akan kita buat ini 
menggunakan single linked list. Saya 
mengasumsikan anda sebelumnya telah 
mengetahui konsep penggunaan linked list 
dalam bahasa C. Dalam fungsi tersebut kita 
akan menampilkan penjumlahan polinom 
yang diinputkan oleh user. 

Kita memerlukan file include stdio.h 
untuk menjalankan algoritma ini. Kemudian 


74 InroLINUX FEBRUARI 2004 


untuk mempersiapkan linked list kita 
membuat sebuah struct yang saya 
misalkan diberi nama tnode. 
#include « stdio.h 
struct tnode 
1 

int pangkat, koef, 

struct tnode "next: 


: 


Lalu setelah struct dibuat, di bawahnya 
kita deklarasikan variabel pointer global 
yang akan digunakan dalam linked list 
sebagai node (data baru), head (awal linked 
list), dan curr (penunjuk node aktif). 
struct tnode “node, "head -NULL, “curr: 


Supaya algoritma yang kita buat lebih 
mudah dipahami maka kita akam 
membuat beberapa fungsi, yaitu fungsi 
'tambah' untuk meminta masukan data 
baru, fungsi “linking' untuk menempatkan 
data baru ke dalam linked list pada posisi 
yang tepat, dan fungsi 'tampil' untuk 
menampilkan data yang terdapat dalam 
linked list. Fungsi linking merupakan fungsi 
yang cukup rumit bila dibandingkan 
dengan fungsi tambah dan fungsi tampil. 
Namun apabila Anda mau sedikit 
berkonsentrasi saya yakin Anda dapat 
menangkap logika algoritma tersebut. 

Kita mulai dengan fungsi yang pertama 
yaitu fungsi 'tambah'. Fungsi ini akan 
dipanggil dari fungsi main untuk meminta 
data baru yang akan dimasukkan dalam 
linked list. 
int tambah) 

( 
node - (struct 
tnode”")malloc(sizeof(struct tnode)): 
printf(”“Masukkan pangkat 
Inegatif — keluar): "): 
scanf(" Yod”, &node- 5 pangkat): 
iflnode- » pangkat « 0) 
| 

curr — head: 

while(curr! - NULL) 

( 

node - curr, 
curr — curr- 5 next, 
free(node): 

) 

exit(0): 


) 


www.infolinux.web.id 


printf("Masukkan koefisien: “): 
scanf(" Xd”,&node- » koef): 
return 0: 


) 


Fungsi di atas akan digunakan berulang- 
ulang untuk meminta masukan data baru. 
Setiap kali fungsi dipanggil, kita harus 
memesan tempat pada memory komputer 
untuk menampung data baru. Dalam hal ini 
alamat memory yang dipesan disimpan 
dalam variabel pointer node, program akan 
meminta kita untuk memasukkan data baru 
yang akan dimasukkan ke memory melalui 
variabel pointer node. 

Kita membuat pengecekan terhadap 
nilai node- pangkat, apabila pangkat diisi 
dengan bilangan negatif, program akan 
berakhir dengan dieksekusinya perintah 
exit(0). Sebelum perintah exit(0), program 
harus melakukan pembebasan alokasi 
memori yang telah dipakai program. Hal 
ini penting sekali untuk dilakukan karena 
tanpa disertai oleh pembebasan memory, 
maka alamat memory yang telah kita 
pakai tidak dapat digunakan oleh program 
lain yang dapat menyebabkan terjadinya 
error karena komputer kehabisan memory. 

Berikutnya kita akan membuat fungsi 
untuk memasukkan data yang telah didapat 
dari fungsi tambah() ke dalam linked list. 
Kita tidak bisa sembarangan memasukkan 
data ini ke dalam linked list. Kita perlu 
melakukan pengecekan untuk menemukan 
posisi yang tepat di mana data akan 
diletakkan dalam linked list, sehingga data 
yang kita peroleh merupakan data dalam 
posisi terurut secara menurun (descending) 
berdasarkan pangkat. 
int linking() 

( 
iflhead - -NULL) //belum ada data 
( 

head - node: 

curr — head: 

head- » next — NULL: 


) 


else //sudah ada data 
t 
curr — head: 
while((curr- pangkat 2 node- 
2 pangkat) && curr! - NULL) 
curr — curr- 5 next: 
if((curr- 5 pangkat — —node-» pangkat) 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


&& curr! - NULL) 
curr-  koef  -node-» koef: 
else if(curr- —head) //data sebagai 
head 
| 
node-» next - curr, 
head —-node: 
) 
else if(curr! —head && curr! -NULL) // 
sebagaidata diantara 
| 
node- 5 next - curr, 
curr — head: 
while(curr- 5 next! -node- » next) 
curr — curr- 5 next, 
curr- 5 next -node: 
) 
else if(curr— - NULL) //sebagai data 
terakhir 
( 
curr — head: 
while(curr- » next! - NULL) curr - curr- 
2 next: 
curr- 5 next -node: 
node- » next - NULL: 
) 
) 


return 0: 


) 


Untuk memasukkan data ke dalam 
linked list tidak semua data diperlakukan 
sama. Karena kita ingin memasukkan data 
sambil mengurutkan, maka kita perlu 
memeriksa pada posisi mana node akan 
dimasukkan ke dalam linked list. 

Pertama-tama kita harus memeriksa 
apakah pada linked list sudah terdapat data 
dengan fungsi iflhead — — NULL). Jika 
belum ada data pada linked list maka data 
baru dianggap sebagai data pertama 
sekaligus data terakhir. Oleh karena itu, 
pointer head menunjuk pada node dan 
head- »next menunjukk ke NULL (akhir 
data). 

Lain halnya apabila sudah terdapat data 
pada linked list, kita masih perlu melakukan 
pemeriksaan apakah data baru akan 
disisipkan sebagai data pertama, di antara 
atau sebagai data terakhir. Namun, 
sebelumnya kita perlu melakukan 
pengecekan terhadap pangkat pada data 
baru. Apabila dalam linked list sudah 
terdapat data dengan pangkat yang sama 


maka kita hanya perlu menambahkan 
koefisien data baru dengan koefisien data 
yang sudah terdapat dalam linked list. 
iflcurr- pangkat — — node-» pangkat) 
... |" tambahkan koefisien “/ 
else if((curr—- —head) && (curr- 5 pangkat 
« node-» pangkat)) 
.. |" data pertama "/ 
else if(curr- next !- NULL) 
... 1" data di antara "/ 
else 
.. |" 2 data terakhir “/ 


Sedangkan untuk menampilkan data, 
kita perlu membuat sebuah fungsi lagi. Kita 
akan membuat fungsi tampil() untuk 
menampilkan data yang terdapat dalam 
linked list. 
int tampil) 

t 
printf(“Penjumlahan polynom: “): 
curr — head: 
while(curr! - NULL) 

| 

iflcurr— —head) //jika pointer curr pada 

awal data 

( 

iflcurr- » pangkat - —0) printf(” Yod 
“curr- 5 koef): 

else if(curr- » pangkat — —1) 
printf(“Yodx “,curr- 5 koef): 

else printf(“Yodx Yod “,curr- 

2 koef,curr- » pangkat): 

) 

else //jika pointer curr bukan pada awal 

data 

( 
iflcurr- pangkat - —0) printf(“$o - d 
“, curr- 2 koef): 
else if(curr- » pangkat — -1) 
printf(” So #dx “,curr- 5 koef): 
else printf(”9o dx Kd “,curr- 
2 koef,curr- » pangkat): 


) 


curr — curr- 5 next: 
) 
printf( Anin”): 
return 0: 


) 


Untuk mencetak data pada linked list 
kita membedakan cara pencetakan data 
head (awal data) dengan data berikutnya. 
Dalam mencetak data pertama apabila 


www.infolinux.web.id 


Algoritma Matematika 


koefisien bernilai positif kita tidak perlu 
mencetak tanda tambah di depannya, 
sedangkan pada data seterusnya tanda plus 
maupun minus harus ditampilkan. Bagian 
yang akan mencetak awal data yaitu 
bagian if(curr - —-head) sedangkan bagian 
yang akan mencetak data selain head 
ditempatkan pada bagian else. Tanda (-) 
dan (-) pada proses pencetakan data selain 
head digunakan untuk menampilkan tanda 
plus maupun minus sebelum koefisien 
ditampilkan. 

Untuk membentuk algoritma penjum- 
lahan polynom semua fungsi diatas kita 
satukan dalam fungsi main sebagai berikut: 
int main() 

t 

printf(“InPenyusun penjumlahan 

polynomin”): 

printf(” — — — — — — — — — ————— an”): 

dof 

tambahi): 

linking/(): 

tampil): 

while (1): 

return 0: 


) 


statement while(1) digunakan untuk 
melakukan pengulangan tanpa akhir 
(looping forever). Seperti yang telah kita 
lihat pada fungsi tambah, program dapat 
dihentikan apabila pangkat yang dimasuk- 
kan dalam fungsi tambah bernilai negatif. 

Sebagai catatan, untuk mengkompilasi 
program yang sudah anda buat, pada 
terminal gunakan perintah: 
gcc -o namafile namafile.c 


Perhatikan bahwa file harus berada 
pada direktori yang sedang aktif. Dengan 
perintah tersebut GCC akan mengom- 
pilasi file Anda sehingga dapat dieksekusi 
secara langsung dengan mengetikkan 
.Inamafile 


untuk menjalankan program yang telah 
dikompilasi dengan gcc. 

Demikianlah pembahasan kita tentang 
algoritma matematika. Saya sangat 
berharap apa yang telah kita bahas di atas 
dapat berguna untuk Anda. Akhir kata saya 
ucapkan selamat mencoba!A 
Stefan (stefan ay@plasa.com) 


InroLINUX FEBRUARI 2004 75 


Python dan wxPython 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Python dan wxPython 


Anda sering melihat program berbasis GUI di Linux? Menarik, bukan? 
Linux tidak hanya sekadar console yang mungkin tidak menarik dan 
susah untuk digunakan bagi pemula. 


ampilan program berbasis GUI akan 

mempermudah pemakai berinteraksi 

dengan program dan akan sangat 
membantu bagi pemula. Bagi Anda yang 
telah menguasai bahasa Python, membuat 
aplikasi GUI di Linux bukanlah hal yang sulit 
lagi. Kini dengan hadirnya wxPython, Anda 
dapat membuat aplikasi GUI di Linux 
dengan mudah dan cepat. 


Apa itu wxPython? 
wxPython sebenarnya merupakan 
gabungan bahasa Python dengan library 
wxWindows yang mendukung pembuatan 
aplikasi GUI multi-olatform. wxPython 
secara default tidak terinstal pada saat 
Anda menginstal Python, tidak seperti 
Tkinter toolkit GUI yang secara default 
terinstall.Versi terbaru wxPython dapat 
Anda download di www.wxpython.org. 
Untuk modus interaktif, wxPython 
dilengkapi Python shell yang mudah 
digunakan, salah satunya adalah PyCrust. 
PyCrust sangat membantu bagi pemula 
karena menawarkan berbagai macam fitur 
seperti popup yang akan menampilkan 
metode/fungsi dari suatu kelas/modul dan 
informasi yang detail tentang suatu kelas/ 
modul (lihat Gambar 1.). 


Kenapa memilih wxPython? 
Untuk membuat aplikasi GUI di Linux 
dengan Python, kita bisa memakai banyak 
toolkit GUI, di antaranya pyOt, Tkinter dan 
wxPython. Tkinter adalah salah satu toolkit 
GUI yang secara default terinstal pada 
waktu Anda menginstal Python. 
Sebenarnya dengan Tkinter, kita sudah 
dapat membuat aplikasi GUI yang andal. 
Akan tetapi, penulis lebih memilih 
wxPython karena wxPython memiliki 
beberapa keunggulan, yakni kontrol-kontrol 
yang disediakan lebih lengkap dan program 
yang dihasilkan native look yaitu apabila 
program yang kita buat kita jalankan di OS 
lain (mis. MS Windows) akan tampak asli 


76  InroLINUX FEBRUARI 2004 


seperti program Windows itu sendiri. 
Tkinter juga memiliki kekurangan lain di 
antaranya dalam hal kecepatan, karena 
fungsi yang memakai modul Tkinter akan 
memanggil interpreternya sendiri Tcl, hal ini 
secara tidak langsung akan memperlambat 
kerja program walaupun sangat jarang 
tampak dalam praktiknya. 

Sebelum memrogram dengan wxPython, 
hal pertama yang kita harus lakukan adalah 
mengimpor modul wxPython dengan sintaks 
import wx atau from wxPython.wvx import 
“, Cara kedua lebih sering dipakai, untuk 
menjadikannya global. Di samping itu, kita 
juga perlu mengetahui cara kerja aplikasi 
wxPython itu sendiri. Setiap aplikasi 
wxPython diturunkan dari kelas wxApp. Di 
dalam kelas wxApp terdapat metode Onlnit 
merupakan konstruktor Python yang akan 
dijalankan secara otomatis sewaktu kita 
menjalankan program. 

Metode Onlnit biasanya digunakan 
untuk menciptakan window dan kontrol- 
kontrol yang diperlukan untuk memulai 
program. Setiap kontrol dalam program 
wxPython memiliki ID pengenal yang unik, 
ID ini diperlukan untuk memproses event- 


File Edit Options Help 


TPyCrust 0.9.3 - The Flakiest Python Shell 
2 Sponsored by Orbtech - Your source fer Python programming expertise. 
SiPython 2.2.2 (#1, Feb 24 2003, 19:13:11) 

4 (Gce 3.2.2 20030222 (Red Hat Linux 3.2.2-4)| on Line? 


SiType "help", seopyright", "egedite” or “license” for ore information 
62) from wxPyth 

hana app mPySimpleapp 

8 »? frame-yxPrame (None, -1, "Hello World") 


SetWindowStyle n 
SetWlindowStyleFlag 
Show 
ShovFullScreen 
Thaw 

this 

thisown 
TransferDataF ronWindow - 


event yang berhubungan dengan suatu 
kontrol. Untuk lebih jelasnya , kita akan 
membahasnya pada contoh-contoh 
program di bawah. 

Nah, sekarang kita akan membuat 
aplikasi GUI kita yang pertama. Berikut ini 
adalah contoh program sederhana yang 
berupa sebuah window dengan judul “Hello 
World”. 
from wxPython.wx import “ 
class MyApp(wxApp!: 

def Onlnit(self): 

frame - wxFrame(None,-1, “Hello 
World ") 

frame.Show(1) 
self.SetTopWindow(frame) 
return True 


app - MyAppl) 
app.MainLoopl) 


Pada program di atas, mula-mula 
diimpor modul wx dari wxPython, 
kemudian kita membuat kelas MyApp yang 
diturunkan dari kelas wxApp yang berisi 
metode Onlnit yang berfungsi untuk 
membuat suatu frame dengan judul “Hello 


Namespace | Display | Calltip | Session | Dispatcher | wxPython Docs | StyledTextCtri Doc: 


s 


LAN! 5 

10039, 'weApp. OleanUp” 

EVT LIST BEGIN LABEL EDIT at 0x846f91c», 

"STS COLOUR INPOBK': 24, 'EVT TASKBAR LEPT DCLICK': «f 

jeeyauan gdi mBrushPtr ,ingkance: proxy “of Cet meruah 1 
TEXT" DAMAKIN 


'wxGetOsVersio: 


MASK ' 
0r3s21bte», 'wesrs near PRESENT 3, metisi: FIND | up" 


& Gambar 1. pycrust. 


www.infolinux.web.id 


Tocals () tel 
Type: «type 'dict'» | 
value "3 Kfunetion EVT COMMAND SCROLL at 0x852330c», 'wxKeyEvent': celass vxPythan. events Jajan, 

at Po Ia ama Cg cel windows weindov at 0x837fcdc», 'WXSYS SCREEN DESKTOP": 4, 'wxSashWi 
class windows3.wxSashWindow at 0x9dodf5c», 'wxSystenSettings': class nisc2. wxSystenSettings ra 
(0x83863d4», "wxScrollBarPtr': celass controls.wxScrollBarPtr at 0x94312bc», 'WxART HELP SETTINOS 

| SETTINGS', 'wxSIZE ALLOV MINUS ONE': 4, 'wxScrollWinEvent': cclass events, xScrollWfinEvent at 
0x93h0474), 'WxSW BORDER: 32, 'wxMineTypesManager. IsOfType': (built-in function wxMineTypesManager . Iurngpea 
WPIXED LENGTH': 1024, 'WXK MENU' : 309, 'wxLANGUAGE PRENCH MONACO ' 'WLANGUAGE ENGLISH TRINIDAD' 'wnTrap' : « 
uilt-im function wxTrap», 'WxinageList': celass gdi #ncInageList at 0x03368F4), 
an IE GERMAN LIECHTENSTEIN': 90, 'wxDLG PNT': (function wxDLG PNT at 0x8248144), 'wxEVT COMMAND RADIOBOX SELECTED' 


(built-in function wxApp CleanUp», 'EVT LIST BEGIN LABEL EDIT' 


«function 
n': (built-in function wx6etOsYersion?, ' NUMBER" : 2, 
unction EVT TASKBAR LEFT DCLICK at 0x9524dlec», 'wxOREEN BRUSH' : « 
nstance at “82046d0 wxBrush p», 'wxSYS COLOUR ACTIVECAPTION' : 2 
TZE" 219 "EVT MIDDLE DOWN": «function EVT MIDDLE DOW at 
Lena” UKK NUMPAD SEPARATOR' : 


a aamaak Rarrasan 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


World”, dan menjadikannya sebagai 
window paling atas (window utama). 
Setelah itu kita menginstansiasi objek app 
dengan kelas MyApp. Selanjutnya, kita 
memanggil metode MainLoop dari objek 
app. MainLoop merupakan jantung dari 
aplikasi di mana event-event diproses dan 
dikirim kembali ke window untuk diproses. 
MainLoop akan membuat aplikasi kita 
dijalankan sampai window-nya kita tutup. 

Untuk aplikasi yang masih sangat 
sederhana seperti di atas, kita dapat 
menggunakan kelas wxPySimpleApp yang 
diturunkan dari kelas wxApp. Dengan 
menggunakan kelas wxPySimpleApp kode 
program akan lebih singkat. Untuk 
selanjutnya, kita akan menggunakan kelas 
wxPySimpleApp. Jika program di atas ditulis 
Ulang, maka akan tampak sebagai berikut: 
from wxPython.wx import “ 


app - wxPySimpleAppl) 

frame - wxFrame(None,-1, “Hello World ”) 
frame.Show(1) 

app.MainLoopl) 


Cara kerja program ini sama dengan cara 
kerja program di atas, hasil kedua program 
akan tampak sama seperti Gambar 2. 

Selanjutnya kita akan membahas 
kontrol-kontrol umum yang disediakan 
wxPython berupa kelas-kelas serta 
penanganan event kontrol-kontrol tersebut. 


wxFramel() 

Unit kontrol ini berupa sebuah window 
(jendela). Kontrol-kontrol yang kita buat 
akan kita tempatkan di dalam frame. Untuk 
membuat frame, hanya diperlukan perintah- 
perintah sederhana berikut: 


frame - wxFramel(None,-1,” Halo 
Dunia” ,wxPoint(20,30),wxSize(200,300)) 
frame.Show (True) 


Pada kode di atas, kita menciptakan 
objek wxFrame dengan nama frame. 
Parameter None pada wxFrame bahwa 
frame tersebut tidak memiliki parent. Kita 
memberikan ID -1 pada objek frame, dan 
menempatkan frame tersebut pada posisi 
(20,30) dan ukuran 200x300 di layar. 
Posisi dan ukurannya dinyatakan dalam 


satuan pixel, sehingga posisi dan ukuran 
tergantung pada resolusi layar. 


wxMenu dan wxMenuBarl() 
Lazimnya aplikasi GUI pada umumnya 
mempunyai menu dan menubar. Adanya 
menu akan mempermudah user untuk 
berinteraksi dengan program. 


Event handling: 

EVT MENU(kontrol,ID, fungsi) 

D Event ini dipanggil ketika user memilih/ 
mengklik menu tertentu. 


Untuk membuat menu di program kita, 
hal pertama yang harus kita lakukan adalah 
membuat objek menu dengan wxMenul), 
kemudian menambahkan item-item ke 
dalam menu tersebut, kemudian objek 
wXxMenul) ditambahkan ke dalam objek 
wXxMenuBar(). Selanjutnya, kita tinggal 
mengaktifkan menu yang kita buat. 


menu - wxMenul) 
menu.Append(101, “Teh Manis”) 
menu.Append(102, “Jus Jeruk”) 
menubar - wxMenuBarl) 
menubar.Append(menu, “Minuman”) 
#mengaktifkan menu yang kita buat 
self. SetMenuBar(menubar) 


Penggalan kode di atas menunjukkan 
bagaimana cara menambahkan menu 
dalam program Anda. 


wxStatusBar() 
Status bar biasanya digunakan untuk 
menampilkan informasi atau status program 
yang kita jalankan. 

Untuk membuat status bar ,Anda hanya 
perlu menambahkan beberapa baris 
perintah sebagai berikut: 


#membuat status bar 
frame.CreateStatusBar/() 

#mencetak teks tertentu pada status bar. 
frame.SetStatusTextl”Ini contoh status bar”) 


wxMessageDialog() 

Untuk membuat kotak pesan, Anda dapat 
menggunakan wxMessageDialog/). Berikut 
ini contohnya: 


www.infolinux.web.id 


Python dan wxPython 


IKA Hello World 


& Gambar 2. hello. 


#membuat objek dlg yang mempunyai 
tombol OK saja dan icon informasi. 
dig - wxMessageDialoglparent, “Ini contoh 
message box”,"Message box", 

wxOK |(wxICON INFORMATION) 
#Tampilkan message box 
dlg.ShowModal() 

#Tutup message box ketika tombol OK 
diklik atau diklik tanda silang pada 
window sebelah kanan atas. 
dig.Destroy() 


Berikut kita akan membuat contoh 
program yang mendemonstrasikan 
penggunaan ketiga kontrol di atas beserta 
penanganan event-nya : 
from wxPython.wx import “ 


ID ABOUT -101 
ID EXIT -102 
class main window(wxFrame): 
def init (self,parent,ID,title): 
wxFrame. init (self,parent,ID,title, 
wxDefaultPosition,size - (500,300), 
style - wxDEFAULT FRAME STYLE) 
#membuat status bar 
self.CreateStatusBar/) 
menufile - wxMenul) 
menufile.Append(ID ABOUT, “& About", 
“Informasi tentang program”) 
menufile.AppendSeparator() 
menufile.AppendlID EXIT, “E&xit",” Keluar 
dari program") 
EVT MENUI(self,ID ABOUT,self.OnAbout) 
EVT MENUI(self,ID EXIT,self.OnExit) 
#membuat menubar dan menempatkan 
menufile pada menubar 
menubar - wxMenuBar|) 
menubar.Append|menufile, “&File”) 
#mengaktifkan menubar 
self.SetMenuBar(menubar) 
def OnAboutlself,event): 
dlg - wxMessageDialoglself, “Maaf, 


InroLINUX FEBRUARI 2004 77 


Python dan wxPython 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


(|. About x| 


D Maaf,informasi program belum tersedia 


(vw Exit x) 


D Apa Anda yakin untuk keluar ? 


OK IP xes | No 
LC AL 3 Bj 
& Gambar 3. Menu 1, 2, 3. 
informasi program belum tersedia”, kelas main window dan mengaktifkannya. wxCheckBox() 


“About”, wxOK |(wxICON INFORMATION) 
dlg.ShowModal/) 
dlg.Destroy() 
def OnExit(self,event): 
dlg - wxMessageDialoglself, “Apa Anda 
yakin untuk keluar ?” ,”Exit",wxYES NO 
wxICON INFORMATION) 
if dig.ShowModall) - - wxID YES: 
self.Close(1) 
dlg.Destroy() 


app - wxPySimpleAppl) 

frame -main window(None,-1, “Hello 
World”) 

frame.Show(1) 

app.MainLoopl) 


Pada saat program dijalankan, kita 
mengimpor modul wx dari wxPython, 
kemudian kita membuat ID untuk menu 
About dan Exit. ID berfungsi sebagai 
pengenal pada saat memproses event pada 
menu. Selanjutnya kita membuat kelas 
main window yang diturunkan dari kelas 
wxFrame dan membuat statusbar serta 
menambahkan item ke dalam menufile. 
Selanjutnya kita akan menempatkan 
menufile pada menu bar, kemudian menu 
bar kita aktifkan. 

Di dalam kelas main window kita juga 
membuat fungsi OnAboutl) dan OnExitt). 
Apabila kita mengklik menu About, maka 
akan ditampilkan message dialog yang berisi 
informasi tertentu. Dan apabila kita mengklik 
menu Exit, program akan menampilkan 
message dialog untuk mengkonfirmasikan 
apakah Anda yakin untuk keluar dari 
program atau tidak. Baris selanjutnya seperti 
biasanya kita menginstansiasi objek app 
dengan kelas wxPySimpleApp, kemudian 
membuat objek frame yang diturunkan dari 


78 InroLINUX FEBRUARI 2004 


Kemudian kita memanggil MainLoop untuk 
melakukan proses /ooping sampai program 
kita ditutup. Hasil program akan tampak 
seperti Gambar 3. 


wxPanel() 

Panel berupa sebuah window yang berisi 
kumpulan kontrol-kontrol tertentu. Biasanya 
panel ditempatkan di dalam frame. 


wxButton() 

Unit kontrol ini berupa tombol untuk 
menjalankan fungsi tertentu. Untuk 
membuat sebuah button di program Anda, 
hal tersebut dapat dengan mudah dibuat. 


Event handling: 

EVT BUTTON(kontrol,ID, fungsi) 

D Event ini dipanggil ketika user mengklik 
tombol tertentu. 


tombol - wxButton(self,20, “OK”, 
wxPoint(20,30)) 

tombol. SetDefault/) 
tombol.SetToolTipString(“Ini adalah 
tombol OK”) 

# Event ini dipanggil ketika tombol diklik. 
EVT BUTTONIself,20,self.Onclick) 


Pada potongan kode di atas, kita mem- 
buat suatu objek tombol (button) dengan 
caption "OK" ID 20 pada posisi(20,30) 
dalam window. Kemudian apabila kita 
mengklik tombol OK tersebut akan dijalan- 
kan fungsi OnClick() yang kita buat. Baris 
selanjutnya kita membuat tombol OK 
sebagai tombol default pada program kita. 
Baris terakhir kita menambahkan tips pada 
tombol yang akan ditampilkan ketika pointer 
mouse berada di atas tombol tersebut. 


www.infolinux.web.id 


Unit kontrol ini digunakan untuk memasuk- 
kan data pilihan yang berupa True/False. 


Event Handling: 

EVT CHECKBOX((kontrol,ID, fungsi) 

D Event ini dipanggil ketika user memilih/ 
mengklik checkbox tersebut. 


wxComboBoxl) 

Unit kontrol yang merupakan kombinasi 
dari text control dan listbox, di mana user 
dapat mengisinya dengan mengetik pilihan 
ataupun memilih item dari drop-down list. 


Event Handling: 

EVT COMBOBOXIkontrol,ID, fungsi) 

D Event ini dipanggil ketika user memilih 
item dari combo box. 


EVT TEXT (kontrol,ID, fungsi) 

D Event ini dipanggil ketika user mengetik- 
kan pilihannya dalam combo box atau 
user memilih salah satu item dari combo 
box. 


wxRadioBoxl) 
Berupa sekelompok option radio button di 
mana user hanya boleh memilih satu item 
dari semua pilihan. 


Event Handling : 

EVT RADIOBOX kontrol,ID, fungsi) 

D Event ini dipanggil ketika user memilih 
salah satu item dalam radiobox tersebut. 


wxStaticText() 

Unit kontrol ini berfungsi untuk 
menampilkan teks tertentu di mana user 
tidak dapat mengubahnya. 


wxTextCtri() 
Unit kontrol ini berguna untuk menampilkan 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


teks di mana user dapat mengubah isinya, 
akan tetapi bisa diset propertinya menjadi 
read-only agar tidak bisa diedit user. 


Event Handling: 
EVT TEXT (kontrol,id,fungsi) 
D Event ini dipanggil ketika teksnya berubah. 


EVT CHARfkontrol, fungsi) 
D Event ini dipanggil untuk menandakan 
bahwa suatu tombol ditekan. 


Berikut kita akan membuat program 
yang menggunakan kontrol-kontrol di atas 
beserta contoh penanganan event-nya. 
from wxPython.wx import “ 


class Form(wxPanel): 

def init (self, parent, id): 
wxPanel. init (self, parent, id) 
# Membuat text control yang multi 
line dan read-only(tidak bisa diedit) 
self.log - wxTextCtri(self,5, "", 
wxPoint(280,30), wxSize(300,300), 
WXTE MULTILINE | wxTE READONLY) 
self.biodata - wxStaticTextlself, 
1,"Biodata : “,wxPoint(20, 30)) 
# Button 
self.button1 —-wxButton(self, 10, 
“OK”, wxPoint(20,300)) 
self.button2 - wxButton(self,15, 
"Cancel", wxPoint(120,300)) 
EVT BUTTONIself, 10, self. 
OnClickOK) 
EVT BUTTONIself,15,self.OnClick 
Cancel) 
# Static Text & Text Control 
self.Ibiname - wxStaticText|self, 
2,"Nama :” WXPoint(20,60)) 
self.editname - wxTextCtrilself, 
20,"", wxPoint(130, 60), 
wxSize(120,-1)) 
EVT TEXTIself, 20, self.EvtText) 


Pi... 
Biodata EviChar: 68 
8 EviText E 
Nama (ne Evichar 114 
| EviText Er 
Jenis Kelamin: (pria v Evtchar: 105 
EvtText: Eri 
Status EviChar: 39 
EviText Eric 
@ Belum menikah O Janda/Duda SA 
O Menikah EvtComboBox: Jenis kelamin Anda Pria 
EviRadioBox Status Anda Belum menikah 
EvicheckBox 1 
Hobi EvtButton: Anda mengklik button OK dengan ID 10 
EviButton-Anda mengklik button Cancel dengan ID 
Membaca 1s 
DO Menyanyi 
Otain-lain 
OK Cancel 


& Gambar 4. Demo kontrol. 


EVT CHARIself.editname, self. 
EvtChar) 

# ComboBox 

self.listgender — (|'Pria', 'Wanita'| 
self.Iblgender - wxStaticText 
(self,3,”Jenis Kelamin Aa 
w»Point(20, 90)) 
self.gender - wxComboBoxlself, 30, 
“", wxPoint(130, 90), wxSize 

(95, -1), 

self.listgender, wxCB DROPDOWN) 
EVT COMBOBOXIself, 30, 
self.EvtComboBox) 

EVT TEXTIself, 30, self.EvtText) 
# Checkbox 

self.hobi- wxStaticTextlself,3, 
"Hobi" ,wxPoint(20,200)) 

self.baca - wxCheckBoxlself, 
40,"Membaca” ,wxPoint(20,220)) 
self.nyanyi - wxCheckBox(self,50, 
"Menyanyi" ,wxPoint(20,240)) 
self.lain - wxCheckBox(self,60, 
"Lain-lain", wxPoint(20,260)) 

EVT CHECKBOXI(self, 40,self. 
EvtCheckBox) 

EVT CHECKBOXIself, 50,self. 
EvtCheckBox) 

EVT CHECKBOXIself, 60,self. 
EvtCheckBox) 

# RadioBox 

self.radioList - I'Belum menikah', 
'Menikah','Janda/Duda'l 

rb — wxRadioBoxlself, 70, “Status”, 
w»xPoint(20, 120), wxDefaultSize, 
self.radioList, 2, wxRA 

SPECIFY COLS) 

EVT RADIOBOXIself, 70, 
self.EvtRadioBox) 


def EvtRadioBoxlself, event): 


self.log.AppendText/ EvtRadioBox: 
Status Anda fosin' Yo event. 
GetString()) 


def EvtComboBoxlself, event): 


self.log.AppendText| EvtComboBox: 
Jenis kelamin Anda Yosin' 96 
event.GetString()) 


def OnClickOK (self,event): 


self.log.AppendText/ EvtButton: 
Anda mengklik button OK dengan ID 
Yosin' Yo event.Getid() ) 


def OnClickCancell(self,event): 


self.log.AppendText/ EvtButton: 
Anda mengklik button Cancel 


www.infolinux.web.id 


Python dan wxPython 


dengan ID fosin' Yo event.Getid() ) 

def EvtText/self, event): 
self.log.AppendText| EvtText: fosin' 
Yo event.GetString/)) 

def EvtChar(self, event): 
self.log.AppendText/ EvtChar: 
Kodin' Yo event.GetKeyCodel)) 
event.Skip() 

def EvtCheckBox(self, event): 
self.log.AppendText| EvtCheckBox: 
Kdin' Yo event.Checked!)) 


app - wxPySimpleAppl) 

frame —- wxFramel(None, -1, “Demo 
Kontrol” ,wxDefaultPosition,wxSize(600,400)) 
Formlframe,2) 

frame.Show/1) 

app.MainLoopl) 


Hasil program di atas akan tampak 
seperti gambar4. 

Pertama-tama, kita membuat kelas Form 
yang merupakan turunan dari kelas 
wxPanel, selanjutnya kita menambahkan 
kontrol-kontrol button, combo box, radio 
box, check box ke dalam panel Form. Kita 
juga membuat objek log yang berupa text 
control untuk menampilkan event-event 
yang berhubungan dengan kontrol-kontrol 
yang ada. Apabila kita mengakses kontrol 
tertentu maka akan ditampilkan event- 
event-nya di dalam objek log. Untuk 
memproses event kontrol tertentu, kita 
menggunakan ID pengenal dari setiap 
kontrol yang kita buat. 

Berikutnya kita menginstansiasi objek app 
dengan kelas wxPySimpleApp, kemudian 
membuat objek frame yang diturunkan dari 
kelas wxFrame dan menempatkan objek 
Form ke dalam frame. Kemudian kita 
memanggil MainLoop untuk melakukan 
proses /ooping sampai program kita ditutup. 

Setelah Anda melihat contoh-contoh 
program di atas, ternyata membuat aplikasi 
GUI dengan wxPython tidaklah sesulit yang 
Anda bayangkan, bukan? wxPython 
menawarkan berbagai kemudahan dan 
kelebihan sehingga bukan lagi merupakan 
hambatan bagi pemula untuk mempelajari- 
nya. Kini pemrograman GUI yang multi- 
platform telah didukung oleh wxPython, 
apa lagi yang Anda tunggu untuk segera 
beralih ke wxPython?4 
Eric (eric85id@plasa.com) 


InroLINUX FEBRUARI 2004 79 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Koleksi Pilihan Font dalam OpenOffice 


Menambah Koleksi Pilihan Font 
dalam OpenOffice Pan 


Anda tidak puas dengan jenis font yang ada di OpenOffice? Anda 
dapat menambahkan sendiri font-font lain ke dalam X Window dan 


OpenOffice. 
anyak pemakai OpenOffice 1: lusr/X11R6/lib/X11/fonts/ @ Setelah di dalam direktori OpenOffice. 
5 kebingungan bagaimana cara misc:unscaled org1.1.0/font oo atau direktori /usr/ 
menambah koleksi pilihan huruf 2: lusr/X11Re!llib/X11/fonts/drakfont X11R6!/lib/X11/fonts/TTF berisi file-file 
atau jenis font dalam OpenOffice yang 3: /usr/X11R6!lib/X11/fonts/drakfont/ font yang Anda inginkan, import file-file 
mereka pergunakan. Sebenarnya masalah Type1 font tersebut ke dalam OpenOffice Anda 
ini sama mudahnya dengan cara 4: lusr/X11R6!/lib/X11/fonts/drakfont/ dengan cara: Start | Office | 
menambah fonts pada program Microsoft ttf OpenOffice.org Printer Setup atau bila 
Office di Windows, terutama untuk pilihan 5: /usr/X11R6!lib/X11/fonts/ dari Console di X Window, jalankan: 
fonts dengan tipe TTF (7rue Type Font). 75dpi:unscaled #lusr/OpenOffice.org1.1.0/spadmin 
Berikut ini langkah-langkah untuk 6: /usr/X11R6!lib/X11/fonts/ 
menambahkan font melalui menu Printer 100dpi:unscaled Kemudian akan tampil menu Printer 
Administration OpenOffice. 7: lusr/X11R6!/lib/X11/fonts/Type1 Administration seperti tampak di 
@ Copy file-file font dengan tipe “.ttf 8: lusr/X11R6/lib/X11/fonts/TTF Gambar 1. 
(True Type Font) atau tipe lainnya. File- 9: lusr/X11R6!lib/X11/fonts/Speedo 
file font tersebut bisa Anda dapatkan 10: /usr/X11R6/lib/X11/fonts/ @ Dari menu Printer Administration tersebut, 
dengan cara meng-copy-nya dari pcf drakfont:unscaled Klik tombol Fonts... akan tampil kotak 
koleksi huruf yang terdapat dalam 11: lusr/X11R6!/lib/X11/fonts/ pesan Fonts seperti tampak di Gambar 2. 
direktori Windows/Fonts atau WINNT/ mdk:unscaled 
Fonts (bila Windows Anda bukan 12: lusr/share/fonts/default/Type1 @ Dari menu di atas, klik tombol A... 
bajakan). Anda dapat juga download 13: Jusr/share/fonts/ttf/vera Tampil menu Add Fonts seperti tampak 
font yang bebas dan gratis dari http:// 14: lusr/share/fonts/ttf/decoratives di Gambar 3. 
www. 1001freefonts.com/. Hasil copy- 15: /usr/share/fonts/ttf/western Klik tombol titik-titik pada Source 
an/download letakkan dalam direktori 16: /usr/share/fonts/ttf/arabic directory, lalu cari atau tentukan lokasi 
tertentu. Misalnya di bawah direktori 
OpenOffice, misalnya /usr/OpenOffice. El erinter Administratio 21 


org1.1.O/font oo. Bila fonts yang Maan Aa 3 
ditambahkan akan dipergunakan juga Rename. Rename. 
untuk mengubah tampilan pada — AI Remove... 
Desktop Manager-nya, letakkan font 2 AA 


hasil copy-an tersebut ke dalam —etre | Note: The fonts are only available to the applications. 


Command: — Ipr 


direktori lusr/XT1R6/ib/X11/fonts/TTF | Ama enetam saawan | 
pada Linux Anda. Dalam hal ini Penulis Ka & Gambar 2. Fonts. 

menggunakan Linux Red Hat 8.0. — st Ken ee —— M Add Fo El 
Untuk Linux versi atau distro yang & Gambar 1. Printer Administration. 


berbeda, bisa jadi nama direktorinya 


Cancel 


berbeda juga. Untuk itu, coba Anda 

cari dengan bantuan Search Files or se aa KN aa Pee 
Folder dengan kata kunci “.ttf (untuk safa 

mencari file huruf dengan tipe True Source directory 

Type Font). Anda juga dapat meng- | 

gunakan perintah “chkfontpath” seperti “ng SEE TA YA ena Dee h 

berikut ini: Kes ena aan oo 

# chkfontpath 

Current directories in font path: & Gambar 4. Select path Fonts. 4 Gambar 3. Add Fonts. 


80  InroLINUX FEBRUARI 2004 www.infolinux.web.id 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


font hasil copy-an sebelumnya. Lihat 
gambar 4. Dalam contoh ini, koleksi 
font-nya diambil dari direktori: 
lusr/X11R6/lib/X11/fonts/TTF 


@ Dari menu di atas, walaupun nama- 
nama file font-nya tidak tampil, klik saja 
tombol S. Akan didapatkan hasilnya 
seperti tampak pada Gambar 5. 


@ Dari kotak pesan Add Fonts yang sudah 
berisi fonts tersebut. Klik S bila ingin 
memilih semuanya. Anda juga dapat 
memilih font-font tertentu yang 
ditampilkan. Untuk menghemat 
harddisk, direktori font cukup dibuat 
link, tidak di-copy. Setelah Anda klik 
OK, beberapa saat kemudian akan 
tampil proses penambahan fonts 


tersebut seperti tampak pada Gambar 6. 


Bila proses penambahan semua fonts 
yang dipilh telah selesai, akan tampil 
pesan bahwa sejumlah font baru telah 
ditambahkan, seperti tampak di Gambar 
7. Pada gambar 7 ini, tampak bahwa 


BE Add Fonts pl 
/Adolph-Heavy-Bold (Adolph-heavy-bold.ttf) A 


Airbus Special, Obligue (Airbusspecial.ttP 


Alameda Wide (Alamedawide.t 

Alba (Alba.ttf) Cancel 
Albany. Bold (albanybc.tt) 

lAlbany, Bold, Italic (albanyzc.tt) Select All 


Albany. Italic (albanyic.tt 
Pipa Panuilar (aihanur HA 
4 


” 
|» 
Source directory 


Pusrnureninxi 1/fonts/TTF/ ca 


Please select the folder from which you want to import fonts. Add the 
selected fonts by clicking the OK button. 


& Gambar 5. Select Fonts. 


B Printer Administration «2» IK: 


» ti) 223 new fonts were added. 


Gambar 7. 
New Fonts 
were added. | 


telah ditambahkan sebanyak 223 font 
yang baru. 


Sampai di sini proses instalasi 
penambahan font pada OpeOffice telah 
selesai. Secara otomatis semua font yang 
sudah ditambahkan tadi dapat digunakan 
oleh OpenOffice, tidak perlu restart X 


Koleksi Pilihan Font dalam OpenOffice 


BPlease wait IFsI « 
kaga Gambar 6. 
Adding 


/opt/OpenOffice.orgi.1.0/share/f../simsun.ttf Fonts 


Process. 


Progress 


Cancel 


@ fonts.install.in-OO.sxw - OpenOffice.org 1.1.0 
Eile Edit View Insert Format Tools Window Help 


(momemenaristonts. instail in O0.sxw El Ella Bj alaj seisi El 
(erautt : " mn slilul aj 5| 
Te FP ANdolph-Henvy-Nold A Pane F 
n “Airbus Special 

al: MALAMEDA WIDE hk bahwa telah ditamba 
8 4 AAba 

Bl. Apar hes installasi penambah: 
la &Allegro Bt xfkian, maka secara otor 
2 ditambahkan bisa digunaka di dalam Ope 
TI di bawah ini: H 
Im s1 
lal J Sim 


Page 47 Derauit Toox (insert (510 are 


& Gambar 8. New Fonts di OpenOffice. 


Window dan komputer. Jika OpenOffice 
yang sedang Anda gunakan belum 
menampilkan font-font baru, keluar dari 
OpenOffice lalu jalankan OpenOffice 
kembali. Gambar 8 menunjukkan contoh 
font yang baru ditambahkan.A 

Mgs. Hendri Thoyyib 

(hendrimgs @nurulfikri.com) 


IKLAN 


